


Dr. Ja'far Assagaf, M.A 


JEJAK-JEJAK CAHAYA NABI 
MUHAMMAD SAW 
(KONTEKSTUALISASI HADIS) 


(3) EXTASA PRESS 


Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta 


HALAMAN PERSEMBAHAN 


Persembahan tulisan kepada: 


1, 


Ayahanda Syeikh bin Abu Bakar Assagaf (w. 1990 M) dan ibunda 
“Alwiyyah binti Idrus Albar (w. 1998 M) 


2. Maya-Miya, dua puteriku tercinta 


3. Semua saudari kandungku 


JEJAK-JEJAK CAHAYA NABI 
MUHAMMAD SAW 
(KONTEKSTUALISASI HADIS) 


Jejakjejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 
Dr. Ja'far Assagaf, M.A 
@Penulis, 2015 


Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang. 


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh 
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Jejakjejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis)/ 
Ja'far Assagaf. 

- cet. 1.-Sukoharjo: FATABA Press, 2015. 

Xt 220 hal., 24cm. 

ISBN: 978-602-1242-19-3 


1. Sejarah 2. Sejarah Nabi Muhammad saw 
II. Judul 


Cetakan I: April 2015 


FATABA Press, 2015 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta 

Jl. Pandawa, Pucangan Kartasura - Sukoharjo, Indonesia 
Telp: (0271) 781516 Fax: (0271) 782774 

Website: www.fataba.iain-surakarta.ac.id 

E-mail: fataba press@yahoo.co.id 


PENGANTAR PENULIS 


Alhamdulillah, segala pujian dan sanjungan hanyalah milik 
Allah swt semata. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan pada 
junjungan kita Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, 
sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. 


Hadis berfungsi mengokohkan, merinci bahkan menetapkanaturan 
yang tak terdapat dalam al-Our'an telah diyakini oleh mayoritas 
umat Islam sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang. Hadis 
diambil dari totalitas kehidupan Nabi saw terkait dengan masa 
dan tempat munculnya Islam sebagai agama yang membawa kasih 
sayang untuk alam semseta. Kasih sayang berlandaskan ajaran 
universal Islam untuk siapapun dan dimanapun berada, sehingga 
pesan-pesan agama yang tertuang dalam al-Gur'an maupun hadis 
dapat dirasakan secara nyata oleh semua orang. 


Hadis lebih terkait dengan konteks saat disabdakan perlu 
dikaji melalui misi universal Islam sebagai agama rahmatan li al- 
alamindanalasandiutusnyaNabisawdiduniasebagai penyempurna 
akhlag manusia. Dua pijakan utama tersebut menjadikan hadis- 
hadis Nabi saw dapat dianalisa secara kontekstualisasi dalam 
upaya membumikan nilai-nilai hadis. 


Buku ini merupakan hasil dari pikiran, pemahaman dan 
pengajaran berlandaskan temuan-temuan dan penjelasan ulama 
terhadap hadis-hadis Nabi saw yang kerap kali penulis diskusikan 
dengan kolega, teman sejawat maupun kawan-kawan mahasiswa. 
Keinginan menuangkan hasil pemahaman hadis-hadis Nabi saw 
secara konteks mendorong penulis untuk mengumpulkan hadis- 
hadis Nabi saw berdasarkan topik atau tema yang senantiasa 


aktual dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Persoalan 
dasar keberagamaan, interaksi sosial maupun tradisi akademik 
termasuk topik yang tak ketinggalan untuk selalu dibahas baik 
oleh masyarakat umum terlebih oleh mereka yang berkecimpung 
di dunia akademik. Dosen, mahasiswa dan masyarakat umum 
layak untuk membaca buku ini sebagai pengetahuan maupun 
sebagai bahan komparatif dengan pemahaman yang telah dimiliki 
selama ini. 


Akhirnya semoga buku kesatu dari tiga buku yang 
direncanakan ini, diharapkan mampu menampilkan misi universal 
Islam atau setidaknya dapat menelusuri jejak-jejak cahaya dalam 
hadis Nabi saw yang syarat dengan pesan mulia untuk dipedomani 
oleh siapapun yang mengaku sebagai Muslim. 


TRANSLITERASI 





DAFTAR ISI 


Halaman Persembahan ....oooooooooooooo.oonsannna ii 
Pengantar Penulis eta ag ada v 
TrAnSI CETASI cant tema aan ena aan na NN TNO Ranah vii 
Daftan ISI (er Been anita ana an NN Gn Dani Dena an Naa maa ix 
BAGIAN I DASAR BERAGAMA neon ono ranannennnnnnanannnnnannnana 3-59 
1. Niat Ikhlas BeraMal........oooooooooooooooo 3 

2. Menjauhi Syirik Kecil (Riy@') ....ooooocoooooo.o. 21 

3. Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan....... 33 

4. Islam itu MUdah woo. Wanna 59 

BAGIAN II INTERAKSI SOSIAL “neon o.onraranernnnnnnnenannnnnnnnnnna 79-165 
5. Menghindari Syubhat ....oooooooooooo 79 

6. Realisasi Iman dalam Bermasyarakat.............. 95 

7. Hak-hak Muslim dan Tujuh Larangan............. 115 

8. Etika Bertetangga dan Menghormati Tamu .. 145 

9. Perang dalam ISIAM ....oooooooo.ooo.ooooo 165 

BAGIAN III TRADISI AKADEMIK “ne... ririn errennnnenannnnnnnnnnna 179-203 
10. Kejujuran Ilmiah dalam Menyampaikan Ilmu 179 

11. Menulis Ilmu Pengetahuan .....ooooooooo.ooo 193 

12. ProfesionaliSME ....o.ooooooooroo.o.Wooa 203 


BIODATA PENULIS essen names 219 


BAGIAN I 


DASAR BERAGAMA 





MATERI PERIAMA 
NIAT IKHLAS BERAMAL 


I Pendahuluan 


Sean orang mungkin menganggap kalau suatu 
amalan baik secara lahir dan orang tertentu 
melakukannya tentu akan mendapat pahala selama orang 
tersebut melakukan kebajikan. Mungkin tidak keliru asumsi 
tersebut apalagi pelaku kebajikan termasuk dari komunitas orang 
berduit, berkedudukan, memiliki titel dan status sosial yang 
cukup terpandang di tengah masyarakat. Fenomena demikian 
sering kali terjadi karena manusia secara umum tertarik dengan 
sesuatu yang bersifat materi, kebendaan. Dalam al-Gur'an telah 
disinyalir mengenai sifat manusia bergantung pada benda nyata, 
misalnya kisah Nabi Musa as yang ingin melihat Allah swt (OS:al- 
A'raf, 143) dan keyakinan manusia akan benar-benar sampai pada 
puncak, ketika dia melihat janji Allah setelah kematiannya (OS:al- 
Takas | ur). 

Dalam menyikapi sikap dan sifat manusia yang cenderung 
bergantung pada benda, Allah swt menegaskan berulang kali 
bahwa hasil amalan apapun yang manusia lakukan harus dilandasi 
dengan keikhlasan, misalnya OS: al-A'raf:29, OS: al-Ankabut, 65 
dan al-Bayyinah, 5. Keikhlasan yang menjadi barometer Allah 


Materi Pertama Niat Ikhlas Beramal 


swt memuliakan manusia menjadi hamba-Nya yang bertagwa. 
Sekalipun keikhlasan sebagai dasar utama diterima amalan 
seseorang namun dalam praktek, niat tetap membutuhkan 
tindakan riil. Bukan berarti tindakan nyata orang yang melakukan 
kebajikan tidak diperlukan, tetapi tindakannya harus benar-benar 
didasari niat yang tulus. Disini letak keterkaitan perintah Allah swt 
pada hamba-Nya untuk ikhlas tersebut dengan sabda Rasulullah 
saw: 


Pb, naga Jl ba pH, clay Sopo Jl Jan YM ol 


“Sungguh Allah swt tidak melihat pada bentuk rupa dan harta 
kalian, akan tetapi Dia selalu melihat pada hati (niat ikhlas) dan 
amalan kalian”. 


Hadis ini menegaskan Allah swt tidak melihat semua 
bentuk lahir perbuatan seseorang, namun Allah menilai perbuatan 
orang tersebut yang dilandasi hati yang tulus. 


Hadis tentang niat yang menjadi topik pertama buku ini 
berbicara pada dua aspek, pertama, tentang niat yang hanya untuk 
Allah swt dan Rasul-Nya atau ikhlas dan kedua, hijrah sebagai 
praktek amalan lahir yang layaknya berlandaskan niat ikhlas 
ketika melakukannya. 


II. Pembahasan 
A. Matan Hadis dan Terjemahnya 
Seng NA ana NET NA 
Ana Iin - Aan dia 2 BUSA: AN, 
sa) A Mhs sa Ls d8 AN HA km K3 dl Ea » LS ? Cy33 
1 Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisaburiy al-Ousyairiy (206-261 H), 
Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid II, h. 518 (no. 2564). 
2? Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 


Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz IV, h. 178 (no. 6689): Muslim, 
Sahih..., Jilid II, h. 223 (no. 1907). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


..Umar bin Khatjtjab ra berkata: saya mendengar Rasulullah 
saw bersabda:“ Bahwasanya beragam amal itu disertai dengan 
satu niat, dan bagi seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. 
Maka barang siapa yang berhijrah kepada (tujuannya) Allah dan 
Rasul-Nya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasul-Nya. Namun 
siapa saja yang berhijrah kepada dunia yang dia peroleh atau 
wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tersebut pada apa 
yang dia niatkan saat hijrah padanya.” 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Hadis ini menginformasikan pada kaum Muslim kalau 
semua amal perbuatan diawali dengan niat. Niat merupakan pokok 
pangkal amalan seseorang dinilai dan pada akhirnya diterima atau 
ditolak amalan tersebut. Dalam mengerjakan suatu perbuatan, 
orang berniat memperoleh sesuatu dari perbuatannya maka ia 
akan mendapatkan sesuai niatnya tersebut. Dalam penggalan 
hadis di atas terdapat dua model niat yang menjadi contoh yaitu: 
(1) niat mengerjakan hijrah hanya karena Allah swt dan Rasul- 
Nya, (2) niat mengerjakan hijrah karena sesuatu terkait dengan 
dunia. Hadis ini juga mengajarkan agar setiap orang senantiasa 
melakukan suatu pekerjaan hendaklah ia berusaha mencapai 
tingkat maksimal yaitu ikhlas beramal untuk mencari ridha Allah 
swt dan Rasul-Nya. 


C. Analisa Hadis 
1. Niat 


Hadis mengenai niat adalah hadis utama bahkan imam 
Syafi'iy (150-204 H) menganggap hadis tentang niat memuat 
sepertiga dari keseluruhan ajaran Islam,? maka tak heran ulama 
seperti imam al-Bukhariy (194-256 H) dalam Sahih, al-Nawawiy (630- 
676 H) dalam Riyad al-Salihin dan Arba'in al-Nawawiyyah, al-Suyut 
iy (w. 911) dalam al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadis, al-Dimasygiy (w. 
1120 H) dalam al-Bayan wa Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis al-Syarif 


3 Demikian pula menurut Ibn Mahdiy (w. 198 H), Ibn Hanbal (164-241 
H), Ali ibn al-Madiniy (w. 234 H), Abu Daud (w. 275 H), al-Turmuziy (w. 279 H), al- 
Daragutniy (w. 385 H). lihat: Ahmad bin “Ali, Ibn Hajar al-Asgalaniy (773-852 H), 
Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz I, h. 17. 


Materi Pertama Niat Ikhlas Beramal 


mencantumkan hadis niat di urutan pertama dalam karya mereka 
sebagai kitab hadis primer maupun sekunder. 


Secara bahasa, niat adalah maksud, tekad hati untuk 
sesuatu.“ Bermaksud atau bersengaja melakukan suatu hal yang 
terbetik dalam hati seseorang, entah itu baik maupun buruk 
termasuk dalam kategori niat secara etimologi. Baik buruknya 
niat bergantung dengan orang yang berniat. Niat menurut 
terminologi adalah mengumpulkan keinginan dari pelaku 
untuk beribadah dengan bentuk ibadah tertentu. Orang yang 
akan melakukan suatu ibadah yang disyari'atkan, jauh sebelum 
melaksanakan atau beberapa waktu sebelum melaksanakan 
ibadah tersebut, bila orang tadi telah menanamkan maksud atau 
keingian dalam hati untuk melakukan ibadah itu, maka aktifitas 
hatinya disebut dengan niat dalam arti yang sesungguhnya. Bila 
ditilik makna bahasa dan istilah dari niat terlihat perbedaan 
mendasar. Makna bahasa dari niat menginformasikan kalau niat 
ada yang berkonotasi positif maupun negatif, sedangkan niat 
dalam istilah menekankan agar setiap orang menanamkan dalam 
hatinya untuk melakukan aneka kebajikan. Landasan ini agaknya 
yang mendorong Rasulullah saw mengilustrasikan niat yang 
sungguh-sungguh hanya pada Allah swt dan Rasul-Nya semata 
ketika para sahabat ra akan berhijrah ke Madinah. 


Penggalan kalimat & JL Je Lal menggunakan kata 
jama (plural) yaitu kata JI, bentuk tunggal (singular) dari 
Jadi, namun untuk kata Jl bentuknya tunggal. Fenomena 
ini menjelaskan beragam atau aneka macam amal perbuatan 
disertai dengan satu niat, yaitu semua amalan yang dilakukan 
seseorang secara ideal hanya menuju satu titik ridha Allah swt,s 
dan ini adalah hakikat dari niat itu sendiri. Sementara terdapat 
pula redaksi matan hadis yang berbunyi "JL JLEII Lusi , baik 


“Muhammad Oal'ajiy dan Hamid Sadig Oanibiy, Mu jam Lugah al-Fugaha' 
(Beirut: Dar al-Nafa'is, cet II, 1988), h. 490. 

5Muhammad “Abd Rauf al-Munawiy (w. 1030 H), Faid al-0adir Syarh al- 
Jami al-Sagir min Ahadis al-Basyir al-Nazir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 
juz Il, h. 46. 

Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 18-19. 

7 al-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 3-4 (no.1). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


kata JI maupun SI keduanya dalam bentuk jama'. Untuk 
redaksi matan hadis kedua, ulama menjelaskan bahwa beragam 
amal perbuatan disertai dengan beragam niat pula, karena secara 
factual amalan itu banyak dan masing-masing memerlukan niat 
sesuai dengan perbuatanya? shalat dan puasa misalnya, orang 
yang mengerjakan shalat tidak mungkin berniat puasa begitu 
pula sebaliknya. Kedua penggalan matan hadis di atas menjelaskan 
bahwa beragam amalan ada niatnya masing-masing yang lebih 
menjurus pada bentuk ibadah terkait syari'at, tetapi apapun 
bentuk amalan seseorang tujuan utamanya hanya satu, mencari 
ridha Allah swt. 


Dari aspek figh, redaksi hadis &JL JULI Ll ikut membuka 
perdebatan fugaha' mengenai sah tidaknya pahala yang dilakukan 
seseorang tanpa disertai niat. Mayoritas ulama menyatakan redaksi 
hadis tersebut sebenarnya berbunyi &JL JLN! (km) Ll, berarti 
amalan seseorang hanya akan dinilai sah jika diawali atau disertai 
denganniat, sementara komunitas Hanafiyyahmenyatakan (JUS)! 
KL Jl Yilmeruj uk kalau amalan seseorang tetap sah walau tanpa 
niat, hanya saja tidak sempurna.? Menurut Ibn Hajar al-Asgalaniy 
(773-852 H) polemik tersebut tidak berlaku dalam amalan-amalan 
utamayang menjadi tujuan seseorang melakukan amalantersebut 
seperti shalat, dalam hal ini ulama sudah sepakat harus disertai 
niat. Adapun amalan yang menjadi sarana menuju shalat seperti 
wudu' maupun tayammum, itulah yang menjadi polemik ulama 
apakah harus berniat saat mengerjakan wudu' dan tayammum 
ataukah tidak.'' Agaknya ulama yang tidak mensyaratkan niat 
pada amalan yang dianggap sebagai sarana karena amalan seperti 
wudu' dan tayammum hanyalah berfungsi untuk mengerjakan 
amalan utama yaitu shalat. Padahal fungsi wudu' tidak hanya 
untuk shalat, tapi untuk mengerjakan tawaf, menyentuh dan 
membawa al-Gur'an menurut sebagian fugaha'. Begitu pula 
dengan tayammum bukan sekedar pengganti wudu' ketika mau 


$ Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 18. 

? Mahmud bin Ahmad Badr al-Ddin al-Ainiy (w. 855 H), Umdah al-gariy 
Syarh Sahih al-Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid I, vol. II, h. 30-31. 

1 Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 21. 


Materi Pertama Niat Ikhlas Beramal 


shalat, tapi juga berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan 
janabah dalam konteks tertentu. 


Redaksi hadis yang berarti hanya saja beragam perbuatan 
disertai dengan niat (XL JI Lusi ) sebenarnya sudah cukup 
memberi isyarat kalau niat yang ditanamkan ketika seseorang 
melakukan amal hendaklah niat yang tulus/ikhlas karena Allah 
swt.Akan tetapi sebagai manusia tentu memiliki beragam niatyang 
mengarah pada kebaikan maupun keburukan, maka Rasulullah 
saw memberi patokan utama melalui sabdanya 5 W 1s,Y (ul, 
dan bahwasanya bagi seseorang apa yang dia niatkan. Penggalan 
hadis ini singkat dan padat menyatakan pada kita semua, amal 
apapun yang dilakukan maka itu semua akan kembali pada 
kita atau kita akan memperoleh ganjaran seperti apa yang kita 
niatkan. Selanjutnya, Rasulullah saw mencontohkan orang yang 
menanamkan niat yang tulus karena Allah swt dan Rasul-Nya saat 
berhijrah dengan orang yang memiliki niat lain ketika berhijrah. 


2. Kategorisasi Niat 
a. Niat hanya pada Allah swt dan Rasul-Nya 


Niat dalam kategori ini yaitu seseorang melaksanakan 
sesuatu dengan menanamkan maksud dan tujuan hatinya hanya 
pada Allah swt dan rasul-Nya seperti iliustrasi Rasulullah saw 
tentang berhijrah karena ingin mencari ridha Allah dan Rasul- 
Nya. Demikian pula misalnya melakukan suatu perintah syar'i 
seperti ibadah haji ditujukan semata-mata mencari ridha Allah 
swt. Niat dalam kategori pertama ini merupakan tingkatan 
tertinggi bagi mereka yang hendak melakukan suatu kebaikan. 


b. Niat Beragam untuk Suatu Amalan Syar'i 


Selain urusan manusia terkait dengan ibadah murni pada 
Allah swt, dalam kehidupan manusia tidak lepas dari beragam 
urusan dunia yang terkait dengan kelangsungan kesejahteraan 
mereka dari shalat dan aneka bentuk peribadatan lain yang 
benar-benar pelaksanaannya terdapat tuntutan dari Allah swt, 
sampai perbuatan manusia terkait dengan kehidupan pribadi 
maupun sosial berupa jual-beli, nikah, bermasyarakat dan lain- 
lain. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Penggalan hadis (4-4 55 Sai Lasawan Lio Jlla3 em LK yag 
merujuk pada peristiwa hijrah seorang sahabat karena ingin 
menikahi janda yang cantik jelita bernama ummu Oais (w. ?). 
Terlepas dari sabab wurud hadis ini, menikah juga merupakan 
kebutuhan biologis dan bernilai ibadah walau nilai ibadahnya 
tidak seperti hijrah saat itu, tetapi disini ada dua ibadah yang 
dilakukan sekaligus yaitu mematuhi perintah Allah dan Rasul- 
Nya untuk berhijrah dan keinginan menikah dengan satu 
tindakan nyata melalui berhijrah. 


Terkadang dalam melaksanakan suatu aktifitas ibadah, 
manusia mengalami berbagai tuntutan secara bersamaan 
yaitu sebagai hamba Allah mereka harus melaksanakan ibadah 
murni hanya pada-Nya dan sekaligus melaksanakan tanggung 
jawab mereka sesama manusia. Pola ini memungkinkan 
suatu ibadah yang awalnya bertujuan mencari ridha Allah swt 
menjadi bercabang niat dan tujuan pada kebaikan lain yang 
bukan merupakan bagian murni peribadatan pada Allah, tetapi 
termasuk dalam kategori ibadah, haji misalnya. Orang yang 
berhaji awalnya berniat hanya untuk melaksanakan ibadah 
tersebut karena Allah swt. Namun karena tuntutan kehidupan, 
orang yang berhaji tak jarang saat berangkat menuju tanah 
suci Mekkah, selain berniat haji karena Allah swt juga berniat 
bahkan melaksanakan perdagangan, jual-beli, kontrak kerja 
dan sebagainya. 


Pelaksanaan ritual haji yang disertai ibadah positif 
lainnya tetap boleh karena mengacu pada semua bentuk 
kebaikan dinilai ibadah bahkan mendapat pahala di sisi Allah 
swt. asalkan saat menunaikan ritual haji sebagai ibadah murni 
pada Allah swt, pelakunya berniat haji pada Allah swt lebih kuat 
ketimbang niat untuk berdagang, karena haji bentuk ibadah 
ukhrawiy murni sementara berdagang adalah ibadah duniawiy.? 
Berdagang sebagai bentuk mencari rizki adalah bentuk 


1 Ibrahim bin Muhammad al-Dimasygiy (w. 1120 H), al-Bayan wa Tarif fi 
Asbab al-Wurud al-Hadis (Beirut: Dar al-Jayl, 2003), jilid I, h. 11. 
12 Pendapat imam al-Gazaliy (450-505 H) dalam Ibn Hajar, Fath..., juz I, 


h.26. 


Materi Pertama Niat Ikhlas Beramal 


tanggung jawab seseorang sebagai kepala keluarga yang wajib 
membiayai dan menafkahi keluarganya dan pekerjaan itu 
bernilai ibadah, tetapi pelaksanaan ritual haji telah memiliki 
waktu tersendiri sementara mencari nafkah dapat dilakukan 
kapan saja yang tidak mesti bersamaan dengan pelaksanaan 
ritual haji. Penjelasan ini menggiring kita pada kisah sahabat 
di atas, sungguh ia masih dapat memperoleh pahala berganda 
jika selain berniat hijrah karena Allah dan rasul-Nya, dia juga 
berniat menikahi Ummu Oais dengan tujuan ibadah. Walau 
nilai ibadah sahabat tersebut tidak sama dengan sahabat yang 
berhijrah semata-mata karena Allah swt, demikian pula pahala 
mereka yang berhaji hanya karena Allah swt dengan mereka 
yang menggandeng niat haji bersama niat mencari tambahan 
ekonomi. 


c. Niat Bernilai Pahala dari Perbuatan Mubah 


Konteks hadis niat mengarahkan agar setiap orang 
menanamkan sebanyak mungkin niat yang positif, walau 
penggalan hadis (s5 Ls,4Y Ls! dapat mengarah pada niat untuk 
apa saja, positif maupun negatif. Penggalan hadis tersebut ingin 
memberi pesan tersirat kalau setiap orang akan dinilai sesuai 
niatnya, maka seyogyanya setiap perbuatan yang dilakukan 
seseorang hendaklah didasari niat yang ikhlas mencari ridha 
Allah swt, termasuk dalam perbuatan mubah sekalipun. 


Ketika orang melakukan aneka aktifitas mubah dalam 
kacamata hukum seperti makan, minum dan tidur, tentu itu 
hanya bagian dari rutinitas keseharian, tetapi semua perbuatan 
tersebut akan memperoleh pahala jika dilakukan dengan niat 
kebaikan, misalnya makan dengan niat mensyukuri karunia 
Allah swt dan niat agar kuat dalam melaksanakan ibadah pada- 
Nya. Setiap orang dapat pula meraih pahala melalui ungkapan 
reflex seperti kalimat tasbih yang terlontar dari mulutnya ketika 
kagum melihat sesuatu, jika ungkapan tersebut didasari dengan 
niat zikir. Bahkan menurut al-Gazaliy (450-505 H) gerakan lidah 
disertai zikir walau tidak kosentrasi/lalai akan menghasilkan 
pahala dibanding diam tanpa tafakkur." Penjelasan ini sekaligus 


3 Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 22. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


menunjukkan betapa Maha Rahman dan Rahim Allah swt yang 
telah memberi nilai pada aneka cara dan amalan kecil jika 
dilakukan dengan niat ibadah. 


d. Niat Melakukan Kejahatan yang tidak Terealisasi 


Penggalan hadis s5 Lb ts»Y Ll memiliki konotasi 
tentang amalan apasaja akan diberibalasan sesuai niatseseorang 
termasuk niat melakukan kejahatan. Walaupun demikian orang 
yang berniat melakukan kejahatan tidak akan memperoleh 
ganjaran selama niat jahat tersebut belum menjadi suatu 
perbuatan yang nyata direalisasikan. Pernyataan ini berdasarkan 
sebuah hadis Nabi saw bahwa Allah swt akan mencatat amalan 
hamba-Nya yang berniat melakukan kejahatan jika kejahatan 
tersebut sudah dilakukan dan bila kejahatan tersebut tidak jadi 
dilakukan, hamba Allah tersebut bukan saja tidak dicatat niat 
jahatnya justeru dia berpotensi memperoleh pahala." Ketetapan 
ini karena luasnya rahmat Allah swt terutama pada hamba-Nya 
yang beriman. 


Mayoritas ulama sependapat dengan al-Bagilaniy (w. 
403 H),$ ulama bermazhab Malikiy ini menyatakan jika niat 
melakukan kejahatan tertanam dalam diri seseorang telah 
berakar, menjadi fokus pikiran, disertai rencana matang, 
persiapan penuh, maka orang tersebut telah memperoleh 
dosa walau dia belum melaksanakan niat jahat tersebut's. 
Orang itu dinilai berdosa karena sepanjang hari yang ada 
dalam pikirannya tidak lain adalah kejahatan, sehingga dapat 
disebut sebagai 4.,c. Orang yang telah melakukan dosa dan 
tidak pernah bertaubat dari perbuatan dosa itu lalu berniat 
mengulanginya, orang tersebut tetap dihitung berdosa 
walau belum mengulangi perbuatannya, sebab itu termasuk 


4 al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 146 (no. 6391). 

5 Abu Bakar Muhammad bin Tayyib al-Bagilaniy teolog handal 
bermazhab Malikiy. Lihat Muhammad bin Ahmad al-Zahabiy (w. 748 H), Siyar 
A'lam al-Nubala' , diteliti oleh Syu'ayib al-Arnawut (Beirut: Muassasah al-Risalah, 
cet IX, 1413 H/1993 M), juz XVII, h. 190-193. 

16 Yahya bin Syarafuddin al-Nawawiy (w. 676 H), Sahih Muslim bi Syarh al- 
Nawawiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), jilid IX, vol. XVIII, h. 10-11. 


Materi Pertama Niat Ikhlas Beramal 


kategori &w»,c menurut Ibn Mubarak (w. 181 H).” Adapun 
hadis di atas tentang niat kejahatan yang tidak direalisasikan 
akan tidak berdosa hanya berlaku bagi mereka yang berniat 
melakukan kejahatan tanpa disertai &»,c , keinginan kuat 
yang mengakar. 

Penggalan hadis s5 W #s,sl (J Ls! juga mencakup 
perbuatan terkait dengan aktifitas hati akan memperoleh 
ganjaran sesuai dengan niat. Jika aktifitas hati seseorang 
mengarah pada sombong, iri, dengki, syirik, maka ulama sepakat 
pelakunya berdosa sekalipun tidak disertai perbuatan anggota 
tubuh,8 karena penyakit-penyakit hati tersebut merupakan 
aktifitas hati yang tersembunyi dan tak perlu pada tindakan 
nyata sebagai bukti. 


e. Niat Berbuat Jahat dan Direalisasikan 


Tidak ada perbedaan pendapat mengenai orang yang 
melakukan kejahatan yang didasari niat, akan memperoleh 
balasan sesuai kejahatan yang diperbuat. Jika kejahatan tersebut 
berkategori dosa besar maka dosanya pun begitu, demikian pula 
dengan kejahatan yang dinilai sebagai dosa kecil. Hanya dalam 
kejahatan yang menjadikan orang lain sebagai korban, maka 
pelakunya harus meminta maaf pada orang itu karena Allah swt 
tidak akan memaafkan seseorang sebelum ia memenuhi hak-hak 
orang lain, demikian konsensus ulama.'? Semua ketentuan ini 
berkaitan dengan hak-hak sesama manusia sehingga Allah swt 
menangguhkan sampai sesama manusia merasakan keadilan 
yang sebenar-benarnya. 


3. Analisa mengenai Hijrah 
a. Definisi Hijrah 


Secara bahasa, hijrah berasal dari kata | ,-& - xp - 
yaitu memutus, memboikot antonim dari menyambung, hijrah 


” Ibn Hajar, Fath..., juz XIII, h. 125 

3 Ibn Hajar, Fath... juz XIII, h. 126. 

19 3I-Nawawiy, al-Azkar al-Nawawiyyah (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 346, 
382. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


dapat juga berarti menjauh.? Orang yang memutus sesuatu 
secara otomatis telah memboikotnya sekaligus orang tersebut 
menjauh karena ia bergerak meninggalkan sesuatu tadi. Al- 
Munawiy (w. 1030 H) mendefinisikan hijrah adalah berpindah 
dari tanah air karena terdapat orang kafir yang memusuhi 
Islam di situ menuju ke wilayah Islam.” Definisi etimologi 
maupun terminologi menunjukkan hijrah dapat berbentuk 
fisik maupun non fisik dan itu dapat terjadi kapan saja. 


b. Bentuk-bentuk Hijrah 
1. Hijrah Historis 


Hijrah historis adalah bentuk hijrah yang pernah terjadi 
di masa Rasulullah saw atau bahkan sebagai contoh awal bagi 
hijrah-hijrah selanjutnya setelah masa nubuwwah Rasul saw. 
Hijrah di masa Nabi saw tersebut terjadi dua kali, pertama, 
ketika kaum Muslim sudah sangat menderita dengan tekanan, 
intimidasi, siksaan bahkan nyawa menjadi taruhan seperti 
yang terjadi pada keluarga Yasir dan isterinya Sumayyah, maka 
Rasulullah saw. memerintahkan sahabat ra untuk berhijrah. 
Wilayah yang dipilih saat itu adalah Etopia yang dipimpin 
seorang raja Kristiani yang adil dan bijak. Sahabat yang 
berhijrah ke Etopia bertahap, kelompok pertama dipimpin oleh 
Usman bin Affan (w. 35 H) dan kelompok kedua dipimpin oleh 
Ja'far bin Abi Talib (w. 8 H). Kelompok kedua pada akhirnya 
berdomisili cukup lama di Etopia selama kurang lebih sepuluh 
tahun hingga mereka kembali ke Madinah di tahun ketujuh 
hijriah: kedua, hijrah ke Madinah yang sebelum Islam bernama 
Yasrib, memiliki latar belakang alasan yang sama dengan hijrah 
pertama ditambah tidak adanya orang-orang berpengaruh yang 
membela perjuangan Nabi saw di Mekkah setelah kematian 
Khadijah as dan Abu Talib: paman Nabi saw.? 


2 Ahmad bin Faris, Ibn Faris (w. 395 H), Mujam Magayis al-Lugah (Beirut: 
Dar al-Jayl, 1991), jilid VI, h. 34-35, Ibrahim Anis dkk, al-Mujam al-Wasit (Cairo: 
t.p, 1972), juz II, h. 972. 

2 Al-Munawiy, Faid al-Gadir, juz I, h. 669. 

2 Iz al-Din “Ali bin Muhammad, Ibn al-Asir (w. 630 H), al-Kamil fi al- 
Tarikh, (Beirut: Dar Sadr, 1979), jilid II, h. 67, 76, 78-79, 90-91, 101. 


Materi Pertama Niat Ikhlas Beramal 


Menarik untuk dikaji konteks yang terkait hijrah di masa 
Nabi saw., baik itu ke Etopia maupun Madinah. Hijrah ke Ethopia 
memberi pelajaran tentang kerjasama harmonis antara Muslim 
dengan Kristen, sebab Etopia adalah kerajaan Kristen dengan 
najasyiy (negus: raja) bernama Asamah sementara Nabi saw 
sebagai pemimpin Muslim saat itu. Kedatangan kaum Muslim 
ke Etopia atas instruksi Nabi saw menunjukkan kerjasama yang 
baik antara kedua pemimpin tersebut telah berjalan dengan 
baik dan ada kemungkinan telah berlangsung lama. 


Pilihan Nabi saw ke Etopia bukan tanpa alasan, selain 
banyak budak Mekkah berasal dari sana sehingga jalur 
perjalanan menuju negeri sahabat Bilal ra (w. & 20 H) tersebut 
sudah sering dilewati, juga disebabkan Ethopia memiliki 
pemimpin maupun masyarakat yang memeluk agama Kristen. 
Secara historis, sumber maupun kontiunitas ajarannya lebih 
dekat dengan Islam sehingga tak heran jika negus Asamah ? 
menolak mentah-mentah permohonan “Amr bin al-As (w. 44 H) 
sebagai juru bicara Ouraisy dan menerima argumentasi Ja'far 
bin Abi Talib ra (w. 8 H), terlebih setelah kakak imam Ali kw 
itu membacakan beberapa ayat dari surah Maryam.“ Kesatuan 
sumber antara ajaran Islam dengan Kristen menjadi salah 
satu pertimbangan hijrah saat itu memberi pelajaran penting 
pada kaum Muslim sekarang tentang menjalin hubungan baik 
dengan komunitas agama lain yang hidup berdampingan secara 
damai dengan kaum Muslim. 


Adapun hijrahnya Rasulullah saw bersama sahabat 
ke Madinah memberi pelajaran penting tentang menjalin 
kerjasama dengan komunitas yang mau menerima Islam secara 
sukarela bahkan menjadi pembela agama tersebut. Kerjasama 
yang menjadi percontohan dalam sejarah Islam itu dimulai 
dengan melakukan konsolidasi antara dua belah pihak, Nabi saw 


2 Asamah sendiri akhirnya menjadi Muslim, tapi pertolongan Najasyiy 
Asamah terhadap kaum Muslim saat mereka ke Etopia posisinya masih sebagai 
Raja Etopia Kristen dari sebuah kerajaan Kristen dan bahkan Asamah masuk 
Islam justeru setelah umat Islam menetap beberapa lama di Etopia. Lihat: Ibn 
al-ASir, al-Kamil..., jilid II, h. 79, 81, 213, Ibn Hajar, Fath..., juz III, h. 543. 


24 Tbn al-ASir, al-Kamil..., jilid II, h. 80-81. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


dengan sebagian penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj, 
lalu diteruskan dengan ikatan perjanjian dan puncaknya adalah 
hijrah ke Madinah, dengan menjalankan prinsip kesamaan iman 
antar umat Islam yang berbeda wilayah dan prinsip kesamaan 
misi kemanusiaan universal dengan non Muslim Madinah yang 
mayoritas beragama Yahudi saat itu. 


2. Hijrah Fisik 


Prinsip hijrah secara fisik sebagaimana hijrah Nabi saw 
bersama sahabat mengacu pada upaya menyelamatkan jiwa, 
agama, keluarga, kehormatan dan bahkan harta. Konteks ini 
lalu memunculkan teori mengenai kewajiban hijrah secara fisik 
agar semua komponen tersebut aman dan dapat berjalan secara 
normal tanpa ada gangguan, intimidasi apalagi kekerasan fisik 
yang menyebabkan hilangnya salah satu dari lima hal tersebut 
terutama jiwa. Dalam keselamatan jiwa, ulama bahkan sepakat 
tentang kebolehan mengorbankan agama demi keselamatan 
jiwa seperti orang yang menyatakan dirinya kafir supaya ia 
tidak disiksa lantaran agama Islam yang dia yakini, dengan 
syarat orang yang berucap kalimat kufur tersebut hanya sebatas 
ungkapan lisan sementara hatinya tetap beriman (OS: al-Nahl, 
106). 

Hijrah fisik nampak telah selesai jika sebuah hadis 
dipahami secara tekstual. Nabi saw pernah menyatakan ? Y 

BA 203 335 #2 kalau hijrah fisik telah berhenti ketika Makkah 
mulai menj jadi wilayah Islam di tahun 8 H. Kajian historis dapat 
menjelaskan terhentinya hijrah fisik di masa Nabi saw karena 
penyebab dari hijrah telah hilang yaitu tidak ada keamanan dan 
keselamatan. Bukankah seseorang berhijrah jika memiliki salah 
satu alasan dari lima upaya penyelamatan di atas? sehingga 
hijrah di masa Nabi saw dianggap selesai karena tidak ada 
lagi ketakutan akan keselamatan dan keamanan, sementara 
konsep hijrah fisik tetap berlaku universal di tempat mana 
saja dan kapanpun masanya yang tak bisa memberi jaminan 
perlindungan atas lima komponen di atas. 


25 al-Bukhariy, Sahih..., juz II, h. 161 (no. 2783). 


Materi Pertama Niat Ikhlas Beramal 


3. Hijrah Spritual 


Tidak keliru jika dinyatakan bahwa hakikat dan tujuan 
hijrah dalam kacamata agama adalah terjadi perubahan 
Spiritual dari keburukan menuju pada kebaikan, yang sudah 
baik meningkatkan lagi kebaikannya, demikian seterusnya 
sampai pada tingkatan istimewa. Hijrah historis maupun hijrah 
fisik yang terjadi di masa Nabi saw adalah tindakan mengupdate 
keimanan agar menjadi semakin tinggi dari sebelumnya. 


Dengan demikian, bentuk hijrah paling ideal bagi orang 
beriman adalah hijrah spiritual walau fisik tidak berpindah 
tempat, dan ini adalah hakikat hijrah yang sesungguhnya 
seperti bunyi penggalan hadis &£ Pn BB Ya SGG 
Statmen Nabi saw ini bukan berarti hijrah fisik tidak penting, 
tetapi hijrah fisik terjadi dengan melihat konteks hijrah historis 
berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama yaitu 
hijrah spiritual. Pelajaran penting dalam hubungan hijrah 
spiritual dengan hijrah historis maupun hijrah fisik yaitu 
pencapaian tingkat keimanan yang tinggi terkadang diperoleh 
dengan mengorbankan fisik seperti dalam konteks hijrah Nabi 
saw. 


4. Korelasi Niat dengan Hijrah dan Upaya Menciptakan 
Peradaban Baru 


Mencermati hadis tentang niat, memuat penegasan 
terhadap siapa saja akan memperoleh apa yang dia niatkan dapat 
menimbulkan pertanyaan substansi kenapa Nabi Muhammad 
saw mengaitkan atau setidaknya memberikan contoh aplikasi 
niat melalui hijrah? tentu hal ini tidak bisa dianggap kebetulan. 
Niat yang dikorelasikan dengan hijrah mengandung nilai besar 
mengenai pijakan orang yang berniat untuk melakukan sesuatu 
seperti hijrah. Niat jika diibaratkan sebagai pendorong utama 
bagi setiap orang maka perbuatan apa saja dari niat tersebut akan 
membuahkan hasil yang memuaskan maupun tidak memuaskan. 


Berpijak dari konteks di atas, niat yang dikorelasikan 
dengan hijrah memuat pesan penting bahwa perubahan apa saja 


2 al-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 10 (no. 10). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


harus dimulai dengan niat yang baik, karena hijrah ketika itu 
merupakan pengorbanan terbesar bahkan nyawa menjadi taruhan 
mereka yang berhijrah saat itu. Rasul saw seolah berpesan bahwa 
hijrah sebagai peristiwa monumental yang dapat menghilangkan 
apa saja yang kita miliki, maka tanamkan niat yang tulus ketika 
berhijrah kalau tidak, maka perjalanan hijrah akan menjadi sia-sia. 
Pesan berikut yang tak kalah penting yaitu dalam merealisasikan 
niat yang besar seseorang membutuhkan pengorbanan yang 
besar pula, sehingga apa yang diniatkan akan tercapai melalui 
pengorbanan tersebut. 


Merealisasikan niat yang monumental semacam hijrah 
juga membutuhkan rencana-rencana yang tepat untuk tujuan 
tersebut. Kerjasama Nabi saw dengan dua suku besar Madinah 
dimulai dengan perkenalan risalah Islam, membaca situasi dan 
kondisi masyarakat Madinah, negoisasi untuk hijrah dan ikrar setia 
menjadi pelajaran yang sangat penting dalam membuat rencana 
besar menjadikan hijrah sebagai tonggak munculnya peradaban 
baru yang dapat menjadi barometer peradaban dunia saat itu. 


Hijrah sebagai gerakan yang membawa suatu umat menuju 
peradaban baru dan gemilang telah berlangsung lama sepanjang 
sejarah umat manusia. Hijrahnya suku-suku Aria setengah 
primitif melahirkan peradaban-peradaban Barat dan Timur yang 
lebih besar, sedangkan migrasi orang-orang Samiyah ke wilayah 
di antara dua sungai, Eufrat dan Tigris, Mesir, dan Afrika Utara 
menyebabkan terbentuknya peradaban-peradaban besar di sekitar 
Samuria, Babilon dan Akadea. Demikian pula exodus bani Israel ke 
Palestina dan hijrahnya bangsa-bangsa lain, menunjukkan bahwa 
faktor dasar bagi peralihan komunitas nomaden (baduiy) dan 
kekabilahan menjadi masyarakat yang memiliki peradaban besar 
adalah hijrah.” 


Konteks seperti ini pula yang terjadi dalam hijrah Nabi saw. 
Setelah hijrah di masa Nabi saw. sampai wafatnya penutup Rasul 
tersebut (11 H), umat Islam terus bergerak maju di masa khulafa' al- 


27 “Ali Syari'ati, Muhammad saw. Khatim al-Nabiyyin min al-Hijrah hatta 
al-Wafat, alih bahasa Afif Muhammad, Rasulullah saw Sejak Hijrah hingga Wafat 
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 15 catatan kaki no 7. 


Materi Pertama Niat Ikhlas Beramal 


rasyidin (11-40 H), bani Umayyah (40-132 H) dan bani “Abbasiyyah (132- 
sekitar 650 H) melalui ilmu pengetahuan dan tekhnologi, kajian 
ilmu Islam, militer, seni dan budaya yang pada akhirnya terkristal 
membentuk peradaban yang sangat menonjol, dan menjadikan 
Islam saat itu tidak hanya sekedar nama sebuah agama, tapi Islam 
menjadi mesin penggerak dan penentu peradaban umat manusia 
selama kurang lebih 7 abad. 


5. Biografi Perawi Sahabat Umar bin Khattab ra (w. 23 H) 


Abu Hafas “Umar bin Khattab bin Nufail bin “Abd al-Uzza 
al-Ouraisyiy. Lahir pada tahun ke 13 setelah peristiwa Fil. Wafat 
sekitar 27 zu al-Hijjah tahun 23 H, dalam usia 63 tahun. Menjabat 
khalifah selama 10 tahun, 5 bulan 59 hari. Umar meriwayatkan 
hadis sebanyak 532 buah. Umar wafat akibat tikaman Abu Lu'lu' 
al-Majusiy saat shalat Subuh. Dalam kondisi sakit “Umar lalu 
memutuskan urusan khalifah pada 6 orang sahabat yang masih 
hidup dari 10 sahabat yang dijamin Surga, lalu terpilihlah Usman 
(w. 35 H). 


Saat Umar berkuasa dapat dinyatakan dua Imperium besar 
saat itu, Romawi dan Persia akhirnya tunduk pada Islam. Pengaruh 
Umar yang luar biasa maka Michael H. Hart memasukkan Umar 
dalam daftar 100 orang yang paling berpengaruh di dunia pada 
urutan ke 50 dalam bukunya.” 


Hadis tentang niat termasuk hadis yang unik karena sumber 
hadis tersebut hanya berasal dari sahabat “Umar ra, demikian 
pula generasi setelahnya. Perawi yang meriwayatkan dari “Umar 
hanyalah Algamah (w. £ 81-86 H), sementara dari Algamah hanya 
Muhammad bin Ibrahim (w. 120 H), dari Muhammad hanya Yahya 
bin Sa'id al-Ansariy (w. 144/5 H). Hadis tentang niat tersebar dan 
menjadi popular setelah banyak orang meriwayatkan dari Yahya 


2 Biografi “Umar lihat: Ibn Hajar, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, diteliti 
oleh “Ali Muhammad al-Bujawiy (Beirut: Dar al-Jayl, cet. I, 1992), juz IV, h. 588-590: 
Abu al-Falah “Abd Hayyi bin Ahmad, Ibn Imad al-Hanbaliy (w. 1089 H), Syazarat 
al-Zahab fi Akhbar man Zahab, diberi notasi oleh Mustafa “Abd Oadir “Ata' (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), cet. I, jilid I, h. 54-55. 

2 http://id.wikipedia.org/wiki/100 Tokoh Paling Berpengaruh dalam 
Sejarah diakses pada 31-12-2013. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


bin Sa'id al-Ansariy tersebut. Dapat dinyatakan hadis tentang niat 
juga diriwayatkan oleh 3 orang tabi'in yang berbeda generasi, yaitu 
Algamah generasi pertama, Muhammad generasi pertengahan 
dan Yahya adalah generasi akhir tabi'in. 


KEPUSTAKAAN 


al-Gur'an 

al-Ainiy, Mahmud bin Ahmad Badr al-Ddin.Umdah al-Gariy Syarh $ 
ahih al-Bukhariy. Jilid I. vol II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 

Anis, Ibrahim dkk. al-Mujam al-Wasit. Juz II. Cairo: t.p, 1972. 
al-Asgalaniy, Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz I, INI, XIII. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 
—.. ,a-sabah fi Tamyiz al-Sahabah. Cet I. Juz IV. Diteliti oleh “Ali 

Muhammad al-Bujawiy. Beirut: Dar al-Jayl, 1992. 
al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz I, III-IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Dimasygiy, Ibrahim bin Muhammad. al-Bayan wa Tarif fi Asbab al- 
Wurud al-Hadis. Jilid I. Beirut: Dar al-Jayl, 2003. 

Ibn al-ASir, 1z al-Din “Ali bin Muhammad. al-Kamil fi al-Tarikh. Jilid II. 
Beirut: Dar Sadr, 1979. 

Ibn Faris, Ahmad bin Faris. Mujam Magayis al-Lugah. Jilid VI. Beirut: 
Dar al-Jayl, 1991. 

Ibn Imad, Abu al-Falah Abd Hayyi bin Ahmad al-Hanbaliy. Syazarat 
al-Zahab fi Akhbar man Zahab. Cet. I. Jilid I. Diberi notasi oleh 
Mustafa Abd Oadir “Ata”. Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 1998. 

al-Munawiy, Muhammad “Abd Rauf. Faid al-Jadir Syarh al-Jami' 
al-Sagir min Ahadis al-Basyir al-Nazir. Juz I. Beirut: Dar al- 
Kutub al-Tlmiyyah, 1994. 

al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ousyairiy. Sahih 
Muslim. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr. 1993. 


al-Nawawiy, Yahya bin Syarafuddin. al-Azkar al-Nawawiyyah. Beirut: 
Dar al-Fikr, 1994. 


Materi Pertama Niat Ikhlas Beramal 


, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy. Jilid IX. vol. XVIII. Beirut: 

Dar al-Fikr, 2000. 

Oal'ajiy, Muhammad dan Hamid Sadig Oanibiy. Mujam Lugah al- 
Fugaha'. Beirut: Dar al-Nafa'is, cet II, 1988. 

Syari ati, Ali. Muhammad saw. Khatim al-Nabiyyin min al-Hijrah hatta 
al-Wafat. Alih bahasa Afif Muhammad. Rasulullah saw Sejak 
Hijrah hingga Wafat. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996. 

al-Zahabiy, Muhammad bin Ahmad. Siyar Alam al-Nubala'. Juz XVII. 


Diteliti oleh Syu'ayib al-Arnawut. Beirut: Muassasah al- 
Risalah, cet IX, 1413 H/1993 M. 


INTERNET 


http://id.wikipedia.org/wiki/100 Tokoh Paling Berpengaruh 
dalam Sejarah diakses pada 31-12-2013. 





MATERI KEDUA 
MENJAUHI SYIRIK KECIL 
(RIYA) 


I. Pendahuluan 


Pa Pee suatu amalan merupakan bagian dari 
kehidupan manusia, baik amalan yang dikerjakan 
memiliki nilai kebaikan maupun sebaliknya memiliki nilai 
keburukan. Dalam pandangan Islam, suatu kebaikan dinilai baik 
tidak hanya bentuk amalan yang kita kerjakan termasuk kategori 
amalan yang baik seperti menunaikan ibadah haji, menolong 
orang lain dan sebagainya. Proses, motivasi dan tujuan seseorang 
melakukan kebaikan juga tak lepas dari penilaian final dari Allah 
swt terhadap kebaikan kita tersebut. 


Tuntunan dalam beramal bagi Muslim agar senantiasa 
mengedepankan motivasi yang tulus (ikhlas), tanpa tendensi 
apapun dan mengingingkan sesuatu apalagi berharap balasan dari 
sesama makhlug Allah swt. Nabi saw dalam banyak hadis mendidik 
umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dengan niat mencari 
rida Allah swt., tanpa berusaha memamerkan perbuatan baik 
itu secara terang-terangan dan tersembunyi. Konteks melakukan 
kebaikan secara terang-terangan sesungguhnya tidak terlarang, 
namun yang menjadi patokan utama adalah motivasi saat 


Materi Kedua Menjauhi Syirik Kecil (Riya') 


melakukan kebaikan tersebut. Bahkan tak jarang orang dihinggapi 
riya' justeru setelah bahkan sedang melakukan kebaikan padahal 
awalnya dia memiliki niat yang tulus. 


II. Pembahasan 


A. Matan Hadis dan Terjemahan 
Io Ai GP oat KANG ga naga Isi Ay Ela 
LAN DAN 23 SE GA ag SEA Lem Jin JE JB 
SE adas JUS BEAN SL ATI JB ASI BAN Legal J5 GE 
JP AI AN 3 SKL Oli BS Gaal JI ASI Kah SI 
1 (dee Gpp Dg Siah OP "Hias Game) ISS Bais Ojak 
Dari Mahmudbin Labid berkata, Rasulullah sawbersabda:”sungguh 
yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik yang kecil. 
Mereka (sahabat) bertanya, “ya Rasulallah dan apa (lagi) syirik 
kecil itu? Nabi saw menjawab: syirik kecil adalah riya'. Sungguh 
Allah yang Maha Memberi Berkah dan Maha Tinggi berfirman 
pada hari (kiamat) dibalasnya para hamba disebabkan amalan 
mereka, pergilah kalian (yang suka berbuat riya') pada mereka 
yang kalian perlihatkan amalan-amalan kalian saat di dunia. 
Maka lihatlah wahai kalian yang suka berbuat riya', (Aku pingin 
tahuJapakah kalian memperoleh balasan (pahala)dari sisi mereka 
yang kalian tunjukkan amalan kalian?” 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Rasulullah saw menginformasikan tentang bentuk 
syirik selain dari syirik besar, yaitu syirik kecil. Syirik besar 
menyekutukan atau menyamakan Allah dengan sesuatu dan syirik 
kecil adalah riya'. Orang yang berbuat riya' amalannya akan sia-sia, 
sebab di akhirat nanti mereka yang suka berbuat riya' memperoleh 
tantangan dari Allah swt dalam bentuk ancaman. Allah swt akan 
menyuruh pelaku riya' di hari pembalasan segera meminta pahala 


1 Abu “Abdillah: Ahmad bin Hanbal (164-241 H), al-Musnad li Imam Ahmad 
bin Hanbal (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) jilid V, h. 428. Lihat juga jilid V, h. 429 dari 
jalur tabi'in yang berbeda. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


dan ganjaran dari orang-orang yang mereka pamerkan amalan 
mereka saat di dunia. 


C. Analisa Hadis 


1. Definisi dan Problematika Riya' 


Riya' berasal dari kata 53, 4 LI, «Ss.» -s, berarti melihat. 
Secara etimologi riya' berarti minta dilihat seperti perkataan P3 
s6, sebab mereka berhadapan antara satu dengan lainnya.? Siapa 
saja yang berhadapan dengan orang lain seolah-olah ia meminta 
orang yang berada di hadapan melihat dirinya demikian pula 
sebaliknya, karena posisi keduanya saling berhadapan. Pelaku 
riya' secara tak langsung mempertontonkan aktifitas kebaikannya, 
ia seperti meminta orang lain melihat amal kebaikan yang dia 
perbuat dengan tujuan agar memperoleh pujian dari orang itu. 


Riya' secara istilah yaitu mengerjakan suatu ibadah yang 
telah Allah swt wajibkan atas hamba-Nya, namun amalan itu 
dikerjakan untuk orang lain, bukan untuk Allah swt. Definisi ini 
diutarakan langsung oleh Nabi Muhammad saw kepada beberapa 
sahabat dalam riwayat al-Tabariy (w. 310 H) seperti ungkapan al- 
Ourt( ubiy (w. 671 H). Batasan definisi riya' ini menegaskan tentang 
aktifitas kebaikan apapun yang dilakukan seseorang dengan 
maksud memperoleh pujian dari orang lain, maka perbuatan 
itu termasuk kategori riya'. Perbedaan antara mereka yang ikhlas 
dengan yang berbuat riya' sangatlah sulit dibedakan, karena 
ikhlas maupun riya' keduanya bercokol di hati dan niat ketika 
pelaku ikhlas maupun pelaku riya' mulai melaksanakan sebuah 
kebaikan. 


Berpijak dari samarnya niat pelaku riya' maka Rasulullah 
saw dalam suatu kesempatan mengajukan pernyataan mengenai 
hal yang paling beliau takutkan atas ummatnya adalah syirik 
kecil melalui penggalan hadis AI OA) He SL Oya Ob 
Pernyataan Nabi saw mengenai eksisitensi syirik kecil membuat 


2 Muhammad bin Mukarramy, Ibn Manzur (711 H), Lisan al-Arab (Beirut: 
Dar Sadr, t.th) jilid XIV, h. 291. 

3 Abu “Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ourtubiy, al-Jami li Ahkam al- 
Our'an, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiy, cet II, 1985), jilid I, h. 19. 


Materi Kedua Menjauhi Syirik Kecil (Riya') 


sahabat ra bingung. Sudah sewajarnya kebingungan itu muncul 
karena selama ini para sahabat telah mengerti dengan baik 
dan benar tentang arti dan maksud dari perbuatan syirik. Pada 
kesempatan tersebut, Nabi saw justeru menyebutkan sesuatu 
yang tak pernah mereka dengar sebelumnya yaitu syirik kecil, 
walau akhirnya kebingungan sahabat menjadi sirna manakala 
pertanyaan mereka tentang apa yang dimaksud dengan syirik kecil 
memperoleh jawaban dari Nabi saw bahwa riya' adalah syirik kecil 
seperti penggalan hadis sL Jl JE PN Jaw, LAI SD, Lag II. 

Hasil tanya jawab antara sahabat dengan Nabi saw 
menunjukkan bahwa selain mereka mengerti apa yang disebut 
dengan syirik dan ketegorisasinya, sahabat juga paham mengenai 
arti dari riya”. Kondisi ini bisa dilihat saat jawaban Nabi saw yang 
menyamakan syirik kecil dengan riya', sahabat tidak bingung 
apalagi mengajukan pertanyaan. Pertanyaan mereka pada Nabi 
saw terhenti tatkala memperoleh jawaban bahwa syrik kecil tak 
lain adalah riya'. 


Menarik untuk diperhatikan yaitu aspek kesamaan antara 
riya' dengan syirik. Sebelum melihat aspek kesamaan antara kedua 
perbuatan tercela tersebut, perlu dipahami makna dari syirik itu 
sendiri, sehingga dapat dilihat secara jelas aspek kesamaan antara 
keduanya. Syirik berasal dari kata 4,4 berarti perbandingan atau 
bercampurnya dua pemilik yang antonim dengan satu. Arti 
perbandingan karena yang dibandingakan lebih dari satu, dan 
adanya kepemilkikan dua orang. Kata ini terulang dalam al-ur'an 
sebanyak 168 kali dengan berbagai derivasinya. Syirik sendiri 
terulang sebanyak 4 kali, 1 dalam konteks syirik (OS:Lugman:14) 
dan 3 dalam konteks menentang mereka yang berbuat syirik (OS: 
Saba', 22, Fatir, 40 dan al-Ahgaf, 4). 

Secara terminologi, syirik berarti menduakan Allah atau 
menganggap ada lebih dari satu tuhan selain Allah swt, dengan 
cara menjadikan sekutu bagi Allah swt dalam menyembahnya, 


“Ahmad bin Faris, Ibn Faris (w. 395 H), Mujam Magayis al-Lugah (Beirut: 
Dar al-Jayl, 1991), jilid III, h. 265, Ragib al-Isfihaniy (w. 503 H). Mujam Mufradat 
Alfaz al-Jur'an, diteliti oleh Nadim Mar'asyliy (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 266. 

? Muhammad Fuad “Abd Bagiy, al-Mujam al-Mufahras Ii Alfaz al-Guran al- 
Karim (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 379-381. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


yaitu menyembah selain Allah dan atau menyembah Allah dan 
selain-Nya secara bersamaan.S Pelaku syirik disebut musyrik. 
Di masa Nabi saw, orang musyrik identik dengan penyembah 
berhala (kaum pagan). Syirik dibagi dua, syirik besar (akbar/jaliy) 
sebagaimana penjelasan di atas dan syirik kecil (asgar/khafiy) seperti 
berbuat riya', sum'ah dan sikap munafik.” 


Di antara arti etimologi syirik tersebut yaitu bercampurnya 
dua pemilik, menunjukkan bahwa Allah swt memiliki kekuatan 
namun ada pula orang atau benda lain yang memiliki kekuatan 
yang sama dengan Allah swt, sehingga antara Allah swt dengan 
orang atau benda tertentu berkongsi dalam kekuatan yaitu 
sama-sama memiliki kekuatan yang setara. Riya', disebut sebagai 
syirik kecil karena pelaku riya' ketika melakukan aneka kebaikan 
mengharap pujian dari orang yang melihatnya. Pujian yang 
dinanti menjadikan pelaku riya' seperti mengharap sesuatu atau 
bahkan pahala dari orang lain, sementara di saat yang sama 
pelaku riya' tetap meyakini tuhannya adalah Allah swt Yang Maha 
Pemberi balasan atas semua perbuatan hamba-hamba-Nya. Letak 
persamaan antara syirik dengan riya' yaitu pelaku riya' maupun 
pelaku syirik keduanya mensejajarkan Allah dengan orang lain 
dari aspek kekuatan maupun dalam memberi balasan pahala, 
walau pelaku riya' tetap percaya bahwa tidak ada tuhan kecuali 
Allah swt, sementara pelaku syirik besar tidak lagi percaya pada 
Allah swt sebagai Tuhan Yang Maha Esa sebagai Zat satu-satunya 
di alam semesta yang wajib disembah. 


Riya' sebagai syirik kecil masuk dalam kategori sesuatu yang 
sangat halus yang dapat merusak nilai ibadah seseorang, apapun 
bentuk ibadah tersebut. Begitu halusnya syirik sehingga Rasul saw 
dalam hadis riwayat Ibn Hanbal mengilustrasikan sebagai sesuatu 
yang lebih kecil dan tak nampak dibanding dengan langkah- 


“Muhammad Sabit al-Fandiy dkk, Dairah al-Ma'arif al-Islamiyyah (Timran: 
t.tp, 1933), jilid XIII, h. 219, Outub Mustafa Sanu, Mujam Mustalahat Usul al-Figh 
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 249: Muhammad Oal'ajiy dan Hamid Sadig 
Oanibiy, Mujam Lugah al-Fugaha (Beirut: Dar al-Nafais, cet II, 1988), h. 260. 

7 a-Isfihaniy, Mujam Mufradat ..., h. 266: Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam 
(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), jilid 5, h. 16-17. 


Materi Kedua Menjauhi Syirik Kecil (Riya') 

langkah semut: II 3 Ya A AS 2 APA Ph Langkah semut 
yang begitu kecil dan hampir mustahil terlihat oleh mata telanjang 
kecuali dengan mikroskop, merujuk pada pemahaman metaforis 
bahwa sifat riya' itu sulit terdeteksi bahkan oleh pelakunya sendiri. 
Ungkapan tentang syirik lebih tak nampak dari langkah-langkah 
semut ditujukan pada riya” karena sifat tercela ini dapat terjadi 
pada siapa saja yang mengerjakan kebaikan, namun tak merasa 
kalau riya' telah menggerogoti pikiran, hati, bahkan merubah 
motivasi atau niat yang semula hanya ditujukan pada Allah swt 
berubah menjadi ingin memperoleh pujian dari orang lain tanpa 
disadari oleh pelaku riya'. 


Berpijak dari sini, kita dapat memahami ungkapan 
Nabi saw tentang hal yang paling ditakutkan atas (ummatnya 
yaitu riya' melalui penggalan hadis 4 ,4Jl Hae Sl Ol al 
sol. Ketakutan tersebut muncul karena pertama, manusia 
bahkan mereka yang beriman tak bisa aman apalagi berbangga 
menyatakan dirinya akan terbebas dari ancaman sifat riya', kedua 
amalan yang dikerjakan akan berbuah sia-sia dalam pandangan 
Allah swt. Hadis di atas telah mengilustrasikan fragmen yang akan 
terjadi di hari kiamat antara pelaku riya' dengan Allah swt. 


Ketika hidup di dunia pelaku riya' saat mengerjakan shalat 
misalnya, dan pada waktu yang sama di sampingnya ada seorang 
bupati, gubernur atau lainnya. Pelaku riya' mengharap pujian dari 
mereka sementara dia sedang melaksanakan kewajiban sebagai 
hamba terhadap sang Khalig. Kondisi ini di akhirat nanti, Allah 
sebagai Khalig akan meminta dari pelaku riya' agar mengambil 
dan menagih pahala dari orang-orang yang pelaku riya' tunjukkan 
amalnya saat hidup di dunia. Tentu pahala tersebut tak mungkin 
diperoleh pelaku riya' karena semua balasan kebaikan dan 


Ibn Hanbal, Musnad..., jilid IV, h. 403. Sanad hadis Ibn Hanbal terdiri 
dari perawi kitab sahih kecuali Abu “Aliy dari bani Kahil, namun Ibn Hibban 
menganggapnya Sigah, lihat: “Ali bin Abu Bakar al-Haisamiy (w. 807 H), Majma'" 
al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), juz IV, 
h. 457. 

? Majd al-Ddin, Mubarak bin Muhammad Ibn al-Asir (w. 606 H), al- 
Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar (Beirut: Dar al-Fikr, 1979.), jilid II, h. 466. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


keburukan di saatitu hanyalah milik Allah swt. Ungkapan Allah swt 
melalui penggalan hadis sl,-- SI 932 Je |, js menegaskan 
siapapun yang berbuat riya' maka mustahil ia akan memperoleh 
pahala di akhirat. Pertanyaan Allah swt pada mereka yang berbuat 
riya' “hendaklah kalian lihat, apakah kalian dapatkan dari sisi 
mereka balasan?” tak berlebih jika dinyatakan sebagai ungkapan 
kemarahan Allah swt yang tersembunyi, karena Dia merasa bagian 
privasiNya berupa kekuasaan, pembalasan, keagungan dan 
kedigjayaan diambil makhlug-Nya yang lemah sekali. Pertanyaan 
Allah swt juga tak bisa dijawab, dan kalaupun dijawab maka hanya 
ada satu jawaban bahwa di saat itu tak ada siapapun yang mampu 
memberi ganjaran kecuali Allah swt yang Maha Esa, Tinggi dan 
Agung. 


2. Akibat-akibat Riya' 


Beberapa akibat langsung yang muncul dalam diri pelaku 
riya' dapat disebutkan sebagai berikut: 


a. Melakukan Sesuatu dengan Pamrih 


Orang-orang yang sifat riya' telah bercokol dalam dirinya, 
sadarataupun tidak dalam segala aktifitas kebaikan yang mereka 
lakukan selalu berharap dan menginginkan ada pamrih dari 
pihak lain, sehingga dapat mempengaruhi aktifitas keseharian 
mereka. Saat bekerja di kantor, pabrik dan bahkan saat belajar 
di perguruan tinggi, orang-orang yang telah mengidap penyakit 
riya' ketika melaksanakan tugas selalu mengharapkan pamrih 
dari atasan, teman sejawat atau bahkan pujian dari bawahannya. 
Bentuk pamrih tersebut dapat berupa materi seperti uang atau 
non materi seperti pujian. Mereka teramat senang jika suatu 
pekerjaan yang mereka lakukan langsung diberi ganjaran atau 
balasan, sementara dalam banyak tugas seseorang terkadang 
dituntut untuk memaksimalkan kerjanya sebagai bentuk 
pengabdian. 


b. Kurang Motivasi Beramal 


Sifat riya' mendorong pelakunya menjadi orang yang 
kurang motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan, sebab 
pelaku riya' tak pandai bahkan buntu menemukan motivasi 
dalam dirinya sendiri saat memulai bekerja. Sebagai contoh, 


Materi Kedua Menjauhi Syirik Kecil (Riya') 


orang yang telah dihinggapi penyakit riya' saat bersama 
masyarakat melakukan kerja bakti hanya memiliki motivasi 
agar memperoleh pujian bahwa dia yang paling rajin dan 
bekerja keras. Kondisi ini berbeda dengan orang yang tak 
mengidap penyakit riya', sebab mereka yang ikhlas di waktu 
kerja bakti memiliki motivasi kebaikan yang banyak, misalnya 
membersihkan lingkungan karena Islam cinta kebersihan, 
motivasi tentang kebersihan akan membuatlingkungan menjadi 
sehat dan bebas dari penyakit serta motivasi bahwa kebersihan 
sebagai bagian dari nilai seni keindahan. Nilai kebaikan yang 
beragam bentuknya akan mampu dilihat dan dirasa oleh mereka 
yang tidak riya', sedangkan pelaku riya' tak bisa melihat apalagi 
merasakan semua nilai kebaikan tersebut. 


c. Kurang Inovasi Kebaikan 


Inovasi (x-£) termasuk salah satu sifat positif yang jika 
melekat pada diri seseorang, maka orang tersebut dipastikan 
dapat melakukan aneka model kebaikan yang hanya berasal 
dari satu kebaikan universal. Dalam hadis, Nabi saw bersabda: 
35210 Dg yan S 10 Setiap kebaikan adalah shadagah akan menjadi 
landasan utama bagi mereka yang memiliki jiwa inovatif. 
Orang dengan jiwa inovatif akan melihat peluang kebaikan 
yang beragam dalam beberapa kesempatan bahkan dalam satu 
kesempatan saja. Kondisi ini tentu berbeda terhadap pelaku riya', 
karena tumpuan dan landasan mereka melakukan kebaikan 
yaitu pamrih, sehingga sifat inovatif sulit muncul apalagi 
mewarnai mereka yang berbuat riya'. 


Pendidik yang memiliki jiwa inovatif akan selalu mampu 
membuat model atau cara yang selalu berubah-ubah dalam 
mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Mereka 
tak kenal lelah dan putus asa hanya untuk membuat peserta 
didik dapat memahami materi pelajaran yang diajarkan. Bagi 
mereka, semua itu adalah kebaikan yang bernilai sadagah. 
Tetapi mereka yang berbuat riya' dan profesinya sebagai 
pendidik, kemungkinan cenderung statis dalam menyuguhkan 


1 Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 
Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz IV, h. 64 (no. 6021). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


ilmu pengetahuan pada peserta didik. Bahkan jika pelaku riya' 
memiliki inovasi dalam konteks memunculkan metode atau 
model pembelajaran, pada akhirnya akan kandas jika metode 
atau model pembelajaran itu dinilai olehnya tidak mampu 
mengangkat siswa menjadi lebih paham terhadap materi 
pelajaran. Terlebih lagi model atau metode pembelajaran 
tersebut tak dihargai oleh atasannya, tentu membuat pendidik 
yang memiliki sifat riya' akan terhenti sifat inovatifnya. 


d. Dapat Menjadi Hipokrit (Munafik) 


Tak diragukan lagi kalau pelaku riya' dapat menjadi 
seorang hipokrit alias munafik. Sifat riya' dan nifag ibarat 
memiliki dua sisi mata uang yang sama. Kesamaan antara 
riya' dengan nifag terletak pada upaya menutupi kebobrokan 
di hadapan manusia, sementara pelaku riya' dan munafik tahu 
kalau perbuatannya itu salah akan tetapi karena memiliki 
tujuan yang menurut keduanya menguntungkan mereka, maka 
kebobrokan perbuatannya mereka simpan dengan rapat. Padahal 
tanpa sadar mereka berusaha mengelabui Allah swt dan tentu 
mereka tak mngkin dapat mengelabui-Nya selama-lamanya. 


Perbedaan mendasar antara riya' dengan nifag yaitu, 
riya' menjadikan pelakunya berharap memperoleh pujian dari 
pihak lain dan dapat meningkat keinginan tersebut untuk 
mendapatkan imbalan materi. Sementara sifat nifag menjadikan 
pelakunya sebagai munafik yang memiliki keinginan duniawi 
yang bersifat menguntungkan dirinya seperti memperoleh 
jabatan, harta, dan sebagainya tanpa harus ada pujian dari orang 
lain. Orang munafik belum tentu menyukai pujian sementara 
pelaku riya' pasti haus akan pujian. 

e. Nilai Pahala Nihil (Sia-sia) 

Tantangan Allah swt pada mereka yang berbuat riya' yang 
terlihat dalam hadis utama bahasan ini, menunjukkan secara 
eksplisit bahwa amalan orang yang berbuat riya' tak bernilai 
sama sekali alias nihil. Sia-sia amalan mereka di akhirat nanti 
akan nampak saat Allah swt menilai amalan setiap hamba-Nya. 


Materi Kedua Menjauhi Syirik Kecil (Riya') 


D. Biografi Perawi Sahabat Mahmud bin Labid ra (w. 97 
Hju 

Mahmud bin Labid bin Rafi' al-Ansariy al-Ausiy al-Asyhaliy 
sahabat Nabi saw dari komunitas Ansar suku Aus. Imam Bukhariy, 
al-Zahabiy (w. 748 H) dan Ibn Hajar (w. 852 H) menilai Mahmud bin 
Labid sebagai sahabat kecil, dia pernah melihat Nabi saw namun 
tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw secara langsung. 
Labid meriwayatkan hadis dari Umar (w. 23 H), Usman (w. 35 H) dan 
sahabat lainnya, sehingga nilai hadis yang diriwayatkan Mahmud 
bin Labid semuanya berstatus mursal sahabiy. Imam Muslim (w. 261 
H), Ibn Hibban (w. 354 H) dan lainnya mengelompokkan Mahmud 
bin Labid sebagai tabi'in. 


Menurut riwayat, ayat mengenai dispensasi terhadap 
mereka yang tidak mampu berpuasa Ramadan turun berkenaan 
dengan ayah Mahmud yaitu Labid bin Rafi. Mahmud bin Labid 
wafat pada tahun 97 H atau satu tahun sebelumnya, 96 H. 


KEPUSTAKAAN 


Al-Our'an 

“Abd Bagiy, Muhammad Fuad. al-Mujam al-Mufahras Ii Alfaz al-Guran 
al-Karim. Beirut: Dar al-Fikr, 1994. 

al-Asgalaniy, Ahmad bin Ali: Ibn Hajar. al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah. 
Diteliti oleh “Ali Muhammad al-Bujawiy. Cet I. Juz III. Dar 
al-Jayl, 1992. 

al-Bukhariy, Muhammad bin Ismaf'il. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 


1 Biografi Mahmud bin Labid, lihat: Muhammad bin Ahmad al- 
Zahabiy, Siyar Alam al-Nubala , diteliti oleh Syu'ayib al-Arnawut (Beirut: 
Muassasah al-Risalah, cet IX, 1413 H/1993 M), juz III, h. 485, Ahmad bin 
“Alis Ibn Hajar al-Asgalaniy (773-852 H), al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, diteliti 
oleh “Ali Muhammad al-Bujawiy (Beirut: Dar al-Jayl, cet. I, 1992), juz III, h. 
70, Abu al-Falah “Abd Hayyi bin Ahmad, Ibn “Imad al-Hanbaliy (w. 1089 H), 
Syazarat al-Zahab fi Akhbar man Zahab, diberi notasi oleh Mustafa “Abd Oadir “Ata 
(Beirut: Dar al-Kutub al-TIlmiyyah, 1998), cet. I, jilid I, h. 204. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


al-Fandiy, Muhammad Sabit dkk. Dairah al-Ma'irif al-Islamiyyah. Jilid 
XIII. Timran: t.tp, 1933. 

al-Haisamiy, Ali bin Abu Bakar. Majma' alZawaid wa Manba' al- 
Fawaid. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 1988. 

Ibn al-ASir, Majd al-Ddin, Mubarak bin Muhammad. al-Nihayah fi 
Garib al-Hadis wa al-Asar. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1979. 

Ibn Faris, Ahmad bin Faris. Mu jam Magayis al-Lugah. Jilid III. Beirut: 
Dar al-Jayl, 1991. 

Ibn Hanbal, Ahmad. al-Musnad li Imam Ahmad bin Hanbal. Jilid IV-V. 
Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 

Ibn Imad, Abu al-Falah Abd Hayyi bin Ahmad al-Hanbaliy. Syazarat 
al-Zahab fi Akhbar man Zahab. Cet I. Jilid I. Diberi notasi oleh 
Mustafa Abd Oadir “Ata”. Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 
1998. 

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukarram. Lisan al-Arab. Jilid XIV. 
Beirut: Dar Sadr, t.th. 

al-Isfihaniy, Ragib. Mujam Mufradat Alfaz al-0uran. Diteliti oleh 
Nadim Mar'asyliy. Beirut: Dar al-Fikr, t. th. 

Oal'ajiy, Muhammad dan Hamid Sadig Oanibiy. Mujam Lugah al- 
Fugaha'. Cet II. Beirut: Dar al-Nafa'is, 1985. 

al-Ourtubiy, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. alJami li Ahkam 
al-Jur'an. Cet II. Jilid I. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiy, 
1985. 

Outub Mustafa Sanu. Mujam Mustalahat Usul al-Figh. Damaskus: 
Dar al-Fikr, 2000. 

Tim Penyusun. Ensiklopedi Islam. Jilid 5. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1994. 


al-Zahabiy, Muhammad bin Ahmad. Siyar Alam al-Nubala'. cet IX. 
Juz III. Diteliti oleh Syu'ayib al-Arnawut. Beirut: Muassasah 
al-Risalah, 1413 H/1993 M. 





MATERI KETIGA 
TIGA PILAR AGAMA, 
IMAN, ISLAM DAN IHSAN 


I. Pendahuluan 


emua agama di dunia memiliki pokok atau dasar ajaran, 

berfungsi sebagai pegangan bagi setiap pemeluknya. 
Pokok-pokok setiap agama secara garis besar memiliki kesamaan 
yaitu mempercayai Tuhan. Kepercayaan pada Yang Maha Pencipta 
tersebut berbeda dalam realisasi antara agama yang satu dengan 
agama lainnya, sehingga terdapat banyak nama Tuhan dan banyak 
cara mendekati Tuhan tersebut. Agama manapun mengajarkan 
tentang kebaikan dan mencegah keburukan yang terjadi pada 


semua pemeluknya di dunia maupun di kehidupan berikut setelah 
dunia. 


Islam sebagai salah satu agama samawi memiliki pokok- 
pokok atau landasan yang dijadikan pegangan pemeluknya saat 
mereka hidup di dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. 
Pokok-pokok ajaran Islam terdapat dalam kitab al-Gur'an dan 
hadis Nabi Muhammad saw merupakan keyakinan umat Islam 
sejak dahulu sampai sekarang. Salah satu dari hadis Nabi saw yang 
memuat pokok-pokok ajaran Islam adalah dialog antara Nabi saw 
dengan Jibril as. Dialog yang berlangsung santai, fokus dan penuh 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


dengan pengajaran membuahkan hasil yang disebut dengan tiga 
pilar agama, Iman, Islam dan Ihsan. Iman membicarakan tentang 
pokok kepercayaan atau keyakinan disebut tauhid, Islam sebagai 
pokok pengamalan ajaran agama dikenal dengan syari'ah dan 
ihsan berupaya membaguskan iman dan Islam yang direalisasikan 
sebagai akhlag manusia kepada Allah swt maupun kepada 
sesamanya. 


II. Pembahasan 
A. Matan Hadis dan Terjemahan 
2073 AN OP yel Ole al Gal mall Cp Jelas! Uibaoe JB data Uta 
depe 35 ME UM ala KIE AM T2 LAN SK Je rmpa gl ye 
Sat3 aka dg 3 sasa sa S3 Ju SN Jas 
IMAN Kai Lo, Ya adit KAS ST ASLI JB SUN JG esa 
BB As is Ki Je BELI Lb JB Ola 2333 asn ES 63833 
Sa dab is Ipad JGN ga Mal u A 
2. BN sc, JU:3 155 , 5 ap 1s) WE je Wana SI 
23 Kisa Ola ale Jo gan IE ANN YA V orh GOA 


MA Aa Jet in JS 253 JR K1 3 SU Als 


3. 
1 sg 


ON 


Abu Hurairah berkata: “suatu ketika Nabi saw muncul di hadapan 
manusia (sahabat), maka Jibril as mendatanginya lalu bertanya 
“apa itu iman?” Nabi saw menjawab: “Iman yaitu percaya pada 
Allah, malaikat, kitab-kitab, bertemu dengan-Nya dan percaya 
pada rasul-rasul-Nya, serta percaya pada kebangkitan (kiamat)”. 
Jibril bertanya lagi: “apa itu Islam?” Nabi saw menjawab: Islam 
yaitu engkau menyembah Allah swt dan tidak menyekutukan 
dengan-Nya sesuatu, mendirikan salat, menunaikan zakat 
yang wajib dan berpuasa di bulan Ramadhan. Lagi-lagi Jibril 
bertanya:“ apa itu ihsan?” Nabi saw menjawab: “ihsan yaitu 
engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan 


1 Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 
Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 20-21 (no. 50). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


bila engkau tak melihat-Nya (ketahuilah) maka sungguh Dia 
melihatmu” Jibril masih saja bertanya:”kapan datang kiamat?” 
Nabi saw pun menjawabnya:”tidaklah orang yang ditanya tentang 
kiamat lebih tahu dari orang yang bertanya”. Namun aku bisa 
menginformasikan akan tanda-tanda kiamat yaitu, jika hamba 
sahaya melahirkan budaknya, dan para pengembala unta yang 
berwarna itu berlomba-lomba dalam membangun. Lima hal, tak 
ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah. Lalu Nabi saw 
membaca sepotong ayat yang berbunyi “sungguh di sisi Allah 
swt ilmu tentang kiamat”. Lalu orang itu pergi, maka Rasulullah 
saw bersabda:“hendaklah kalian (sahabat) memanggilnya, tetapi 
mereka tidak melihat apapun. Maka Nabi saw bersabda.“ini 
adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan pada manusia 
tentang agama mereka”. 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Hadis ini berisi tiga asas agama yaitu iman, Islam dan ihsan. 
Dalam ungkapan populer, hadis ini memuat tiga pilar agama 
terdiri dari tauhid sebagai padanan dari iman, syari'ah adalah 
Islam dan akhlag disamakan dengan ihsan. Jika iman berisi tentang 
kepercayaan pada sesuatu yang ghaib seperti Allah swt, malaikat 
atau terkait dengan apa yang bersumber dari yang gaib seperti 
kitab, rasul dan hari kiamat, maka Islam terkait dengan praktek 
keagamaan seseorang seperti mengucap dua kalimat syahadat, 
salat, puasa, zakat dan haji, sementara ihsan lebih mengarah pada 
polesan yang menjiwa seorang Muslim saat ia menyatakan dan 
mempraktekkan keimanan dan keislamannya. 


Dalam hadis ini tiga pilar agama tersebut dikaitkan 
dengan iman pada hari kiamat dan tak dikaitkan dengan 
keimanan pada selainnya. Keterkaitan antara tiga pilar agama 
dengan kepercayaan datangnya hari kiamat karena semua bentuk 
keimanan, pelaksanaan syari'at Islam dan berusaha membaguskan 
amalan atas dasar keimanan (ihsan) merupakan sesuatu yang 
masih bersifat abstrak jika dilihat dari aspek keuntungan atau 
balasan yang akan diperoleh seseorang yang melaksanakan tiga 
pilar tersebut. Konsep hari kiamat ada untuk menjawab pada 
siapapun yang melakukan kebaikan akan memperoleh ganjaran 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


atas kebaikan yang pernah dia perbuat. Di sisi lain dalam fakta 
kehidupan dunia, begitu banyak kita melihat kejahatan dengan 
berbagai wajah tanpa ada hukuman yang setimpal terhadap pelaku 
kejahatan, sementara mereka yang menjadi korban kejahatan tak 
pernah merasa rela dan puas atas perlakuan jahat terhadap diri 
mereka. Fenomena ini di antara sebab pentingnya konsep tentang 
hari kiamat agar timbangan keadilan benar-benar dinikmati oleh 
siapapun tanpa terkecuali dan semua makhlug akan merasakan 
keadilan yang sebenar-benarnya dari Allah swt dan bukan keadilan 
semu seperti ketika mereka hidup di dunia. 


C. Analisa Hadis 


1. Iman 


Iman berasal dari kata Lusi — yah ya bentuk lampaunya 
bisa dibaca ya (amina) berarti tenang, tidak takut dan aman, atau 
dapat juga dibaca ya (amuna) berarti jujur. Orang yang merasa 
aman karena tak takut sehingga memunculkan ketenangan dalam 
jiwanya. Biasanya ketenangan jiwa juga terkait dengan kejujuran. 
Siapapun dia jika berbohong maka hatinya tidak memperoleh 
ketenangan, bahkan dia takut apabila kebohongannya terungkap. 
Sebaliknya orang yang jujur akan selalu tenang, merasa aman 
dan rasa takut tak menghinggapinya. Dalam konteks keimanan, 
orang yang beriman akan senantiasa merasa jiwanya aman dari 
segala marabahaya karena percaya akan zat Yang Maha Melihat 
senantiasa mengawasinya. Orang yang jujur jika di akhirat nanti 
akan tenang dan tidak takut, karena kejujuran agidah yang telah 
dia miliki sebagai hamba Allah swt ketika di dunia. 


Secara terminologi, iman menurut alJurjaniy (w. 816 H) 
adalah membenarkan dengan hati atau keyakinan di hati disertai 
pengakuan secara lisan.? Definisi ini melihat ada keterkaitan iman 
dengan pengakuan, sementara ulama lain melihat iman spesifik 
pada pembenaran di hati seseorang sedangkan Islam sebagai bukti 
dari keimanan. Pendapat al-Jurjaniy ini berusaha menyorot tentang 


2 Ibrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit (Cairo: t.p, 1972), juz I, h. 28. 
3 Abu Hasan “Ali bin Muhammad al-Jurjaniy al-Hanafiy, al-Ta'rifat (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet II, 2003), h. 43. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


bukti keimanan adalah pengakuan secara eksplisit, seperti sahabat 
Rasulullah saw saat menyatakan keimanan terhadap risalah yang 
dibawa Nabi Muhammad saw untuk seluruh alam semesta. 


Benarkah iman mencakup tindakan nyata atau tidak? 
yang pasti seseorang dapat dinilai beriman diukur dengan 
tindakan kesehariannya, setidaknya pengakuan dia secara lisan. 
Walau pengakuan lisan bahkan perbuatan sekalipun belum 
dapat memastikan keotentikan pengakuan seseorang kalau dia 
beriman, mengingat terdapat istilah munafik iman bagi mereka 
yang berpura-pura beriman yaitu mengaku secara lisan namun 
tak percaya di dalam hati. Kata orang, munafik itu lain di bibir 
lain pula di hati. Definisi al-Jurjaniy tentang iman, setidaknya 
ingin menegaskan mengenai hati, jika telah yakin (beriman) harus 
diikuti dengan pernyataan lisan sehingga gugurlah iman jika 
hanya ada pernyataan lisan tanpa ada keyakinan di hati. Dalam 
sebuah hadis, Rasul saw bersabda: GARA kental 3s NP “lh 1S 
Ja Ah, Artinya: Yika kalian melihat seseorang terbiasa ke Hat 
maka saksikanlah untuknya iman”. 


Hadis ini walau bernilai hasan bahkan dipandang hadis 
da'if karena perawinya,” tetapi al-Yur'an membenarkan bahwa 
keimanan seseorang itu dibuktikan bahkan melalui perbuatan 
sebagaimana OS: al-Taubah:18: hara Ah Ken aa Salsa ang Sa 
E3 ayat ini secara tegas menyebut mereka yang en 
masjid sebagai bentuk riil dari perbuatan termasuk orang yang 
beriman pada Allah swt dan hari kiamat. 


Bahasan etimologi dan terminologi iman menurut ulama 
di atas masih membutuhkan penjelasan, sementara Rasul saw 
yang menjadi obyek sebagai orang yang ditanya menjawab 
secara praktis. Rasul saw tidak menjawab definisi iman, namun 
pertanyaan mengenai iman dijawab dengan ungkapan yang 


“Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Turmuziy (w. 279 H), Sunan 
al-Turmuziy, diberi notasi oleh Sidgiy Muhammad Jamil al-'Attar, (Beirut: Dar al- 
Fikr, 2003), juz V, h. 64 (no. 3104). 

5 al-Turmuziy berkata hadis tersebut hasan garib sementara ulama 
lainnya menilai dua perawinya bernama Darraj bin Sam'an (w. 126 H) lemah, 
dan Risydin bin Sa'ad (w. 188 H). Lihat: al-Turmuziy, Sunan..., juz V, h. 64 beserta 


notasi di foote notenya. 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


langsung bisa dimengerti sahabat saat itu, dengan pernyataan 
iman adalah percaya pada Allah swt, malaikat-malaikat-Nya dan 
seterusnya. Hal ini agar masyarakat umum saat itu benar-benar 
paham apa iman itu sesungguhnya tanpa harus dirumitkan 
dengan menganalisa secara mendalam. 


Menarik diperhatikan cakupan iman yang disebutkan 
CAIU yag Alay 3 Alay AS Ari Ya, Atu 3 al ON! meliputi 
iman pada Allah swt, malaikat, kitab, rasul dan hari kiamat 
tanpa menyebutkan iman pada tagdir. Pertanyaannya apakah 
tagdir tak termasuk dalam keimanan? tentu jawabanya tagdir 
termasuk keimanan namun bukan sebagai keimanan yang pokok, 
setidaknya pemikiran ini menurut aliran Syi'ah, Mu'tazilah dan 
lainnya. Adapun sekte ahl Sunnah wa alJama'ah meyakini tagdir 
sebagai pokok iman. Al-Bukhariy tidak mencantumkan tagdir 
dalam riwayatnya bukan berarti tagdir tak dianggap sebagai 
pokok keimanan, melainkan periwayatan tersebut terjadi dengan 
berbagai versi redaksi matan hadis. Penyebutan tagdir bersama 
kelima pokok iman di atas terdapat dalam riwayat Muslim dan 
lainnya. Tagdir bukan berarti manusia menerima sesuatu apa 
adanya tanpa melakukan perubahan melalui usaha, karena tagdir 
juga berarti memilih mana di antara pilihan yang terbaik menurut 
manusia. Tagdir bukan berarti pasif tak bergerak tapi aktif dinamis 
namun keputusan berasal dari sang Maha Penentu tagdir itu. 


Secara mendasar iman pada Allah swt itu meyakini Allah 
adalah zat Yang Maha Esa, tak ada tuhan selain-Nya, Hidup kekal 
tanpa awal dan terakhir tanpa berakhir. Zat Yang senantiasa 
mengawasi, melihat dan memberi ganjaran pahala dan dosa 
atas semua perbuatan hamba-Nya. Allah swt zat yang terhindar 
dari segala macam kekurangan dan senantiasa memiliki segala 
kesempurnaan, kecantikan, keagungan. Kebesaran dan segala 
kuasa hanyalah milik Allah swt. 


6 Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisaburiy al-Ousyairiy (206-261 H), 
Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid I, h. 27-28 (no. 8), Abu Daud Sulaiyman 
bin Asy'as al-Sijistaniy (w. 275 H), Sunan Abi Daud (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), juz 
IV, h. 232-234 (no. 4695), al-Turmuziy, Sunan..., juz IV, h. 75-76 (no. 2619). Lihat 
pula penjelasan Ahmad bin “Ali, Ibn Hajar al-Asgalaniy (773-852 H), Fath al-Bariy 
bi Syarh Sahih al-Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz I, h. 162-163. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Iman pada malaikat yaitu percaya bahwa mereka ciptaan 
Allah swt yang senatiasa tunduk dan patuh pada Allah swt dan 
tak pernah melanggar apalagi bermaksiat pada Allah swt (OS: 
al-Tahrim, 6). Malaikat ada yang disebut dalam al-Gur'an maupun 
hadis seperti Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Ragib, Atid, Munkar, 
Nakr, Malik serta Ridwan dan adapula yang tak disebutkan, 
namun jumlah mereka banyak (OS: Ali Imran:124-125). Malaikat 
juga makhlug yang memiliki sayap yang jumlahnya beragam (OS: 
Fatir1). 

Percaya pada kitab-kitab yang Allah turunkan melalui 
malaikat sebagai perantara untuk diteruskan kepada para rasul 
agar mereka menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. 
Kitab yang Allah turunkan ada empat yaitu: Taurat berbahasa 
Ibraniy, Injil berbahasa Suryaniy,” Zabur berbahasa Oibtjiy dan 
al-Gur'an dengan bahasa Arab (OS:al-Syu'ara', 192-195). Selain 
kitab, Allah juga memberikan semacam lembaran-lembaran yang 
disebut suhuf pada nabi tertentu, seperti suhuf Ibrahim dan suhuf 
Musa (OS:al-A1a:18-19). Fungsi kitab-kitab Allah sebagai pedoman 
dan petunjuk bagi umat manusia saat mereka hidup di dunia agar 
selamat menuju akhirat sebagai tempat peristirahatan terakhir. 


Tokoh-tokoh yang dipercayai menerima dan menyampaikan 
kitab-kitab Allah sekaligus risalah-Nya adalah manusia pilihan 
yang disebut rasul dan nabi. Rasul maupun nabi memiliki fungsi 
yang sama yaitu menyampaikan risalah Allah pada umat manusia. 
Kalau nabi konon memperoleh wahyu untuk dirinya sendiri 
sementara rasul berfungsi menyampaikan wahyu untuk dirinya 
maupun semua manusia. Padahal sementara ulama menyebutkan 
perbedaan rasul dengan nabi tertletak pada cara mereka menerima 
wahyu. Rasul menerima wahyu secara khusus dari Jibril as dan 
wahyu yang diterima itu lebih tinggi derajatnya dari wahyu untuk 
nabi, karena semua nabi menerima wahyu melalui mimpi, intuisi, 
bahkan bisa melalui malaikat namun bukan malaikat Jibril. Posisi 
rasul lebih tinggi dari posisi nabi, karena setiap rasul pasti nabi 


7 Abu al-Ala Muhammad “Abd Rahman bin “Abd Rahim al-Mubarakfuriy 
(w. 1353 H/1934 M), Tuhfah al-Ahwaziy, (Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah,1990), 


juz IIV, h. 412. 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


namun nabi bukanlah rasul, demikian menurut kebanyakan 
ulama. Rasul yang disebut berjumlah 25 orang sementara yang 
tak disebut mungkin lebih banyak dari jumlah tersebut (OS:al-Nisa”, 
164). Iman pada rasul yaitu percaya semua rasul tak terkecuali 
membawa satu misi yang sama mentauhidkan Allah melalui 
risalah-Nya walau kadang terdapat perbedaan dalam pelaksanaan 
risalah (syari'ah) tersebut disebabkan kondisi masyarakat saat rasul 
diutus. 


Iman pada hari akhir yaitu percaya ada kebangkitan setelah 
kematian dan semua manusia akan mempertanggungjawabkan 
amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Di akhirat, 
manusia akan melewati beberapa tahapan yaitu: dikumpulkan 
di tempat yang bernama mahsyar, dihitung (hisab) berdasarkan 
catatan amalan mereka lalu dikelompokkan sebagai manusia yang 
beruntung atau menjadi manusia yang merugi. Keadilan pada hari 
akhir memuaskan semua pihak karena hakim satu-satunya adalah 
Allah swt. 


Hadis riwayat al-Bukhariy dalam bahasan ini juga memuat 
iman terhadap pertemuan dengan Allah swt seperti penggalan 
kata SL, yaitu percaya akan pertemuan dengan-Nya. Pertemuan 
dengan Allah swt dalam konteks ini adalah melihat Allah swt 
di akhirat setelah datang kiamat dan kebangkitan demikian 
menurut al-Khattabiy (w. 388 H) dan beberapa ulama lainnya.” 
Walau sebenarnya pertemuan dengan Allah swt itu bisa disatukan 
dengan iman pada hari kiamat, karena manusia akan bertemu 
dengan Allah setelah mereka dibangkitkan. Imam al-Nawawiy 
(631-676 H/1233-1277 M) menolak kalau maksud bertemu dengan 
Allah swt adalah melihat-Nya pada kata asli, karena menurut 
pengarang syarh sahih Muslim tersebut, konteks bertemu disini yaitu 
saat manusia meninggalkan dunia sementara penggalan kalimat 
Cal 3, manusia keluar dari kubur menuju padang mahsyar 
sebagai bentuk kebangkitan dari bumi. Al-Nawawiy menilai kalau 


8 al-Jurjaniy, al-Ta'rifat, h.113-114, 235, Abu “Abdillah Muhammad bin Ah 
mad al-Ourtubiy, alJami' li Ahkam al-9ur'an, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiy, 
cet II, 1985), jilid XII, h. 80. 


” Ibn Hajar, Fath ..., juz I, h. 161. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


melihat Allah swt bukan termasuk syarat-syarat iman (pokok) pada 
hari kiamat karena melihat Allah swt di hari tersebut spesifik bagi 
mereka yang wafat dalam keadaan beriman, sementara siapapun 
tak pernah tahu akhir hayatnya seperti apa” beriman ataukah 
kafir saat wafat. Komentar al-Nawawiy bukan berarti ia menolak 
eksistensi nikmat melihat Allah swt di akhirat sebagaimana 
dipahami mayoritas ulama Ahl Sunnah wa alJama'ah. 


2. Islam 


Islam dari kata ul berarti tunduk yang sumber awalnya 
dari kata 41X — —au artinya selamat." Siapa saja yang 
tunduk pasti akan selamat demikian alur logika setiap orang. 
Dalam kehidupan sehari-hari orang yang tunduk dengan aturan 
niscaya tidak akan memperoleh hukuman, sehingga dia selamat 
dari tuntutan hukum yang akan menjeratnya. Dalam konteks 
keberagamaan, siapapun yang tunduk pada aturan Allah swt 
berarti orang tersebut telah menjadi muslim sejati apapun 
agamanya. Dalam al-Our'an, Ibrahim as disebut sebagai Muslim 
dikarenakan dia patuh dan pasrah pada semua aturan Allah swt 
(OS:Ali “Imran, 67: al-An'am,79) padahal di masa Nabi Ibrahim as 
Islam sebagai sebuah agama tidak dikenal seperti sekarang. 


Menurut alJurjaniy, secara terminologi Islam adalah 
tunduk dan pasrah terhadap apa yang Rasulullah saw informasikan 
dan beritakan.” Definisi ini merupakan sesuatu yang spesifik 
terkait dengan Islam sebagai sebuah institusi agama sebagaimana 
agama lainnya. Ketundukan pada apa yang Nabi Muhammad saw 
informasikan menjadi kunci seseorang disebut sebagai Muslim, 
yaitu mereka yang beragama Islam.Dengan demikian, mereka yang 
tidak percaya dengan nubuwwah Rasul saw bukanlah orang yang 
beragama Islam walau mereka dapat saja tunduk pada sebagian 
ketetapan Allah swt seperti pemeluk Yahudi dan Kristen. Tunduk 
dan pasrah terhadap semua yang berasal dari Rasul saw menjadi 
barometer bagi siapapun yang mau disebut sebagai Muslim. 


1 Yahya bin Syarafuddin al-Nawawiy (w. 676 H), Sahih Muslim bi Syarh al- 
Nawawiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), jilid I, vol. I, h. 142-143. 

1 Ibrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit, juz I, h. 446. 

2 al-Jurjaniy, al-Tarifat, h. 27. 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


Bila iman terkait dengan kepercayaan yang bercokol 
dalam hati dan pengakuan di lidah, maka Islam lebih terkait 
dengan praktek keberagamaan seseorang. Praktek tersebut dapat 
dilihat, dan disaksikan secara nyata dalam kehidupan mereka 
yang disebut Muslim. Rasulullah saw saat ditanya tentang Islam 
tidak menjawab dengan cara mendefinisikannya, namun jawaban 
Nabi saw konkrit menyebutkan amalan nyata yang belakangan 
dikenal sebagai rukun Islam, terdiri dari mengucap dua kalimat 
syahadat, salat, zakat, puasa dan melaksanakan haji di Mekkah. 
Lima perbuatan tersebut dapat disaksikan secara empirik dalam 
kehidupan mereka yang mengaku beragama Islam. Penggalan 
hadis berikut 365) (59335 3Dkal oei3y bat ds 33 Ya aa OT LAI 
Ola, panaig Aang Al dikenal sebagai rukun Islam. Dalam potongan 
hadis di atas tidak disebutkan pelaksanaan ibadah Haji disebabkan 
hadis tersebut diriwayatkan dengan berbagaijalur sehingga terjadi 
periwayatan secara makna, sementara beberapa riwayat lainnya 
menyebutkan ritual Haji." 


Dalam riwayat al-Bukhariy, praktek syahadat diungkap 
secara nyata dalam redaksi tx4 & 43 Y, Al at Ol SNI 
sementara riwayat Muslim mengungkap lafaz syahadat dengan 
redaksi ade Hb Ie Aa Os ar ol AI VIII Y ol 3 Ol SNI 
dag. Riwayat al-Bukhariy melihat syahadat dari aspek praktek 
bahwa siapapun yang bersyahadat dalam kehidupan nyatanya tak 
akan menyekutukan Allah swt dengan apapun juga, sedangkan 
riwayat Muslim melihat dari aspek pengesahan tentang keislaman 
seseorang baru diakui jika sudah mengucap dua kalimat syahadat. 
Kedua riwayat ini dapat dikompromikan dengan pernyataan 
bahwa orang yang disebut Muslim dimulai dengan ucapan lisan 
mengakui keFsaan Allah swt dan kerasulan Nabi Muhammad saw 
dan itu dibuktikan dengan praktek penyembahan hanya kepada 
Allah swt sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi saw. 


Mendirikan salat sehari semalam 17 raka'at dengan rincian, 
Subuh 2 raka'at, Magrib 3 raka'at, sedangkan Zuhur, Asar dan 


18 Misalnya: Muslim, Sahih..., jilid I, h. 27-28 (no. 8): Abu Daud, Sunan..., 
juz IV, h. 232-234 (no. 4695). 


4 Muslim, Sahih..., jilid I, h. 27-28 (no. 8). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Isya masing-masing 4 raka'at. Menarik diperhatikan, ungkapan 
pelaksanaan salat di dalam hadis maupun al-Guran menggunakan 
kata, 3, 3 atau bgs semua kata tersebut berasal dari kata AG 
LL —pia — berarti berdiri, diam atau menempati suatu tempat. 
Mereka yang menempati suatu tempat seperti menjaga tempat 
tersebut, sehingga pakar bahasa al-Our'an Ragib al-Isfihaniy (w. 
503 H) mengungkap di antara makna es yaitu menjaga dan 
memelihara sesuatu.'f Konteks bahasa ini merujuk bahwa orang 
yang telah benar-benar mendirikan (et) salat adalah mereka 
yang telah mampu menjaga pengkuan kepada Allah swt dalam 
kehidupan nyata, baik itu sebagai hamba-Nya maupun sebagai 
makhlug sosial dalam berinteraksi dengan sesama manusia, 
makhlug lain dan alam sekitarnya. 


Zakat sebagai sarana membersihkan harta dari segala 
macam kesamaran pemilikan (syubhat). Diyakini bahwa apa saja 
yang seseorang miliki dari aneka macam kekayaan, kelebihan 
harta tak lepas dari keterlibatan orang lain, sehingga zakat 
diwajibkan karena merupakan sebagian hak orang-orang tertentu 
berdasarkan ketentuan Allah swt. Zakat dalam konteks hadis tiga 
pilar agama sebagai iuran wajib yang dapat berupa zakat fitrah 
yaitu menzakati apa yang kita makan sehari-hari dan zakat harta 
yaitu mengeluarkan sebagian harta kita pada pihak yang berhak 
menerimanya. Zakat harta dapat berupa zakat hewan ternak, 
emas, perak dan uang, hasil bumi yang mencakup buah-buahan 
dan tanaman hasil panen, harta perdagangan, hasil tambang dan 
harta terpendam.” Selain sebagai sarana untuk membersihkan 
harta seseorang, zakat sebagaimana namanya juga diyakini sebagai 
cara mengembangkan harta orang yang mengeluarkan zakat 
(muzakkiy) sebagaimana arti dari kata & artinya tumbuh (sLJl), 
walau tidak mesti harus tumbuh secara materi tapi setidaknya 


5JTbrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit, juz II, h. 767. 

16 Ragib al-Isfihaniy, Mujam Mufradat Alfaz al-9ur'an, diteliti oleh Nadim 
Mar'asyliy, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 431. 

Y Untuk jenis-jenis zakat harta lihat: Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, t.th.), juz I, h. 333. 

8 Zakat berarti membersihkan atau tumbuh, lihat: Sa'diy Abu Habib, 
al-amus al-Fighiy (Dar al-Fikr: Damaskus, cet II, 1993), h. 159. 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


zakat dapat menumbuhkan sekian banyak pahala bagi mereka 
yang mau berzakat. 


Ibadah haji sebagai rukun terakhir bagi setiap Muslim 
wajib dilaksanakan jika memiliki kemampuan (OS:Ali Imran, 
97). Mampu dalam konteks haji mencakup materi, perjalanan, 
bekal, aman, kesehatan dan kesempatan, sehingga ibadah haji 
menjadi kewajiban terikat situasi dan kondisi mengingat syarat 
kemampuan tersebut menjadi tolak ukur paling utama. Menarik 
diperhatikan, haji berasal dari kata -— artinya datang atau 
menuju untuk maksud melaksanakan ibadah haji. Kata haji ini 
memiliki akar kata yang sama dengan 4-— (hujjah) yaitu alasan 
atau bukti.19 Orang yang telah melaksanakan ibadah haji seolah- 
olah telah memiliki alasan untuk datang menghadap Allah swt 
kelak di akhirat, menunjukkan bukti kalau dia telah menjadi 
muslim yang sejati karena telah sempurna semua kewajibannya 
sebagai Muslim, tentu semua itu jika hajinya berkategori haji yang 
diterima (mabrur). 


3. Ihsan 


Ihsan (Ol!) dari kata Ulu! - yu & — yaa secara bahasa 
berarti berbuat kebaikan, mempercantik atau memperbaiki, akar 
kata ihsan adalah w— (hasuna) artinya baik.'Orang yang telah 
berbuat ihsan berarti ia telah berusaha memoles perbuatan yang 
pada dasarnya baik menjadi semakin indah jika dipandang. Bila 
Iman dan Islam disebut sebagai akar dan bentuk sebuah pohon, 
maka ihsan merupakan hasil atau buah dari keimanan dan 
keislaman seseorang. Buah itu akan nampak dalam perilaku 
kehidupan mereka yang telah sampai pada taraf ihsan yang 
sesungguhnya. Tak heran jika al-Jurjaniy mendefinisikan ihsan 
adalah memastikan ketaatan atas penyaksian akan kehadiran 
Ketuhanan (Esa) dengan cahaya kearifan, yaitu melihat secara 
yakin dari lubuk hati bukan melihat yang sebenar-benarnya 
berbentuk materi.2 


2?Tbrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit, juz I, h. 156-157. 
2 Ibrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit, juz I, h. 174. 
2 al-Jurjaniy, al-Ta'rifat, h. 16. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Ihsan dalam definisi di atas bila hadir dalam diri seseorang 
akan menunjukkan pada tiga unsur, yaitu: pertama, mematuhi 
semua yang berasal dari Allah swt dan Rasul-nya karena, kedua, 
telah merasakan kehadiran Allah swt dalam diri, ketiga, cahaya 
kearifan yaitu melihat dengan yakin akan eksistensi sang Pencipta 
walau tak bisa melihatnya secara nyata dengan panca indera mata. 
Ketiga unsur ini yang akan mendorong seseorang beribadah pada 
Allah swt secara taat dipenuhi dengan keindahan, khusyuk dan 
rida saat ibadah disebabkan ia seperti benar-benar melihat Allah 
swt sebagaimana pernyataan Nabi saw tentang ihsan yaitu xxx al 
23 Ss Hi engkau menyembah Allah swt seolah-olah engkau 
melihat-Nya. 

Kategori ihsan dalam penggalan hadis ini merupakan 
tingkatan ihsan yang tertinggi. Ilustrasi tersebut dapat dilihat 
dalam fenomena nyata kehidupan manusia. Seorang pegawai 
misalnya, jika melihat atasannya di jam kerja sementara pegawai 
tersebut berada di tempat kerja namun tak melakukan apa-apa, 
maka akan muncul beragam rasa seperti malu jika berbuat salah, 
ingin berbuat sesuatu yang sempurna, sungkan, merasa risih jika 
salah betindak atau keliru berbicara dan sebagainya. Kondisi yang 
sama akan dialami oleh orang yang telah mencapai kategori ihsan, 
mereka akan senantiasa menjaga tingkah laku, ibadah, pergaulan 
dengan manusia dan bahkan setiap langkah dan perbuatan 
akan terus dijaga karena mereka seperti melihat Allah swt yang 
senantiasa menyaksikan semua perbuatan mereka. 

Kategori berikut ihsan yaitu Al, db s5 y—5 J ob bila 
engkau tak melihat Allah swt, ketahuilah sungguh Dia senantiasa 
melihatmu. Penggalan hadis ini dinilai sebagai kategori kedua 
dari ihsan karena manusia sebagai makhlug yang diciptakan 
dari materi (baca: benda nyata) tentu dalam kehidupannya juga 
memerlukan materi sehingga segala sesuatu juga terkait dengan 
materi atau benda, bahkan tak heran manusia juga berkeinginan 
melihat Tuhan sebagaimana dipresentasikan melalui perilaku Nabi 
Musa as (OS:al-A 'raf:143). Melalui fakta ini maka ihsan kategori ini 
menunjukkan kebutuhan manusia terhadap materi, jika manusia 
tak melihat pencipta-Nya ia cenderung lebih mudah tidak taat dan 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


berpotensi melanggar walau dia tahu Allah swt senantiasa melihat 
segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. 


Kategori ihsan ini berbeda dengan kategori ihsan 
sebelumnya, kategori ihsan sebelumnya seperti penggalan hadis al 
eL,3 SS Aw telah melampauibatas kebutuhan manusia terhadap 
materi. Mereka yang telah sampai pada kategori ini melakukan 
aneka ketaatan sebab benar-benar merasakan kehadiran Allah swt 
seperti mereka telah melihat-Nya melalui keyakinan tanpa harus 
melihat Allah dengan panca indera, namun semua perbuatan 
mereka lakukan hanya untuk Allah swt. Sementara mereka yang 
melakukan ihsan seperti penggalan hadis sIl» 46 s3 5 d ob 
menunjukkan mereka masih belum bisa keluar dari alam materi 
manusia sehingga ketaatan yang mereka lakukan belum sempurna 
dan suatu saat mereka cenderung berbuat salah, dosa dan keliru 
karena tak mampu melihat Allah swt dengan keyakinan. Begitu 
banyak manusia yang mengaku beriman dan percaya bahwa Allah 
swt melihat mereka, namun mereka tetap melakukan aneka dosa 
dan kesalahan. 


4. Kiamat dan Tanda-tandanya 
a. Kapan Kiamat 


Pertanyaan malaikat Jibril as pada Nabi Muhammad 
saw tentang kapan terjadi kiamat tak dijawab oleh Nabi saw 
secara eksplisit tetapi diberi jawaban secara implisit. Jawaban 
Nabi saw yaitu JJ! 5 Ae, ke Jeli L artinya tidaklah 
orang yang ditanya (baca: Nabi saw) tentang kiamat tidak lebih 
tahu dari orang yang bertanya (baca: Jibril as). Penggalan hadis 
ini menunjukkan baik Nabi saw maupun Jibril as keduanya 
sama-sama tidak tahu kapan datangnya kiamat menurut 
mayoritas ulama. Dialog antara Nabi saw dengan Jibril as juga 
menunjukkan isyarat menarik bahwa orang yang berilmu dan 
semacamnya, jika ditanya tentang sesuatu dan tak tahu, maka 
hendaklah ia berkata bahwa ia tidak tahu. Pengakuan seperti 
ini justeru menunjukkan orang tersebut berhati-hati dalam 
berfatwa, bertagwa dan menunjukkan ia adalah orang berilmu.? 


22 Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid I, vol I, h. 140-14, Ibn Hajar, Fath..., 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Keyakinan ulama bahwa Nabisawtidakmengetahuiwaktu terjadi 
kiamat juga terlihat pada akhir dialog Nabi saw membacakan 
OS: Lugman, 34: isl! pas All ol menegaskan kedatangan 
kiamat merupakan ilmu Allah swt yang dirahasiakan, bahkan 
nabi dan malaikat manapun tak tahu kapan terjadi kiamat 
karena Allah swt menutupinya? Ketidaktahuan Nabi saw 
tentang waktu terjadi kiamat bahkan didukung beberapa ayat 
al-Our'an misalnya OS: al-A taf: 187: al-Ahzab, 63, tetapi dapatkah 
Allah swt memberi informasi tentang waktu kiamat pada Nabi 
saw? mengingat beberapa konteks yang menunjukkan ke arah 
tersebut. 


Pertama, kata JL! adalah Jibril as dalam penggalan 
hadis JBL! 2 Ae, ke Jul! Ls Interpertasi konteks pada 
kata BJ! dapat diarahkan pada Allah swt., mengingat Jibril 
hanyalah perantara namun sebenarnya yang bertanya dalam 
dialog antara Jibril dengan Nabi saw adalah Allah swt. dan jika 
diartikan demikian penggalan hadis tersebut, maka jawaban 
Nabi saw sudah tepat kalau yang ditanya (baca: Nabi saw) tidak 
lebih tahu tentang waktu kiamat dibanding dari yang bertanya 
(baca: Allah swt) karena sumber pengetahuan tentang kiamat 
berada disisi-Nya seperti ayat yang Nabi saw bacakan. Kedua, 
terdapat hadis lain berisi pertanyaan seputar kapan kiamat tiba, 
dan uniknya Nabi saw tak pernah menjawab secara ekslpisit 
(tegas) tetapi dijawab secara implisit (tidak tegas), bahkan 
terkesan menggunakan bahasa diplomasi. Seorang Arab Badui 
bertanya mengenai waktu kiamat, Nabi saw tak menjawab 
kapan waktu kiamat datang melainkan apa yang dipersiapkan 
untuk menghadapi kiamat seperti riwayat al-Bukhariy: 


SA AI Jgaay JUS peag daa A1 Io all JI Tea Jl ya Ika Ol 
2 Kyai Lag cl JUL Ke LI 


Ketiga, kegaiban terhadap sesuatu dan bagian tertentu 


juz I, h. 165, al-Mubarakfuriy, Tuhfah..., juz VI, h. 407 

2 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabariy (w. 310 H), Jami' al-Bayan fi 
Tafsir al-Gur'an, (Mekkah: Muassasah al-Risalah, cet I, 2000), juz XX, h. 159. 

4 al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 88 (no. 6167) 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


dari kegaiban kadang terikat dengan waktu seperti penentuan 
jenis kelamin anak yang pada masa dahulu tak terdeteksi 
namun di masa kini dapat terdeteksi. Padahal ayat dan hadis 
menunjukkan semua itu adalah rahasia Allah swt bahkan 
dalam salah satu hadis yang menjadi penjelasan lanjut dari 
hadis dialog antara Nabi saw dan Jibril as ini menyatakan secara 
tegas terdapat lima kegaiban yaitu: (1) isi kandungan wanita, 
(2) kejadian besok, (3) kapan Hujan turun, (4) dimana seseorang 
wafat dan (5) kapan terjadi kiamat.8 Faktanya isi kandungan 
wanita sekarang dapat diketahui jenis kelamin sang bayi melalui 
USG, dan hasil USG teramsuk sangat akurat, walau harus segera 
dinyatakan bahwa tidak semua kondisi bayi dapat diketahui 
tapi setidaknya jenis kelamin yang di masa lalu dianggap gaib 
(rahasia) Allah ternyata di masa sekarang menjadi pengetahuan 
sebagian besar dokter kandungan. Keempat, sebagian ulama 
seperti al-Alusiy (w. 1270 H/1854 M) dan al-Syinwaniy (w. 1233 
H) menyatakan kalau aneka kegaiban tersebut memang milik 
Allah swt namun atas kehendak-Nya pula, Dia memberitahu 
kegaiban tersebut pada orang-orang pilihan seperti nabi dan wali. 
Bahkan al-Alusiy saat menafsirkan OS: Lugman, 34 secara tegas 
menyatakan Allah swt bisa menginformasikan secara sempurna 
pada Rasulullah saw tentang waktu kiamat namun tidak dalam 
bentuk menyamai pengetahuan Allah swt tentang kiamat, 
hanya Allah swt mewajibkan pada Nabi saw untuk menutupi 
informasi tersebut, dan itu karena kekhususan Nabi saw.? Bila 
Allah swt menginformasikan waktu kiamat terjadi dan Nabi saw 
menyembunyikan informasi tersebut berarti kredibilitas sifat 
amanah dan tabligh Nabi saw patut dipertanyakan mengingat 
isi kandungan OS: al-Ma'idah, 67. Anggapan dan pertanyaan 
semacam ini dapat ditepis dengan pernyataan bahwa yang wajib 
disampaikan Nabi saw pada ummatnya adalah risalah Allah swt 
dan bukan semua informasi kegaiban, sehingga Nabi saw sudah 


25 al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 318 (no. 7379) 

2 Abu al-Sana: Mahmud bin “Abdullah al-Husainiy al-Altisiy, Riih al-Ma'ani 
fi Tafsir al-Gur'an al-Azim wa al-Sab'i al-Masaniy (Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 
1994), jilid XI, h. 110, Muhammad bin “Ali al-Syinwaniy, Hasyiah “ala Mukhtasar 
Ibn Abi Jamrah li al-Bukhariy (Semarang: Karya Toha Putera, t.th), h. 212. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


memenuhi bahkan sangat sempurna dalam amanah dan tabligh 
ketika menyampaikan risalah Allah swt. Selain itu, fakta juga 
menunjukkan bahwa Nabi saw mengetahui waktu ajalnya dan 
hanya menginformasikan pada orang tertentu sebagaimana 
akan dibahas di sub topik tentang lima kegaiban, lanjutan hadis 
dialog Nabi saw dengarn Jibril as ini. 


b. Tanda-tanda Kiamat 


Tanda-tanda kiamat adalah beberapa peristiwa dan 
fenomena yang terjadi sebelum kiamat tiba. Tanda-tanda 
kiamat ada yang dapat dilihat secara nyata dalam kehidupan 
sehari-hari karena tanda-tanda tersebut seringkali berulang 
sehingga menjadi hal yang biasa dialami, masyarakat menyebut 
dengan tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda yang 
menunjukkan kiamat semakin dekat seperti matahari terbit 
dari arah barat,” disebut tanda besar dari kiamat. Tanda kecil 
maupun besar dari kiamat jumlahnya cukup banyak seperti 
wafatnya para ulama, kebodohan dan kejahatan tersebar luas, 
terjadi aneka kekacauan berupa perang merupakan tanda-tanda 
kecil dari kiamat, sementara keluarnya Dajjal, terbit matahari 
dari arah barat dan kedatangan “Isa al-Masih diyakini oleh 
mayoritas umat Islam sebagai tanda-tanda besar dari kiamat. 


Dalam bahasan hadis ini, tanda-tanda kiamat yang 
disebut termasuk kategori tanda kecil. Nabi saw menyebutkan 
dua tanda kiamat yaitu: Jl NI le, JoUs3 Isl, las, ASI coal, ISI 
OI 3 
1. Budak Melahirkan Tuannya 


Penggalan hadis W, Kl sd |, Is! jika budak melahirkan 
tuannya menunjukkan benar-benar terjadi orang tua harus 
menjadi pelayan anaknya. Teks hadis ini menurut Ibn Hajar 
memuat kontroversi yang cukup sengit sejak dahulu sampai 
masa Ibn Hajar, tetapi interpertasi terhadap teks tersebut 
bisa dirangkum menjadi tiga penafsiran? Pertama, budak 


27 Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 166, Majd al-Ddin, Mubarak bin Muhammad 
Ibn al-Asir (w. 606 H), al-Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar (Beirut: Dar al-Fikr, 
1979.), jilid II, h. 460. 

2 Tbn Hajar, Fath..., juz I, h. 167. 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


melahirkan tuannya dapat melalui penguasaan Islam terhadap 
suatu wilayah, lalu wanita yang berada di wilayah tersebut 
menjadi budak dan digauli salah seorang prajurit, anak yang 
lahir dari wanita itu sebagai tuan dari ibunya yang budak, 
kedua, pemimpin mengikuti kemauan isteri atau ibu dari anak- 
anak mereka. Pembesar, pengambil kebijakan dan pemimpin 
mengikuti kemauan selir-selir mereka seperti menjadikan 
putera selir tersebut sebagai penguasa tertentu, ketiga, budak 
melahirkan tuannya dipahami secara metaforis yaitu ibu 
menjadi budak dari anaknya sendiri karena perlakuan anak 
yang menjadikan ibunya seolah-olah seperti budak. Anak tidak 
hanya menjadikan ibu sebagai pelayan tapi lebih ironis, ibunya 
dihina, dimaki, bahkan dianiaya. Ilustrasi ini menyerupai 
legenda nusantara Malin Kundang sebagai anak durhaka. 


2. Pengembala Unta Berlomba Mendirikan Bangunan 


Dua kata AN JI merujuk pada ciri unta dengan warna 
tertentu seperti hitam yang tidak menarik bahkan jelek di 
mata pengembala. Konteks penggalan hadis Ad NI se, Jalas 
Olah & berisi satu ilustrasi yang akan menjadi nyata dimana 
orang-orang yang awalnya tidak memiliki pengaruh, kekayaan, 
kekuasaan dan nama, suatu saat akan berkuasa dan melalui 
kekuasaan itu dia membangun gedung-gedung pencakar 
langit lalu berbangga-bangga dengan hasil yang dia peroleh.” 
Orang yang semula berada di strata masyarakat kelas bawah 
menjadi pengendali dan pengambil berbagai kebijakan maupun 
keputusan penting di masyarakat, yang dimaksud penggalan 
hadis tersebut. 


Dua tanda kecil kiamat di atas memiliki benang merah 
yaitu orang yang dahulu di posisi rendah dalam masyarakat 
seperti budak dan pengembala, namun pada akhirnya menjadi 
pemimpin atau setidaknya bisa mempengaruhi pemimpin.” 
Prediksi Nabi saw juga menunjukkan akan terbuka banyak 
cara dan kesempatan yang berkonotasi positif maupun negatif 


2 Tbn al-ASir, al-Nihayah..., jilid I, h. 168, Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 168- 
169. 


30 Ybn Hajar, Fath..., juz I, h. 168. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


untuk memperoleh kekuasaan, sehingga orang-orang kelas 
rendah dalam masyarakat suatu saat akan menjadi orang paling 
berkuasa. Hal lain yang diisyaratkan melalui hadis tersebut yaitu 
semakin ke depan seiring waktu berjalan, persaingan antara 
manusia untuk memperoleh birahi kekuasaan akan semakin 
ketat, sengit dan cenderung jahat tak pernah berhenti sampai 
kiamat. 


5. Analisa tentang Lima Kegaiban 


Hadis dalam bahasan ini tidak mengungkap secara detail 
apa saja lima kegaiban yang menurut keterangan Nabi saw hanya 
merupakan hak prerogatif Allah swt seperti penggalan hadis 3 
PATI Y! yekao Y £, hanya saja kiamat terungkap secara implisit 
saat Nabi saw membacakan OS: Lugman,34 tentang pengetahuan 
kiamat milik Allah swt. Detail mengenai lima kegaiban yang 
disinyalir Nabi saw terdapat dalam riwayat lain dari al-Bukhariy: 


Le peka Vj AYI elo VI 0 Le pg YAI VI adan Ya Kal alan 
Sya Jp SL adi A3 Yy MO VI ae al GL sa alas Ny AN VI 283 
BAN VISI 2333 Ga da YM) 


“Kunci-kunci kegaiban ada lima, tak ada yang mengetahuinya 
kecuali Allah: a. tak ada yang tahu apa yang ada dalam rahim 
(wanita), b. tak ada yang tahu apa (yang terjadi) besok, c. tak ada 
yang tahu kapan hujan turun, d. tak ada yang tahu dimana dia 
wafat dan e. tak ada yang tahu kapan terjadi kiamat, semua itu 
hanya Allah yang MahaTahu.” 


Lima hal tersebut merupakan hal gaib bagi semua makhlug 
Allah swt, kecuali mereka yang secara khusus diinformasikan 
tentang itu,? karena Allah swt Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


a. Tak Ada yang Tahu Isi Rahim Wanita 


Di masa dahulu jenis kelamin janin yang ada dalam 
rahim tak mungkin diketahui. Seiring perkembangan zaman, 
melalui tes ultrasonografi (USG) diyakini tingkat akurasi untuk 
mengetahui jenis kelamin janin cukup baik walau tak semuanya 


81 al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 318 (no. 7379). 
32 3I-Syinwaniy, Hasyiah..., h. 212. 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


akurat. Belakangan, tes darah pada wanita hamil dapat 
menginformasikan jenis kelamin janin dalam rahim wanita 
itu, bahkan disebut-sebut memiliki tingkat akurasi sangat 
tinggi. Dalam studi yang dipublikasikan pada jurnal Obstetrik 
dan Ginekolog, peneliti Belanda menemukan tes dengan darah 
memiliki tingkat akurasi 100 Y pada 200 wanita hamil. 


Hasil penelitian di atas setidaknya jenis kelamin janin 
dalam rahim wanita yang dianggap gaib di masa Nabi saw, 
bukan lagi gaib di masa sekarang dan masa depan. Di masa Nabi 
saw pertanyaan seputar apa jenis kelamin janin dalam rahim 
wanita ditanyakan bersama lima kegaiban lainnya, dan menjadi 
di antara sebab turun OS:Lugman:34.4 Isi rahim wanita dianggap 
kegaiban dalam ayat maupun hadis tak harus diinterpertasi 
dengan jenis kelamin saja, karenajenis kelamin dapat diketahui 
setidaknya banyak yang akurat melalui pemeriksaan dokter ahli 
kandungan. Nilai kegaiban isi rahim wanita juga mencakup 
warna kulit, kondisi fisik maupun non fisik dan bentuk janin 
yang akan menjadi bayi saat lahir, dengan begitu kegaiban 
untuk isi rahim tetap menjadi gaib karena banyak hal yang 
misteri seputar janin dalam rahim wanita. 


b. Tak Ada yang Tahu Apa yang Terjadi Besok 


Kata besok tak mesti diartikan dengan hari sesudah hari 
ini, namun besok juga bisa berarti masa depan atau bahkan 
beberapa saat setelah saat ini. Orang tak dapat mengetahui 
secara pasti apa yang terjadi besok bahkan sesudah ini, tapi bisa 
memprediksikannya berdasarkan indikator-indikator baik yang 
terkait dengan fenomena alam maupun sosial. 


Dalam kacamata agama, umat Islam meyakini semua 
informasi yang Nabi saw kemukakan termasuk bermacam 
peristiwa masa depan sebelum datang hari kiamat. Peristiwa 
datangnya Dajjal, turunnya “Isa al-Masih merupakan bukti 
bahwa Allah swt bisa menginformasikan sebagian kegaiban pada 


38https://babyorchestra.wordpress.com/tag/akurasi-usg-untuk- 
mengetahui-jenis-kelamin-janin/ diakses 26-04-2014 

54 Abu Hasan “Ali bin Muhammad al-Wahidiy (w. 468 H), Asbab al-Nuzul 
(Cairo: Muassasah al-Halabiy, 1968), h. 234. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


manusia pilihan seperti nabi dan wali-Nya, dan semua informasi 
itu tak bisa dibuat-buat oleh siapapun karena merupakan hal 
gaib yang jelas-jelas bersumber hanya dari Allah swt. 


c. Tak Ada yang Tahu Kapan Hujan Turun 


Prediksi mengenai cuaca sekaligus terjadi curah hujan 
gerimis, sedang maupun deras bukan merupakan rahasia lagi 
bagi badan Meteorologi walau tingkat akurasi prakiraan cuaca 
dan iklim dari sistem tersebut belum mencapai tingkat akurasi 
sangat tinggi. Pemanfaatan model prakiraan cuaca dengan 
teknik modern baru memiliki ketepatan sekitar 70 #, sedangkan 
untuk prakiraan iklim (musim) masih di bawah 50 5. 


Sampai saat ini untuk mengetahui secara pasti kondisi 
cuaca apalagi waktu hujan turun di suatu tempat masih belum 
mencapai tingkat akurasi yang tinggi, hal ini berbeda dengan 
tingkat akurasi mengetahui jenis kelamin janin dalam rahim 
wanita seperti yang telah dijelaskan. 


d. Tak Ada yang Tahu Dimana Tempat Wafatnya 

Kematian adalah misteri dan manusia manapun tak 
akan tahu kapan dan dimana dia akan mengakhiri hidupnya, 
walau secara propability terbesar dapat dinyatakan bahwa orang 
yang lama berdomisili di suatu tempat dan jarang melakukan 
aktifitas keluar dari tempat domisilinya, kemungkinan ia akan 
mengakhiri hidupnya di tempat tersebut. Pernyataan ini berlaku 
secara umum, kecuali Allah swt mempunyai kehendak lain. 

PeristiwaNabisawmembisikkanduakalibisikan ditelinga 
puterinya siti Fatimah al-Zahra' (w. 11 H) dapat menunjukkan 
kalau Nabi saw mengetahui kapan waktu wafatnya, demikian 
pula dengan statmen Nabi saw di depan sahabat saat haji wada di 
tahun 10 H,8 juga menjadi bukti bahwa pada manusia tertentu 
Allah swt menginformasikan kapan kematian akan menjemput 
mereka. 


8 http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-10608-Chapter1l.pdf 
diakses pada 27-04-2014. 
36 al-Bukhariy, Sahih..., juz III, h. 83, 90 (no. 4406, 4433). 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


e. Tak Ada yang Tahu Kapan Terjadi Kiamat 


Tahun 2012 prediksi kiamat suku Maya menghebohkan 
dunia sampai sebuah film berjudul 2012 (we were warned) 
menjadi tontonan paling diminati. Banyak teori tentang kejadian 
seputar kiamat, namun tak ada yang bisa memastikan kapan 
terjadi kiamat. Studi terbaru ilmuwan memprediksi dunia akan 
berakhir lebih dari dua miliar tahun ke depan. Dilansir The 
Telegraph, Sabtu 6 Juli 2013, para ilmuwan menyebutkan 
sebelum dunia ini berakhir, semua hewan dan tumbuhan akan 
lenyap terlebih dahulu. Kemudian berlanjut pada mikroba 
kecil, sebelum akhirnya semua kehidupan di bumi benar-benar 
berakhir. 


Dalam Islam, isyarat Nabi saw melalui dua jari, tengah 
dan telunjuk yang saling berdekatan menunjukkan bahwa 
kiamat itu tidak akan lama, hanya saja ukuran kedekatan itu 
menjadi polemik ulama.8 Menurut penulis, jika dipahami 
bahwa kedekatan dalam isyarat itu adalah dekatnya masa 
Nabi saw dengan kiamat maka kedekatan tersebut merupakan 
kedekatan waktu Nabi saw sampai dengan kiamat dibanding 
dengan waktu diciptakan alam semesta yang telah berlalu, 
sehingga masa Nabi saw dengan kiamat relatif lebih dekat. 
Beberapa teori dari Profesor Jean Claude Batelere, NASA, dan 
Mohammad Asadi dalam bukunya The Grand Unifying Theory 
of Everything menyatakan umur alam semesta telah melebihi 
10 miliyar tahun.? Teori-teori tersebut jika benar maka kiamat 
memang lebih dekat sejak masa Nabi Muhammad saw diutus 
dibanding umur alam semsta yang telah berlalu, tapi kepastian 
waktu terjadi kiamat hanya Allah swt yang Maha Mengetahui. 


Hadis panjang dialog antara Jibril as dengan Rasulullah 
saw diakhiri dengan kepergian malaikat pembawa wahyu itu. 
Kedatangan Jibril pada Nabi saw bukan dengan bentuk asli 


57http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/426615-prediksi-baru- 
ilmuwan-kapan-kiamat-terjadi diakses pada 27-04-2014. 

38 3I-Bukhariy, Sahih..., juz III, h. 297 (no. 5301), Ibn Hajar, Fath..., juz XIII, 
h. 153-155. 

2 https://supermilan.wordpress.com/tag/profesor-jean-claude-batelere/ 
diakses pada 27-04-2014. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


sebagai malaikat namun dengan cara menyerupai seseorang. 
Konon Jibril as kerap kali menyerupai sahabat ganteng bernama 
Dihyah al-Kalabiy (w. 57 H).8 Agaknya saat dialog tentang iman, 
islam dan ihsan Jibril as tidak menyerupai salah seorang yang 
dikenal oleh sahabat sebagaimana riwayat Muslim," sehingga 
Rasul saw instruksikan agar sahabat mengejar orang yang 
bertanya itu setelah dia keluar beberapa saat seusai dialog seperti 
penggalan hadis Jo ye las Jlas txt,» Ja 23, Jus mal S. 

Akhir hadis ini juga mengandung nilai pendidikan yang 
baik terkait metode pengajaran: pertama, hendaklah orang 
yang bertanya bersikap lemah lembut ketika bertanya, kedua, 
orang yang menghadiri tempat belajar dan dia tahu mereka 
yang hadir butuh jawaban atas suatu masalah maka dia ajukan 
pertanyaan karena yang lain tidak bertanya agar jawaban bisa 
didengar oleh semua yang hadir, ketiga, agar mengangkat suara 
atau mendekati penanya supaya pertanyaan-pertanyaan menjadi 
jelas,”keempat, guru bisa mengajukan pertanyaan pada murid 
tertentu yang diketahui telah menguasai materi dengan tujuan 
jawaban murid itu bisa menginformasikan pada murid lainnya 
yang mungkin malu bertanya karena tak paham. 


D. Biografi Perawi Sahabat Abi Hurairah ra (w. 58/9 H)? 


Abu Hurairah adalah julukan untuk perawi yang sangat 
terkenal di kalangan mayoritas ulama hadis sebagai sahabat 
yang paling banyak meriwayatkan hadis karena kecemerlangan 
hafalannya. Nama asli Abu Hurairah diperdebatkan, beberapa 
nama disemayatkan pada Abu Hurairah namun yang paling 
popular Abu Hurairah bernama Abd Rahman bin Sakhar. Konon 


“0 Ibn Hajar, Tahzib al-Tahzib (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), juz III, h. 179. 

4 Muslim, Sahih..., jilid I, h. 27-28 (no. 8). 

2 Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid I, vol. I, h. 142. 

43 Bjografi Abu Hurairah dan keterangan terkait dengannya, lihat: Izz 
al-Ddin “Ali bin Muhammad: Ibn al-ASir II (w. 630 H), Usud al-Gabah, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1989), juz V, h. 318-321, Ibn Hajar, al-Isabah fi Tamnyiz al-Sahabah, diteliti 
oleh “Ali Muhammad al-Bujawiy (Beirut: Dar al-Jayl, cet. I, 1992), juz VII, h. 426- 
443, G.HLA Juynboll, The Authenticity of the Tradition Literature Discussions in Modern 
Egypt, (Leiden: EJJ. Brill, 1969), bab VII dan seterusnya. 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 


nama Abu Hurairah di masa jahiliah adalah “Abd Syams, lalu Nabi 
saw mengganti menjadi Abd Rahman. Abu Hurairah berarti bapak 
kucing karena kucing kecil sering kali berada di celah baju bagian 
lengan tangan Abu Hurairah. Abu Hurairah berasal dari suku al- 
Dausiy, masuk Islam pada tahun 7 H setelah perang Khaibar dan 
wafat di Madinah pada 58/9 H. 


Kredibilitas Abu Hurairah tidak diragukan oleh mayoritas 
ulama Islam, kecuali komunitas syi'ah, beberapa ulama Hanafiy 
tentang pemahaman agama Abu Hurairah, ulama modern seperti 
Abu Rayyah dalam bukunya Adwa' “ala al-Sunnah al-Nabawiyyah 
dan karyanya Syaikh al-Madirah, A. Syarafuddin ulama syi'ah dari 
Lebanon dalam buku Abu Hurairah. Kecaman dan serangan terhadap 
Abu Hurairah disebabkan rentang waktu pertemuan sahabat 
yang meriwayatkan 5374 hadis tersebut tak memiliki waktu yang 
cukup lama bersama Nabi saw sejak ia masuk Islam di tahun 7 H. 
Serangan terhadap Abii Hurairah tentu mendapat jawaban yang 
sengit, akademik dari mereka yang mengikuti pendapat mayoritas 
ulama tentang “adalah (kejujuran) Abu Hurairah. Mustafa al-Siba'iy 
dalam buku al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islamiy, “Ajjaj al- 
Khatib dalam buku Abu Hurairah Riwayah al-Islam, Abu Syuhbah 
dalam karyanya Abu Hurairah fi al-Mizan termasuk di antara ulama 
hadis kontemporer yang membela gigih Abu Hurairah. Diskusi 
seputar ini menjadi menarik sehingga G.H.A Juynboll menulis 
dalam karya The Authenticity of the Tradition Literature Discussions 
in Modern Egypt, bahkan dapat dinyatakan bahwa karya Juynboll 
tersebut hampir semua bagian membahas seputar kontroversi 
kredibilitas Abu Hurairah. 


KEPUSTAKAAN 
Al-Our'an 
Abu Habib, Sa'diy. al-Gamus al-Fighiy. Cet II. Dar al-Fikr: Damaskus, 
1993. 


al-Alusiy, Abu al-Sana': Mahmud bin “Abdullah al-Husainiy. Ruh al- 
Ma'ani fi Tafsir al-Gur'an al-Azim wa al-Sab'i al-Masaniy. Jilid 
XI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Anis, Ibrahim dkk. al-Mujam al-Wasit. Juz HI. Cairo: t.p, 1972. 

al-Asgalaniy, Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz I, XIII. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 
, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah. Diteliti oleh “Ali Muhammad 

al-Bujawiy. Cet I. Juz VII. Beirut: Dar al-Jayl, 1992. 

—, Tahzib al-Tahzib. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1984. 

Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismafil. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz I, IN & IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

Ibn al-As|ir, Majd al-Din Mubarak bin Muhammad. al-Nihayah fi 
Garib al-Hadis wa al-Asar. Jilid HI. Beirut: Dar al-Fikr, 1979. 

Ibn al-ASir II, Iz al-Din “Ali bin Muhammad. Usud al-Gabah. Juz V. 
Beirut: Dar al-Fikr, 1979. 

al-Isfihaniy, Ragib. Mujam Mufradat Alfaz al-0uran. Diteliti oleh 
Nadim Mar'asyliy. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 





alJurjaniy, Abu Hasan “Ali bin Muhammad al-Hanafiy, al-Ta'rifat. 
Cet II. Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 2003. 


Juynboll, G.HLA. The Authenticity of the Tradition Literature Discussions 
in Modern Egypt. Leiden: EJ. Brill, 1969. 


al-Mubarakfuriy, Abu al-Ula Muhammad “Abd Rahman bin “Abd 
Rahim. Tuhfah al-Ahwaziy. Juz IV, VI. Beirut: Dar al-Kutub 
al-“Ilmiyyah, 1990. 

al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ousyairiy. Sahih 
Muslim. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1993. 

al-Nawawiy, Yahya bin Syarafuddin. Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy. 
Jilid I. Vol. I. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 

al-Gurtubiy, Abu “Abdillah Muhammad bin Ahmad. alJami' li 
Ahkam al-Gur'an. Cet II. Jilid XII. Beirut: Dar Ihya” al-Turas 
al-Arabiy, 1985. 

Sabig, Sayyid. Figh al-Sunnah. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 
t.th. 

al-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiyman bin Asy'as. Sunan Abi Daud. Juz 
IV. Diedit oleh Sidgiy Muhammad Jamil al-Attar: Dar al- 
Fikr, 2003. 


Materi Ketiga Tiga Pilar Agama, Iman, Islam dan Ihsan 

al-Syinwaniy, Muhammad bin “Ali. Hasyiah “ala Mukhtasar Ibn Abi 
Jamrah li al-Bukhariy. Semarang: Karya Toha Putera, t.th. 

al-Tabariy, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Jami al-Bayan fi Tafsir al- 
Gur'an. Cet I. Juz XX. Mekkah: Muassasah al-Risalah, 2000. 

al-Turmuziy, Abu “Isa: Muhammad bin “Isa bin Surah. Sunan al- 
Turmuziy. Juz IVV. Diberi notasi oleh Sidgiy Muhammad 
Jamil al-Attar. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. 

al-Wahidiy, Abu Hasan “Ali bin Muhammad. Asbab al-Nuzul. Cairo: 
Muassasah al-Halabiy, 1968. 


Sumber Internet 
https://babyorchestra.wordpress.com/tag/akurasi-usg-untuk- 
mengetahui-jenis-kelamin-janin/ diakses 26-04-2014 
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-10608-Chapter1. 
pdf diakses pada 27-04-2014. 
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/426615-prediksi-baru- 
ilmuwan-kapan-kiamat-terjadi diakses pada 27-04-2014. 


https://supermilan.wordpress.com/tag/profesor-jean-claude- 
batelere/ diakses pada 27-04-2014. 





MATERI KEEMPAT 
ISLAM ITU MUDAH 


I Pendahuluan 


| Kasas sebagai agama rahmat untuk segenap alam 
semesta (OS:al-Anbiya'107), kemudahan bagi setiap 
Muslim diberikan Islam di semua aspek kehidupan mereka. Islam 
selalu mengutamakan keselamatan individu dan sosial. Bila 
terdapat pertentangan antara keselamatan individu dan sosial 
maka Islam mengarahkan pemeluknya untuk melihat aspek 
manfaat dan bahaya sesuatu yang akan dilakukan, harus memiliki 
landasan manfaat yang lebih besar dan luas dengan bahaya sekecil 
mungkin. 


Untuk mencapai tujuan rahmat bagi alam semesta, Islam 
menampilkan wajah kasih sayang melalui prinsip kemudahan 
dalam menjalankan ajarannya. Kemudahan menjalankan ajaran 
Islam akan nampak tidak hanya di saat menghadapi kesulitan 
tetapi dalam menjalankan perintah agama kemudahan itupun 
nampak, pemeluknya juga diberikan batasan minimal dalam 
memenuhi kewajiban dan menjalankan anjuran-anjuran Islam 
dengan nilai sama dengan memenuhi kualifikasi suatu amalan. 


Materi Keempat Islam Itu Mudah 

II. Pembahasan 

A. Matan Hadis dan Terjemahnya 

Ba AN PA yi ga GAME 33 JAS SS JG jan Gp EN AE Bis 

Je Ang ea Go GA 3 al SAID pasal manga 

tan oat je beta TI Dea Rea YA SER An Gan — 
BILA Ia sig an 23 


“dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda,” sungguh agama ini 
mudah dan tak ada orang yang berlebih-lebihhan dalam agama 
ini kecuali agama pasti mengalahkannya (orang itu bosan), maka 
berbuat benar (yang semestinya), mendekatilah (yang semestinya), 
bergembiralah dan hendaknya kalian meminta pertolongan 
dengan (ibadah) di waktu pagi, sore dan sedikit dari waktu 
malam.” 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Hadis ini memuat bagian dari misi besar Islam sebagai 
rahmat untuk alam semesta. Salah satu dari bagian rahmat 
tersebut adalah kemudahan menjalankan ajaran yang terdapat 
dalam Islam. Tak mungkin Islam menjadi sebuah agama yang 
penuh kasih-sayang kalau ajarannya justeru memberatkan 
umatnya sendiri, kaum Muslim. 


Dalam praktek keberagamaan, terkadang orang cenderung 
mempersulit diri di saat mengerjakan ajaran agama, baik yang 
bersifat wajib maupun sunnah. Hadis ini menegaskan bahwa 
agama Islam merupakan agama yang dipenuhi kemudahan, orang 
yang berusaha mengerjakan ajaran agama secara berlebihan 
karena semangat ingin mempraktekkan ajaran-ajaran agama pada 
akhirnya akan menemui kejenuhan. Hadis utama di materi ini 
menuntun agar setiap Muslim mengamalkan ajaran agama dalam 
skala sederhana, benar, tepat atau yang mendekati ketepatan 
tersebut didasari asas kemudahan. 


1Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi H 
asyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 17 (no. 39). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


C. Analisa Hadis 


Hadis tentang Islam agama yang mudah dapat dinyatakan 
bagian dari fondasi Islam yang utama selain hadis tentang niat 
(materi pertama) dan beberapa hadis yang dinilai memiliki pesan 
unviversal Islam. Isi keseluruhan hadis tentang agama Islam itu 
mudah dapat ditelusuri melalui pesan-pesan utama, yang dapat 
dianalisa melalui empat bagian hadis tersebut, yaitu, 1, Islam 
agama yang mudah, 2, Praktek Islam sesuai tuntunan yang ada 
atau mendekatinya, 3, Kontinuitas beramal walau sedikit dan, 4. 
Melakukan kebaikan di waktu yang tepat. Berikut uraian mengenai 
empat hal pokok tersebut. 


1. Islam Agama yang Mudah 


Statemen Islam sebagai agama yang memiliki ciri 
kemudahan sebagai pernyataan yang melampaui agama-agama 
lain sebelum Islam dalam hal pelaksanaan ajaran-ajarannya. Allah 
swt mengangkat beragam kesulitan dari umat Islam sementara 
beragam kesulitan itu terdapat pada umat-umat terdahulu. Fakta 
paling jelas dalam hal ini adalah cara bertaubat agar diterima. 
Umat terdahulu harus menempuh pertaubatan melalui metode 
yang sangat berat dengan cara membunuh diri mereka sendiri 
(OS:al-Bagarah:54, mirip dengan harakiri di Jepang), tapi umat 
Islam jika hendak bertaubat cukup dengan tidak mengulangi, 
bertekad kuat untuk meninggalkan dosa itu serta menyesali atas 
perbuatannya, demikian menurut Ibn Hajar (w. 773 H/1449 M).2 


Kata m4 dalam kalimat »w ca pada awalnya berarti 
mudah, tidak sulit, penuh toleransi, hanya sedikit penekanan 
sehingga dikenal ungkapan dimudahkan yaitu disediakan dan 
diletakkan.” Seolah-olah untuk melaksanakan ajaran agama, 
Allah swt sudah menyediakan bahkan meletakkan sarana 
kemudahan bagi umat Islam. Tangan kiri disebut ,LdJl karena 
manusia umumnya menggunakan tangan kiri untuk pekerjaan 


2? Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar al-Asgalaniy (773-852 H), Fath al-Bariy bi Syarh 
Sahih al-Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz I, h. 130. 

3 Majd al-Ddin, Mubarak bin Muhammad Ibn al-ASir (w. 606 H), al- 
Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), jilid V, h. 295-296. 


Materi Keempat Islam Itu Mudah 


yang ringan," sementara yang kanan untuk pekerjaan yang berat. 
Ringan menunjukkan kemudahan sementara berat menunjukkan 
kesulitan. Disini dapat dipahami ungkapan yang dinilai sebagai 
hadis: 


Koksd 3 JBS Jadi JSI Gal: Jas Olaag Al AI Ian AM Sang OL-.» 
Tea 


“sungguh Rasulullah saw (suatu ketika) ditanya? amalan apa 
yang paling utama? Nabi saw menjawab:'amalan yang utama 
adalah yang lurus dan toleransi”. 


Allah swt dalam banyak kesempatan menyatakan tidak 
akan membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya 
(OS:al-Bagarah, 286), Allah swt tidak ingin kalian sulit dalam 
menjalankan agama (OS:al-M@'idah, 6), karena setiap kesulitan, 
selalu disertakan dengan kemudahan (OS: al-Insyirdh, 5-6) sehingga 
Allah swt berkehendak agar umat Islam dalam melaksanakan 
ajaran selalu disertai kemudahan sebagaimana firman-Nya: 


(We 3,4dl)... TAN app Pa HA Kendas 


“.. Allah swt senantiasa menginginkan kemudahan beserta kalian 
dan Dia tak menginginkan kesulitan beesrta kalian...” 


Kata ml! si sebagai ungkapan yang menegaskan kalau 
Allah swt benar-benar menginginkan kemudahan bagi umat Islam 
karena ungkapan tersebut tidak hanya menunjukkan keinginan 
(ss!,!) Allah swt agar mereka mudah dalam melaksanakan ajaran 
agama, tetapi seolah-olah Allah swt memberikan sarana berupa 
fasilitas kemudahan yang selalu menyertai mereka di saat 
mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kemudahan dalam point ini 
berlaku bagi kaum Muslim dalam situasi dan kondisi normal saat 
mereka melaksanakan kewajiban maupun anjuran agama. 


4Ragib al-Isfihaniy (w. 503 H). Mujam Mufradat Alfaz al-9ur'an, diteliti 
oleh Nadim Mar'asyliy (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 577. 

5 Abu Bakar “Abd Razzag bin Hammam al-San'aniy (126-211 H), Musannaf 
“Abd Razzag, diedit oleh Habiburrahman al-A'zamiy, (Beirut: Maktabah al-Islamiy, 
1403 H), juz XI, h. 195. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Terdapat kemudahan bentuk lain dalam beragama terkait 
situasi dan kondisi, kemudahan yang berlaku temporer dengan 
lokasi tertentu, dan kemudahan berupa dispensasi. Bentuk 
kemudahan itu memiliki setidaknya dua cara untuk membuktikan 
Islam adalah agama yang mudah, kedua cara dimaksud yaitu: 


a. Bertahap Menetapkan Hukum 


Al-Our'an maupun hadis dalam banyak kesempatan 
menentukan hukum, aturan, etika secara berangsur-angsur, 
bertahap, tidak sekaligus. Fakta ini terlihat dalam sejarah 
turunnya al- Our'an selama hampir 23 tahun sebagaimana 
informasi ulama tafsir. Turunnya al-Gur'an diyakini berbeda 
dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil yang 
turun masing-masing pada Nabi Musa as, Daud as dan “Isa al- 
Masih).8 Berangsur-angsur al-Gur'an diturunkan sebegaimana 
firman Allah swt: 


ASI ag SI MK Ka TR STA al JB TI 1212 all J3 
(M0) Ea 


“Berkatalah orang-orang yang kafir: Mengapa al-Gur'an itu tidak 
diturunkan kepadanya (Nabi Muhammad saw) sekali turun saja?” 
demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami 
membacanya secara tartil (teratur dan benar).” 


Dampak dari al-Gur'an turun berangsur-angsur adalah 
penetapan ajaran Islam juga dilakukan secara bertahap. Salah 
satu contoh populer yaitu persoalan khamar, minuman keras 
dan sejenisnya. Pada masa awal Islam, khamar dinyatakan 
sebagai sesuatu yang memiliki manfaat namun bahaya khamar 
lebih banyak di banding manfaatnya (OS:al-Bagarah:219), lalu 
khamar dilarang pada waktu tertentu saja yaitu ketika hendak 
melaksanakan shalat (OS: al-Nisa', 43) dan diakhiri dengan 
larangan tegas mengkonsumsi khamar melalui OS: al-Ma'idah, 
90. 


SBadr al-Ddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi (w. 794 H), al-Burhan 
fi Ulum al-gur'an (Mesir: “Isa al-Babiy al-Halabiy wa Syurakauhu, cet I, 1957), jilid 
I, h. 228-229, Abu “Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ourtubiy, alJami' li Ahkam 
al-Gur'an, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiy, cet II, 1985), jilid XIII, h. 29. 


Materi Keempat Islam Itu Mudah 


Model berangsur-angsur menetapkan ajaran Islam tidak 
saja menjadi ciri spesifik al-Gur'an, tetapi hadis Nabi saw juga 
menunjukkan fakta tersebut dalam banyak kesempatan. Rasul 
saw berfungsi menjelaskan maksud dari al-Gur'an (OS:al-Nah 
|, 44), menerangkan dan membumikan isi al-ur'an secara 
bertahap melalui hadis-hadisnya. Hadis tentang larangan ziarah 
kubur lalu dibolehkan, diizinkan kawin kontrak (mut'ah) lalu 
dilarang,” bahkan penetapan kewajiban pokok Islam, salat 
(sebelum hijrah), puasa (2 H), zakat harta (7 atau 9 H) dan haji 
(5 H), di antara contoh ajaran Islam yang diterapkan secara 
bertahap dan tidak sekaligus. Penetapan hukum yang berubah- 
ubah seperti ziarah kubur, kawin mut'ah, berdiri saat jenazah 
non Muslim lewat, memerangi non Muslim, dalam kajian 
tafsir maupun hadis disebut nasikh wa al-mansukh, merevisi dan 
direvisi suatu aturan yang telah dipraktekkan. Ulama memang 
tak sepakat tentang ada tidaknya konsep tersebut, namun 
pengarang al-Burhan menukil komentar menarik ulama yang 
patut diperhatikan bahwa konsep nasikh wa al-mansukh tersebut 
(jika ada) maka itu dalam kerangka memudahkan pengamalan 
ajaran Islam. Al-Zarkasyiy berkata: 


am SAN ka dg AR at pel Iijay Job 3 ga aa Y.. 
Mp ya 
“tidak terjadi penghapusan di al-Juran, dibaca dan turun, 


sementara penghapusan dimaksud adalah kekhususan Allah swt 
bagi umat ini sebagai kemudahan (dalam beragama).” 


Pernyataan tentang keberadaan konsep nasikh wa al- 
mansukh jika bertujuan di antaranya memudahkan umat, maka 
layak dipahami atau setidaknya perlu diformulasikan lebih 
lanjut kalau konsep tersebut tidak berlaku secara kaku tapi 
elastisitas dan fleksibislitas berdasarkan situasi dan kondisi. 
Ziarah kubur misalnya dibolehkan karena bagian dari sarana 


7Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisaburiy al-Ousyairiy (206-261 H), 
Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid I, h. 429, 640, 643 (no. 977, 1404, 
1407). 


8 Al-Zarkasyi, al-Burhan..., jilid II, h. 30. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


mengingat kematian, namun bila ziarah kubur menjadikan 
orang-orang tertentu harus bersusah payah mencari uang 
sehingga kebutuhan pokok mereka terabaikan maka konteks 
kebolehan ziarah kubur layak untuk ditinjau kembali. Begitu 
pula sebaliknya jika fenomena tersebut tidak ada, maka ziarah 
kubur dibolehkan karena hukum asalnya demikian, dan 
semua kondisi yang berbeda tersebut berangkat dari upaya 
mendatangkan kemudahan disertai menghilangkan kesulitan 
tanpa menimbulkan bahaya yang lebih besar atau lebih 
banyak. 


b. Terdapat Dispensasi (X.-)) 


Dispensasi atau keringanan dalam bahasa agama disebut 
rukhsah, yang secara bahasa rukhsah berarti kemudahan. Ulama 
usul figh berbeda pendapat dalam mendefinisikan rukhsah, 
namun dapat diambil konklusi bahwa rukhsah itu mencakup 
apa yang boleh dikerjakan walau hukum asalnya haram atau 
meninggalkan sesuatu walau hukum asalnya wajib. Kajian 
ulama usul figh tentang dispensasi yang agama berikan pada 
kaum Muslim agar mereka mudah mempraktekkan ajaran Allah 
swt dan rasul-Nya dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, 


1. Melaksanakan suatu kewajiban 


Kewajiban dimaksud adalah seluruh bentuk ibadah 
yang harus dikerjakan oleh setiap Muslim mukallaf seperti salat, 
puasa, zakat dan haji. Seluruh kewajiban itu dapat ditunda, 
dikurangi, dirubah, diganti bahkan digugurkan jika seseorang 
berada dalam kondisi sakit, berlayar dan tak mampu secara fisik 
maupun materi, dapat dikategorisasikan sebagai berikut, 


(a) Kewajiban yang dapat ditunda pelasaksanaannya yaitu shalat 
magrib dilaksanakan pada waktu isya (jama' ta'khir) karena 
perjalanan, 

(b) Kewajiban yang dapat dikurangi jumlahnya seperti 
mengurangi jumlah raka'at salat yang raka“atnya empat seperti 
zuhur, “asar dan “isya' menjadi dua raka'at dalam perjalanan, 


? “Ali bin Muhammad al-Amidiy (w. 641 H), al-Ihkam fi Usul al-Ahkam 
(Beirut: al-Maktab al-Islamiy, cet II, 1402 H), juz I, h. 131-132. 


Materi Keempat Islam Itu Mudah 


(c) Kewajiban yang dapat dirubah bentuknya termasuk tata cara 
salat di saat sakit. Mengerjakan salat fardu harus sambil berdiri 
jika tidak sanggup maka boleh salat sambil duduk, kalau masih 
tak sanggup maka salat sambil berbaring sampai salat dengan 
menggunakan hati. Termasuk dalam kategori ini adalah salat 
saat perang (salat khauf): 


(d) Kewajiban yang dapat diganti bentuknya seperti wudu diganti 
tayammum di saat tak ada air, 


(e) Kewajiban yang dapat digugurkan pelaksanaannya yaitu 
salat jum'at bagi yang sakit, berhaji bagi yang tak mampu dan 
berjihad bagi yang sakit, buta dan usia lanjut. 

2. Melakukan larangan agama 


Dalam kondisi darurat, Muslim dapat melakukan 
sesuatu yang semula dilarang dalam Islam seperti makan babi 
(OS:al-Bagarah, 173) bagi mereka yang tak menemukan makanan 
apapun, dan bila mereka tak makan dipastikan atau diduga 
keras menimbulkan bahaya fisik seperti sakit, pingsan bahkan 
mati. Muslim juga dapat mengutarakan kalimat kufur namun 
hatinya tetap beriman ketika dipaksa (OS:al-Nahal:106). Muslim 
juga boleh disuntik dengan barang haram seperti narkotika, 
heroin dan sejenisnya dengan alasan medis. 


3. Meninggalkan Aturan umat sebelum Islam 


Sebelum kedatangan Nabi saw, secara substansi ajaran 
Islam khususnya tauhid telah menjadi kepercayaan umat yang 
mengikuti nabi-nabi terdahulu seperti Ibrahim as, Musa as dan 
“Ksa as. Sekalipun dalam ajaran tauhid tak ada perbedaan antara 
nabi satu dengan lainnya(OS:al-Bagarah,285), namun dalam 
syari at, cara pelaksanaan risalah Allah swt terdapat perbedaan. 
Telah disebutkan perbedaan tersebut seperti tata cara bertaubat 
umat Nabi Musa as harus dengan membunuh diri mereka sendiri 
sementara umat Islam tidak demikian. Begitu juga dengan najis 
yang mengenai pakaian, bagi umat Islam pakaian tersebut dapat 
suci dengan mencucinya sementara umat Nabi Musa as harus 
memotong bagian pakaian yang terkena najis tersebut. Syari'at 
umat terdahulu seperti ini tidak berlaku untuk umat Islam. 


Slogan OSxa, Ol II Ja, Islam sesuai untuk semua 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


masa dan tempat manapun merupakan bentuk teoritis kalau 
Islam adalah agama yang sempurna, sementara penetapan 
hukum secara berangsur-angsur disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi maupun dispensasi sebagai kemudahan merupakan 
bentuk praktik dari kesempurnaan Islam, memberi pedoman, 
arahan, batasan dan bimbingan bagi umatnya dalam rangka 
menghadapi urusan dunia maupun agama mereka. Jalan 
kemudahan Islam tersebut dibangun atas asas selamat, menjaga 
dan mudah untuk manusia sehingga apapun yang mereka 
hadapi, Islam selalu memberi solusi disesuaikan kebutuhan 
manusia. Penetapan hukum sesuai situasi dan kondisi maupun 
dispensasi Islam berdasarkan tiga asas di atas berpijak dengan 
lima prinsip utama sebagai berikut: 
a. Menjaga Agama (“Jl Jaw) 

Untuk menjaga agama maka Islam memberi 
kebebasan setiap orang memilih agama dan melarang 
orang berlaku ambivalen (munafik) yang suka begonta- 
ganti agama, sehingga konversi agama (murtad) dilarang. 
Konversi agama adalah tindakan seseorang berpindah agama 
yang semula Muslim mengganti agamanya dengan agama 
selain dari agama Islam. Tindakan konversi agama dinilai 
cukup merugikan tatanan masyarakat sehingga pelakunya 
memperoleh hukuman berat. Untuk menjaga agama, Islam 
juga melarang siapapun yang berusaha mengharamkan 
sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. 
b. Menjaga Jiwa (s2! Jaa) 

Cara Islam menjaga jiwa dengan memberikan hak 
hidup kepada siapapun, setiap orang memiliki hak hidup 
yang sama tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, 
bangsa dan warna kulit, karena itu Islam mengharamkan 
pembunuhan. Jangankan membunuh, melukai orang 
dengan menghilangkan salah satu anggota tubuh atau 
bahkan menciderai akan dibalas dengan balasan yang sama 


12 “Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim, Kamal al-Ddin al-Islamiy wa 
Hagigatuhu wa Mazayahu, (Arab Saudi: Wazarah al-Syu'un al-Islamiyyah, cet I, 1418 


H), h. 53-59. 


Materi Keempat Islam Itu Mudah 


dikarenakan asas keadilan (OS:al-Bagarah, 178: al-Ma'idah:45). 
Konsep keadilan ini dapat dilihat pada masa sekarng, begitu 
banyak orang tak merasa puas jika pelaku pembunuhan 
masih berkeliaran. Melalui konsep gisas Allah swt ingin 
mendidik manusia untuk menghargai nyawa orang lain dan 
memberi ketenangan jiwa keluarga dari orang yang dibunuh, 
walau pintu maaf tetap terbuka untuk sang pembunuh (OS:al- 
Bagarah, 178). 

Dalam mempraktekkan ajaran agama, Islam tak 
pernah luput memberi perhatian besar pada keselamatan, 
keterpeliharaandankemudahanpemeluknya.Pernyataankafir 
dari lidah Muslim yang terdesak, dipaksa sementara hatinya 
beriman maka itu tak terlarang karena menyelamatkan 
dan menjaga nyawa Muslim tersebut. Puasa boleh ditunda 
pelaksanaannya begitu pula ibadah haji di antara contoh 
kemudahan pada Muslim dalam kondisi sakit, berlayar dan 
atau alasan lain yang secara keseluruhan ditinjau dari aspek 
menjaga jiwa, sehingga dalam kasus tertentu Islam lebih 
mengorbankan keputusan agama karena mementingakan 
keselamatan jiwa pemeluknya. 


c. Menjaga Akal (Ssi! Ji) 


Islam menjaga akal setiap orang dengan 
mengharamkan khamar, minuman keras dengan bebagai 
jenis dan namanya seperti sabu-sabu, heroin, ganja, narkotika 
dan sejenisnya. Aneka barang haram tersebut menyebabkan 
siapapun yang mengkonsumsinya akan hilang akal sehatnya, 
kesadaran terganggu bahkan menimbulkan kejahatan yang 
merugikan pihak lain. 


Khamar berarti menutup segala sesuatu, dengan 
khamar akal manusia tertutup" membuat dia berpotensi 
melakukan apasaja yang membahayakan diri sendiri maupun 
orang lain, sebab itu disemayatkan term «514 si pada khamar 
karena ia induk dari segala kejahatan. Bahaya khamar bagi 
diri sendiri bukan hanya pengkonsumsi akan menciderai diri 
sendiri lantaran hilang control akal, namun secara medis 


1 Ragib, Mujam Mufradat, h. 160. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


khamar dan jenisnya juga menyebabkan kerusakan fungsi 
organ ginjal, liver dan sebagainya. 


d. Menjaga Harta (JW Jzs—) 


Islam memelihara hak milik semua orang baik hak 
individu maupun sosial dengan mengharamkan siapapun 
mengambil hak orang lain, baik secara sembunyi-sembunyi 
seperti koruptor dan pencuri maupun secara terang-terangan 
dengan merampok, menjambret atau mencopet. Secara 
tersembunyi maupun terang-terangan, mengambil hak orang 
lain menyebabkan kesulitan, kerugian pada orang yang 
diambil haknya dan tatanan sosial menjadi kacau balau. 

e. Menjaga Turunan (SSI Jaa) 

Untuk menjaga turunan, Islam mengatur pergaulan 
antara sesama jenis secara baik melalui lembaga pernikahan 
dan melarang semua bentuk perzinahan, berbeda jenis 
maupun sesama jenis kelamin. Pergaulan bebas atau free sex 
merusak tali keturunan, etika masyarakat dan menimbulkan 
beragam penyakit menular secara liar tidak terkendali. 


Kelima prinsip di atas merupakan pedoman Islam bagi 
manusia dalam berinteraksi dengan sesama mereka bertujuan 
agar semua orang merasa dan tidak terhalang memperoleh hak 
mereka serta mengamalkan ajaran Islam secara mudah, maka 
kelima prinsip ini diterapkan untuk kepentingan dan kebaikan 
semua orang. 


Asas kemudahan dalam Islam berikut yaitu 
melaksanakan segala perintah maupun anjuran agama 
tanpa dibuat seolah-olah berat, karena tak ada orang yang 
memberatkan agama kecuali orang tersebut pada akhirnya 
menyerah seperti pembahasan selanjutnya. 


2. Berlebih-lebihan dalam Beragama Menimbulkan Kejenuhan 

Penggalan hadis berikut AJ£ Y! xxl sesl lb alta d3 
menegaskan kalau dasar Islam sebagai agama yang mudah, 
maka model apapun yang berisi dan terkesan memberatkan 
bukan merupakan ciri Islam. Bertauhid dan menjadi Muslim 
diklaim al-Guran sebagai fitrah manusia (OS:al-Rum, 30). Fitrah 


Materi Keempat Islam Itu Mudah 


tauhid yang ada dilengkapi dengan beragam potensi pada diri 
manusia, termasuk keinginan menikmati hidup secara normal. 
Bila perbuatan manusia diluar batas kemampuannya maka ia 
secara alami akan menghentikan perbuatannya tersebut. Dalam 
konteks ini penggalan hadis di atas berbicara bila orang senantiasa 
menjalankan ketaatan berupa salat malam misalnya, maka suatu 
saat ia akan merasa jenuh disebabkan tuntutan keinginannya 
sebagai manusia yang butuh pada perasaan dan suasana santai, 
tidak terbebani, dan melakukan sesuatu secara normal. Salat 
malam, puasa merupakan bagian ibadah yang bernilai pahala 
tinggi, namun jika dilakukan terus-menerus maka hal tersebut 
dapat membosankan kecuali bagi orang-orang tertentu yang telah 
terbiasa dan menikmatinya. 


Penegasan hadis bahwa tak ada yang melebih-lebihkan 
agama yaitu tak ada orang yang senantiasa berusaha keras, 
semangat, dan mendalam dalam pelaksanaan suatu ibadah 
sementara dia tak mengambil jalan kemudahan karena agama 
mudah, kecuali suatu saat rasa lemah akan menghampirinya 
dan ketika dia memutuskan untuk tidak mengerjakan amalan 
tersebut maka ia dianggap kalah. Telah menjadi rahasia umum 
kalau orang yang berlebih-lebihan dalam beragama pada 
akhirnya berhenti dengan sendirinya. Di sini bukan berarti Islam 
melarang orang menggapai kesempurnaan dalam beramal karena 
menggapai kesempuraan dalam beramal termasuk hal-hal yang 
terpuji, namun Islam mencegah orang agar tidak semangat secara 
berlebihan sehingga mengerjakan suatu amalan sunnah namun 
meninggalkan amalan yang lebih utama misalnya salat tahajjud 
semalaman tapi akhirnya tidak salat subuh berjama'ah, tepat 
waktu atau bahkan tidak shalat sama sekali.? 


Rasulullah saw suatu ketika melewati seorang lelaki salat 
di atas sebuah batu besar, saat Nabi saw menuju Makkah, beberapa 
lama kemudian Nabi saw kembali tetapi lelaki tadi masih berada 
di situ lalu Nabi saw berkomentar melalui bersabda: 


“aka ab Ja YA UP US ana) ole el lai Lu. 


2 Tbn Hajar, Fath..., juz I, h. 131. 
3Muhammad bin Yazid al-Oizwiniy (w. 273 H), Sunan Ibn Majah (Beirut: 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Hai manusia, wajib bagi kalian bersikap menengah (tidak 
berlebihan) karena sungguh Allah tak pernah bosan sampai kalian 
sendiri yang merasa bosan”. 


Sahabat ahli ibadah yang terkenal seperti Abdullah bin 
“Amr bin al-As (w. 65 H) di masa tuanya menyesal kenapa dahulu 
tak menerima dispensasi Nabi saw. Sewaktu masih hidup, Nabi 
saw menegur Abdullah agar puasa, baca al-ur'an dan ibadah 
lainnya sedang-sedang saja jangan terlalu menggebu-gebu karena 
akan bosan, namun Abdullah bersikeras kalau dia mampu walau 
akhirnya terbukti dia mengalami kejenuhan.“ Kalimat slis 3 
ade YI da Ka lis mengisyaratkan supaya orang mengambil 
dispensasi (&.o&,) yang agama berikan, karena mencoba 
mengamalkan perintah atau anjuran agama sesuai aturan asli 
(X2) di saat semestinya dispensasi digunakan, maka hal tersebut 
sama dengan berlebih-lebihan.' 


Mengerjakan ibadah disesuaikan kondisi kemampuan 
seseorang juga merupakan metode yang dapat diterapkan dalam 
dunia pendidikan. Pengajaran yang dilakukan jangan monoton, 
namun berganti materi sesuai situasi dan kondisi. Ibn “Abbas 
berkata: 


Ke Aya S PUN 3 Hay Lg OS Slug ale AISI Io AU Iga, Ol... 


“sungguh Rasulullah saw memperhatikan kami (mengalihkan) 
dengan petuah/nasehat dalam kondisi-kondisi yang menjenuhkan 
atas kami.” 


Ibn Hajar menyatakan hadis ini secara jelas menganjurkan 
agar orang meninggalkan kontinu kesungguhan dalam beramal 
baik karena takut jenuh, bukan meninggalkan kontinu beramal. 
Walau menekuni suatu amal baik merupakan hal yang dikehendaki 


Dar al-Fikr, 2004), juz II, h. 573 (no. 4238). 

4Muhammad bin Ahmad al-Zahabiy (w. 748 H/1374 M), Siyar Alam al- 
Nubala' , diteliti oleh Syu'ayib al-Arnawut (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet IX, 
1993), juz III, h. 83-84. 

12 Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 131-132. 

16 Al-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 28 (no. 68). 


Materi Keempat Islam Itu Mudah 


tetapi harus melalui dua bentuk, pertama, mengerjakan suatu amal 
baik setiap hari tanpa merasa terpaksa atau: kedua, melakukan 
amal baik di waktu tertentu, sehingga waktu yang tak dipakai 
ibadah menjadi sarana mengumpulkan semangat beribadah lagi 
di lain waktu,” semua itu dilakukan agar orang tak merasa jenuh 
sehingga membuat dia berpotensi tidak mengerjakan amal baik 
sama sekali. 


3. Beribadah Secara Ideal atau Mendekati Ideal lalu 
Bergembira 


Beragam perintah dalam Islam yang wajib maupun sunnah 
dilaksanakan dengan tidak berlebih-lebihan karena Islam adalah 
agama yang mudah tetap memiliki aturan bagi pemeluknya saat 
mereka mengerjakan bentuk perintah agama tersebut. Penggalan 
hadis 1, enih le)B3 Iosxu3 mengajarkan agar umat Muslim 
menjalankan perintah agama sesuai dengan apa yang telah 
diperintahkan secara ideal, misalnya mengerjakan salat lengkap 
dengan rukun-rukun maupun syarat salat. Ideal disini berarti 
sesuai standar ketentuan agama termasuk menjalankan bagian 
sunnah dari agama seperti salat malam, puasa senin dan kamis 
dan sebagainya tanpa berlebih-lebihan. Pemahaman ini diambil 
dari kata |,» berasal dari kata Islau — x.9 —3x berarti lurus yaitu 
mengerjakan dengan tepat, benar dalam menjalankan perintah 
agama tanpa melampaui batas (ifrat) dan tanpa mengurangi 
batas (tafrit) karena yang dituntut adalah tengah-tengah dalam 
beragama"? supaya orang tidak bosan dalam beramal. 


Bila orang mengerjakan perintahagamatakdapatmencapai 
tingkat ideal sesuai standar, maka tetap berusaha mengerjakan 
agar mendekati yang ideal tersebut. Kata |», 8, dengan lugas 
memuat pesan tersebut termasuk di dalamnya agar orang yang 
beramal baik tidak melonggarkan dengan mengurangi amalan, 
namun berusaha selalu mendekati sesuai yang diperintahkan. 
Mereka yang telah berusaha melakukan perintah agama secara 
ideal sesuai standar atau mendekatinya, layak diberi kabar 


7 Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 219. 
2Tbrahim Anis dkk, al-Mujam al-Wasit (Cairo: t.p, 1972), juz I, h. 422, Ibn 
Hajar, Fath..., juz I, h. 132. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


gembira. Sekalipun orang yang mengerjakan perintah agama 
belum mampu mencapai tingkat ideal karena keterbatasan orang 
itu maka tak perlu khawatir, Allah swt tetap memberinya ganjaran 
pahala tanpa dikurangi sebagaimana mereka yang beramal secara 
ideal.” Kata |,&, juga berarti mengerjakan perintah agama yang 
pokok-pokok berupa kewajiban seperti shalat lima waktu tanpa 
mengerjakan amalan-amalan sunnah lain. Fragmen hadis berikut 
memberi penegasan bahwa orang yang berusaha melaksankan 
kewajiban agama tanpa mengerjakan sunnah, ia tetap memperoleh 
kabar gembira tersebut bahkan memperoleh surga Allah swt. 
Kid Cekany Anlan ISI Jas JP lo JUS Seluug dala AI Jo gel Seet 
Kata Kay AI BEI (52833 RSA IL 3, Lai 9 I,33 Y Ul aus JU 
kale AI dee cal JB da ala Tits JS any Y oa omi SAI, JB Olaaa) 
Ha JI Jake Red Ja aya Jang Jl Olaya ya plug 

Hadis ini menceriterakan dialog Nabi saw dengan seorang 
Arab Badui tentang amalan apa saja yang membuat dia masuk 
surga. Nabi saw merinci kalau tidak menyekutukan Allah, salat 
lima waktu, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadjan 
merupakan amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam 
surga, bahkan penggalan akhir hadis tersebut J—, Jl jau si Oya YA 
ham JI Janda 2 Jal 4 menegaskan kalau Arab Badui itu termasuk 
penghuni surga. 

Apa yang dilakukan Arab Badui di atas belum berada di 
kategori ideal tetapi hal tersebut sudah dapat mengantar seseorang 
berpredikat penghuni surga jika dilakukan dengan ikhlas. Amalan 
yang ideal tentu lebih banyak ganjaran pahala, dengan melakukan 
amalan baik secara ideal memunculkan rahmat Allah swt yang 
menyebabkan pelaku kebaikan itu akan masuk surga. Termasuk 
kategori beramal secara ideal adalah mengikuti petunjuk Nabi 
saw sehingga amal diterima dan menjadi jalan turunnya rahmat 
Allah swt, dan juga amalan tersebut dilakukan secara kontinu 
walau sedikit seperti sabda Nabi saw dari “Aisyah ra (w. 57 Hj): 


1 Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 132. 
20 Al-Bukhariy, Sahih..., juz 1, h. 300 (no. 1397). 
2 Ibn Hajar, Fath..., juz XIII, h. 87. 


Materi Keempat Islam Itu Mudah 


"sol Lang IL LN ama 


“aneka perbuatan yang paling dicintai Allah swt adalah rutin 
walau sedikit.” 


Suatu amalan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa 
memberatkan, rutin tanpa putus walau sedikit lebih disukai Allh 
swt di banding mengerjakan kebaikan dengan berlebih-lebihan, 
banyak namun hanya di waktu tertentu dan dikerjakan lagi di 
kemudian hari dalam rentang waktu yang lama. Allah swt hanya 
pingin melihat hamba-Nya senantiasa memohon dan mengabdi 
pada-Nya walau hanya sedikit, sementara orang yang mengerjakan 
kebaikan yang banyak di waktu tertentu saja sama halnya ia telah 
melupakan Allah swt di banyak waktunya. 


4. Mengerjakan Amal Baik di Waktu yang Tepat 


Ungkapan agar meminta bantuan Allah swt saat 
mengerjakan kebaikan di waktu awal dari siang hari (ss4dJl) 
atau pagi hari, di waktu akhir dari siang hari (i-,jJ|) atau sore 
hari dan di waktu malam hari (44-3!|) karena pada waktu-waktu 
tersebut manusia pada umumnya dapat mengerjakan, sehingga 
penggalan hadis AJI! ye 21343 Am33l3 SgadIU Iokatul, menegaskan 
pelaku kebaikan disuruh meminta bantuan Allah swt agar dapat 
melaksanakan perbuatan baik secara kontinu di waktu-waktu itu. 
Penyebutan siang hari dua kali sementara malam sekali karena di 
waktu siang lebih mudah mengerjakan suatu pekerjaan sementara 
malam lebih sulit, karena itu penggalan ini juga mengisyaratkan 
bahwa amalan seperti puasa di lakukan sepanjang siang tapi 
salat malam hanya dilakukan sedikit dari waktu malam seperti 
dipahami dari kata s(s4,.? Waktu-waktu tersebut sebagai contoh 
agar mengerjakan suatu kebaikan, seseorang diminta mencari 
waktu yang membuatnya semangat mengerjakan ibadah secara 
berkesinambungan tanpa terputus. 


Seluruh keterangan hadis utama materi ini menunjukkan 
kemudahan Islam yang tak pernah memberatkan pemeluknya 


22 Al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 142 (no. 6465). 
2 Tbn Hajar, Fath..., juz I, h. 132, juz XIII, h. 87. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


dengan melakukan segala bentuk kebaikan secara ideal sesuai 
kemampuan tanpa berlebih-lebihan, dan bahkan mengerjakan 
kebaikan belum mencapai kategori ideal akan tetap dinilai Allah 
swt. 


D. Biografi Perawi Sahabat Abu Hurairah (w. 58/9 H) 


Biografi tentang Abu Hurairah yang bernama Abd Rahman 
bin Sakhr berasal dari suku al-Dausiy telah dijelaskan di materi 
ketiga, hadis tentang Iman, Islam, Ihsan dan hari kiamat. 


KEPUSTAKAAN 


Al-Gur'an 

al-Amidiy , “Ali bin Muhammad. al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Juz 1. 
Beirut: al-Maktab al-Islami, cet II, 1402 H. 

Anis, Ibrahim dkk. al-Mujam al-Wasit Juz I. Cairo: t.p, 1972. 

al-Asgalaniy, Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz I, XIII. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 

al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz I, IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 


Ibn al-Asir, Majd al-Ddin, Mubarak bin Muhammad. al-Nihayah 
Ji Garib al-Hadis wa al-Asar. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr, 1979. 


Ibn Ibrahim, “Abdullah bin Jarullah. Kamal al-Ddin a-Islamiy wa H 
agigatuhu wa Mazayahu. Cet I. Arab Saudi: Wazarah al-Syu'un 
al-Islamiyyah, 1418 H. 

al-Isfihaniy, Ragib. Mujam Mufradat Alfaz al-0uran. Diteliti oleh 
Nadim Mar'asyliy. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 

al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ousyairiy. Sahih 
Muslim. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1993. 

al-Oizwiniy, Muhammad bin Yazid. Sunan Ibn Majah. Juz II. Beirut: 
Dar al-Fikr, 2004. 

al-Gurtubiy, Abu “Abdillah Muhammad bin Ahmad. alJami' li 
Ahkam al-Juran. Jilid XIII. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al- 
“Arabiy, 1985. 


Materi Keempat Islam Itu Mudah 


al-San'aniy, Abu Bakar “Abd Razzag bin Hammam. Musannaf Abd 
Razzag. Juz XI. Diedit oleh Habiburrahman al-A'zamiy. 
Beirut: Maktabah al-Islamiy, 1403 H. 

al-Zahabiy, Muhammad bin Ahmad. Siyar Alam al-Nubala'. Cet IX. 
Juz III. Diteliti oleh Syu'ayib al-Arnawut. Beirut: Muassasah 
al-Risalah, 1993. 

al-Zarkasyi, Badr al-Ddin Muhammad bin “Abdullah. al-Burhan fi 
Ulum al-9ur'an. Cet I. Jilid HI. Mesir: Isa al-Babiy al-Halabiy 
wa Syurakauhu. 1957. 


BAGIAN II 


INTERAKSI SOSIAL 





MATERI KELIMA 
MENGHINDARI SYUBHAT 


I Pendahuluan 


alamkehidupansosial,manusiakerapkalimenghadapi 

beragam problematika yang mengandung kesamar- 
samaran, ketidakjelasan sehingga sulit diambil keputusan 
terhadap problematika tersebut. Islam membimbing penganutnya 
agar senantiasa bersikap hati-hati dalam menghadapi masalah 
tersebut. Kehati-hatian itu bermaksud agar seorang Muslim jauh 
dan terhindar dari apa yang sesungguhnya bukan merupakan 
hak dia sekaligus batu ujian Allah swt bagi mereka untuk tidak 
bersikap sembrono terhadap sesuatu yang bukan miliknya. 


IU. Pembahasan 


A. Matan Hadis dan Terjemahnya 
Eat Ipa p3 33 ce Te ana ag Ae 
53 M5 Se AA SG 5 Job — & La P3 - Pati 1 6 
363 939 21253 Aa KE oa Pe MEN 


£ 


IN ak B35 na 


K 


Ka 


Materi Kelima Menghindari Syubhat 
IS A8 AA ala CSS IP A5 KAN BEI VE 255 BA Ie 
, 2G 3 VISA ea bak 


“Numan bin Basyir berkata:aku mendengar Rasulullah saw 
bersabda:” Halal itu telah jelas dan Harampun sudah jelas, dan 
di antara keduanya terdapat (urusan-urusan) yang meragukan 
(syubhat). Banyak manusia yang tak mengetahuinya, maka 
barang siapa yang takut pada hal-hal yang meragukan berarti ia 
telah membebaskan (memelihara) agama dan dirinya. Siapapun 
telah jatuh di urusan-urusan yang meragukan seperti pengembala 
yang mengembala di wilayah (terlarang), dikhawatirkan ia akan 
terperosok (di dalamnya). Ketahuilah, setiap raja memiliki wilayah 
terlarang, dan ketahui pula bahwa wilayah terlarang Allah swt di 
bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan. Ketahuilah sungguh 
dalam diri manusia terdapat segumpal daging, jika daging itu 
baik maka telah baik pula seluruh dirinya, dan bila daging itu 
rusak maka rusak pula dirinyam ketahuilah daging itu adalah 
hati.” 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Secara umum hadis ini memetakan halal dan haram 
sebagai dua kutub yang saling bertentangan namun sudah sangat 
jelas. Di antara keduanya tak mungkin terdapat kekeliruan dan 
tertukar bahwa halal dapat menjadi haram dan sebaliknya haram 
dapat berubah menjadi halal. Sesuatu yang sudah haram akan 
jelas keharamannya demikian pula sesuatu yang halal akan jelas 
kehalalannya, namun di antara halal dan haram terdapat wilayah 
yang bernama syubhat. Syubhat ibarat warna abu-abu, ia tak 
berwarna hitam dan tak juga putih. Syubhat karena kesamarannya 
membuat banyak manusia tak mengetahui dan berpotensi 
membuat mereka terperosok kepada apa yang diharamkan 
agama. 


Hadis ini mengarahkan setiap Muslim agar senantiasa 
berhati-hati dengan perlakuan, tindakan dan apa saja yang terkait 


1 Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 
Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 21 (no. 52). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


dengan syubhat. Nabi saw mengaitkan syubhat dengan baik 
atau buruknya hati seseorang menunjukkan perbuatan syubhat 
dapat merusak atau mengotori kesucian hati manusia sehingga 
mempengaruhi seluruh gerakan fisik mereka. 


C. Analisa Hadis 
1. Halal dan Haram Telah Jelas 


Bila dilihat dari aspek boleh tidaknya melakukan sebuah 
perbuatan, konteks halal dan haram mengenai sesuatu merupakan 
hal mendasar dan pokok dalam menetapkan aturan-aturan agama, 
sebab segala hukum Islam bermuara pada keduanya. Ranah halal 
dan haram memiliki ruang batasan yang cukup jelas jika tak mau 
dikatakan tegas. Perbedaan keduanya dapat diibaratkan antara air 
dengan api atau seperti siang dan malam, halal dan haram sebagai 
dua hal yang berbeda dan perbedaannya sangat jelas. 


Kata JYX— berasal dari kata YY—- jk - J- semula berarti 
melepas ikatan sebagimana firman Allah swt dalam OS: Taha, 27: 


m3 PAS VE 
“..dan lepaskanlah ikatan dari lidahku 


Ayat ini adalah bagian dari ungkapan Nabi Musa as agar 
Allah swt memudahkannya dalam berdakwah kepada Fir'aun. 
Nabi bani Israil tersebut berharap jika bertemu dengan Fir'aun, ia 
tidak bungkam namun seluruh yang mengikat dirinya selama ini 
bisa terlepas bagai tawanan yang telah bebas, sehingga Nabi Musa 
as dapat menyampaikan segala apa yang telah Allah wahyukan 
padanya untuk Fir'aun dan masyarakat Mesir. 


Melepas ikatan merupakan makna pokok kata halal, 
seolah olah melalui kata ini segala bentuk ikatan dilepas sehingga 
seseorang dapat melakukan sesuatu tanpa halangan. Berpijak dari 
konteks ini kata halal lalu diartikan dengan boleh, tidak terlarang 
melakukannya. AlJurjaniy (w. 816 H) mendefinisikan halal adalah 
sesuatu yang boleh dikerjakan menurut kacamata syari'at,” tak 


2 Ragib al-Isfihaniy, Mujam Mufradat Alfaz al-Gur'an (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th), h. 127. 
3 Abu Hasan “Ali bin Muhammad al-Jurjaniy al-Hanafiy, al-Ta'rifat (Beirut: 


Materi Kelima Menghindari Syubhat 


ada ikatan yang mengikat atau rintangan yang menghadang bagi 
orang yang ingin melakukannya, seperti dia makan daging sapi 
dari miliknya sendiri. 


Antagonis dari halal adalah haram, kata el dari LP 
kel 9 ko» — 2 berarti terlarang,# segala yang terlarang disebut 
haram dalam syari'at. Lelaki yang bersaudara kandung dengan 
seorang wanita di sebut mahram, karena lelaki itu tak boleh 
menikah dengan wanita tersebut. Menurut Ragib al-Isfihaniy (w. 
503 H), sesuatu yang diharamkan dapat disebabkan oleh beberapa 
hal sebagai berikut: 

1. Haram disebabkan keterlibatan Allah swt mencegah 
seseorang melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari 
kebutuhannya dan sesuatu itu memiliki nilai kehormatan, 
seperti Allah swt menghalangi Nabi Musa as meminum air 
susu wanita manapun kecuali ibunya sendiri (OS: Taha:12). 
Peristiwa ini Allah swt lakukan sebagai pemenuhan janji-Nya 
agar ibu Nabi Musa as merasa tenang dan berjumpa dengan 
anaknya yang masih orok, sebelumnya isteri Fir'aun telah 
menemukan Musa as dalam sebuah peti kecil yang lagi hanyut 
di sungai Nil lalu diambil sebagai anak angkat (OS: Taha,7- 
13). Nabi Musa as sebagai bayi seperti bayi lainnya, secara 
alami membutuhkan air susu ibu dari perempuan manapun 
yang memiliki air susu. Kasus Nabi Musa as merupakan hal 
yang spesifik dan bersifat tidak alami sebab semua air susu 
perempuan yang diberikan pada Nabi Musa as ditolak kecuali 
air susu ibunya sendiri. 

2. Haram disebabkan Allah swt ingin menunjukkkan kekuasaan 
dan keperkasaaannya dalam rangka menghukumi dan 
memberi pelajaran atas manusia seperti kisah luntang- 
lantung bani Israil selama 40 tahun di muka bumi 
tanpa tempat domisili (OS:al-Ma'idah:26) sebagai akibat 
pembangkangan mereka atas perintah Nabi Musa as. Agar 


Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet II, 2003), h. 97. 

“Ibrahim Anis dkk, al-Mujam al-Wasit (Cairo: t.th, 1972), juz I, h. 168- 
169. 

5Diolah dan dianalisa dari Ragib al-Isfihaniy, Mujam Mufradat..., h. 113- 
114. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


mereka bermukim di wilayah Palestina. 

3. Haram disebabkan akal manusia tak bisa menerima seperti 
menghabisi nyawa orang lain. Tak ada orang yang sehat 
akalnya akan menerima jika dirinya, keluarga bahkan orang 
lain dibunuh tanpa sebab. 

4. Haram disebabkan alasan syari'at misalnya diharamkan riba 
seperti melakukan transaksi jual beli atas barang sesama 
jenis, model atau harga namun salah satu dilebihkan. 

5. Haram disebabkan kondisi sesuatu itu memang sudah haram 
dari awalnya berdasarkan larangan Allah swt dan rasul-Nya, 
seperti diharamkan babi karena memang itu haram. Adapun 
penjelasan dari aspek kesehatan maupun karakter babi 
sehingga diharamkan, maka itu hanyalah hikmah al-tasyri' 

yang dianalisa ulama. 


Bila diperhatikan penjelasan tentang halal dan haram 
maka dapat dinyatakan kalau cakupan wilayah halal jauh lebih 
luas dari batas wilayah haram. Bahkan tidak keliru jika dinyatakan 
hukum Islam yang lima, wajib, sunnah, mubah, makruh kecuali 
haram, seluruhnya masih berada di wilayah teritorial halal walau 
makruh sekalipun. Dari lima hukum Islam tersebut, empat berada 
di wilayah halal sudah menunjukkan betapa Maha Rahman dan 
Rahim Allah swt terhadap hamba-hamba-Nya. 


2. Syubhat 
a. Definisi Syubhat 


Syubhatberasal dari kata 4. (syabiha) artinya menyerupai, 
lalu kata syubhat diidentikkan dengan percampuran,” karena 
sesuatu yang mirip itu sulit dibedakan sehingga mudah bagi 
orang untuk menyamakan keduanya dan itu sama dengan 
mencampurkan di antara keduanya. Pakar bahasa al-Our'an, 
Ragib al-Isfihaniy menyatakan kata 44 berarti menyamakan 
sesuatu dari aspek sifat seperti warna, rasa, dan juga seperti 
menyamakan keadilan dan kezaliman. Disebut syubhat karena 
tak bisa memilah atau memisahkan salah satu dari dua hal 
karena terdapat kesamaan antara keduanya baik secara materi 


SIbrahim Anis, al-Mujam al-Wasit, juz I, h. 471. 


Materi Kelima Menghindari Syubhat 


maupun makna.” Unsur kesamaan dua hal merupakan pokok 
dari sesuatu yang disebut syubhat. 


Secaraterminologi,syubhatdidefinisikan secara beragam 
oleh ulama. Al-Jurjaniy menyatakan syubhat adalah sesuatu 
yang tak dapat ditetapkan secara yakin apakah keberadaannya 
halal ataukah haram, sementara menurut Ibrahim Anis syubhat 
adalah sesuatu yang bercampur urusannya sehingga tak dapat 
diketahui apakah sesuatu itu termasuk perkara yang dihalalkan 
atau diharamkan, atau termasuk perkara yang benar ataukah 
yang salah. Ulama mazhab Hanafiy menyatakan syubhat adalah 
sesuatu yang menyerupai hal lain yang kuat, kokoh, padahal 
sesuatu itu pada hakikatnya tidak kuat. 


Beragam definisi mengenai syubhat merujuk pada 
penggalan hadis Ul 5 KS ed Y bahwa manusia secara 
umum tak mengetahui hukum dari syubhat itu apakah halal 
ataukah haram berdasarkan riwayat al-Turmuziy: 


“.. banyak dari manusia tak tahu,apakah (syubhat) itu termasuk 
kategori halal atau dari yang haram...” 


Semua definisi di atas menunjukkan syubhat itu sesuatu 
yang tak jelas disebabkan ada kemiripan antara sesuatu tadi 
dengan lainnya karena bercampur keduanya, sehingga sulit 
ditetapkan hukum pada sesuatu itu karena secara hukum 
tidak kuat. Ketidakjelasan suatu perkara menjadikan apa yang 
ditetapkan menjadi sulit merupakan ciri khas dari syubhat. 


b. Pembagian Syubhat 


Terdapat macam-macam pembagian syubhat dalam 
kacamata hukum Islam, menurut Oal'ajiy dan Oanibiy syubhat 
dapat dibagi menjadi empat macam sebagai berikut: 


7 Ragib al-Isfihaniy, Mujam Mufradat..., h. 260. 

8 al-Jurjaniy, al-Ta'rifat, h. 127, Ibrahim Anis, al-Mujam al-Wasit, juz Il, h. 
471, Sa'diy Abu Jayyib, al-Gamus al-Fighiy (Damaskus: Dar al-Fikr, cet II, 1988), h. 
189. 

9 Abu “Isa: Muhammad bin “Isa bin Surah al-Turmuziy (w. 279 H), Sunan 
al-Turmuziy (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), juz III, h. 3 (no. 1209). 

1 Muhammad Oal'ajiy dan Hamid Sadig Ganibiy, Mujam Lugah al- 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


1. Syubhat al-Agad adalah sesuatu yang didapati padanya akad 
secara nyata namun pada hakikatnya tidak, contohnya 
menikah tanpa ada saksi. 

2. Syubhat al-Fiil atau syubhat al-isytibah adalah sesuatu yang 
dikira halal sehingga dilakukan (padahal haram), contohnya 
menggauli wanita yang sedang 'iddah akibat talag tiga dengan 
sangkaan bahwa perbuatan itu halal 

3. Syubhat fi al-mahalliy atau syubhat al-hukmiyyah adalah sesuatu 
yang orang mengira tempat tertentu sebagai bagian atau 
tempatnya, padahal fakta tidak demikian, contohnya lelaki 
yang menyetubuhi wanita di ranjang sang lelaki karena 
mengira wanita yang berada di ranjang itu adalah isterinya 
ternyata bukan. Bentuk ketiga ini di masa sekarang agaknya 
sulit terjadi karena hampir semua rumah menggunakan alat 
penerang 

4. Syubhat al-milki adalah sesuatu yang dimiliki namun tidak 
secara penuh pemilikannya, contohnya pemegang saham 
mencuri harta dari sebuah perusahaan dan dia mempunyai 
bagian tertentu dari harta itu namun bukan milik dia secara 
keseluruhan. 


Jika empat bentuk syubhat tersebut bahkan apapun yang 
dikerjakan dan masuk dalam kategori syubhat maka pelakunya 
tidak dikenai sanksi disebabkan ketidakjelasan atau kesamar- 
samaran dalam hukum. Nabi saw pernah bersabda: 


Mall Lo talak! ye gadi Ia2jal 


“hindarkan had-had (hukum yang telah Allah tetapkan) dari kaum 
Muslim semampu kalian...” 


Hadis ini menyatakan hukum-hukum Allah swt itu 
ditolak jika terdapat kemampuan kalian menolaknya dengan 
alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama, salah satu di 
antaranya adalah karena terdapat unsur syubhat,? seperti orang 


Fugaha' (Beirut: Dar al-Fikr, cet II, 1988), h. 257. 

1 a-Turmuziy, Sunan..., juz III, h. 115 (no. 1429). 

12 Abu al-“Ula Muhammad Abd Rahman bin Abd Rahim al-Mubarakfuriy 
(w. 1353 H), Tuhfah al-Ahwaziy (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet I, 1990), juz 


IV, h. 573. 


Materi Kelima Menghindari Syubhat 


meneguk minuman sebagai hadiah orang lain kepadanya, dan 
tak diketahui sejak awal minuman itu ternyata mengandung 
zat yang diharamkan maka janganlah hukumi orang itu karena 
kesamar-samaran. Melalui hadis ini Nabi saw mengajarkan agar 
tidak buru-buru bahkan terkesan mudah menjatuhi hukuman 
pada seseorang sementara landasan yang digunakan tidak 
cukup kuat. 


Dari kacamata pendidikan, hadis ini mendidik umat 
Islam agar tidak mudah menuduh orang lain bersalah tanpa 
buktiyang kuatsehingga akibattuduhan ituorangtersebutdapat 
dikenai sanksi, karena di antara Muslim adalah saudara dan 
ikatan persaudaraan itu jangan dikalahkan hanya disebabkan 
hal-hal yang tidak jelas (samar). 


c. Hukum Syubhat 


Ketidakjelasan dan kesamaran syubhat menjadikan 
ulama berbeda pendapat mengenai hukum syubhat yang 
sesungguhnya. Pendapat tersebut dapat dibagi menjadi: (1) 
syubhat hukumnya haram, menurut Ibn Hajar pendapat ini 
tertolak, (2) syubhat hukumnya makruh, (3) syubhat sama 
dengan mubah dan (4) syubhat itu tak bisa ditetapkan hukumnya 
(tawagguf) apa dia haram, halal atau mubah dan selainnya.8 
Pernyataan Ibn Hajar bahwa tertolak pendapat ulama yang 
menghukumi syubhat sama dengan haram dapat diterima bila 
yang dimaksud memberi kepastian terhadap hukum syubhat 
itu adalah haram, tetapi teks hadis: 


ena aras 8 & OB & Jb acsa 
“dan siapapun yang jatuh dalam syubhat, berarti dia telah jatuh 
dalam sesuatu yang haram...” 


Penggalan hadis Muslim di atas tidak diriwayatkan oleh 


3 Ahmad bin “Ali, Ibn Hajar al-Asgalaniy, Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz I, h. 173, Yahya bin Syarafuddin al- 
Nawawiy (w. 676 H), Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 
jilid VI, vol. XI, h. 24. 

4 Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisaburiy al-Ousyairiy, Sahih Muslim 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid II, h. 47 (no. 1599). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


al-Bukhariy, dan teks hadis tersebut secara jelas mengisyaratkan 
bahwa propabiliti syubhat lebih mengarah pada haram yaitu 
orang yang banyak melakukan syubhat jelas akan terperosok di 
dalam perbuatan haram. 


Ibn Hajar menyatakan ulama memiliki interpertasi 
berbeda mengenai hukum syubhat disebabkan empat hal yaitu: 
(1) terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan, (2) ulama 
berbeda dalam melihat dalil-dalil itu, (3) syubhat dihukumi sama 
dengan makruh karena makruh dianjurkan untuk ditinggalkan 
walau halal dan (4) syubhat dihukumi mubah karena konsep 
mubah secara substansi adalah menguatkan untuk mengerjakan 
sesuatu atau justeru meninggalkannya, sehingga ada yang 
menyatakan kalau makruh sebagai batas akhir antara seseorang 
dengan hal-hal yang haram. Bila orang sering melakukan 
perbuatan makruh dapat meningkat menjadi haram, sementara 
mubah sebagai batas akhir seseorang dengan hal-hal yang makruh 
dan bila dia kerap kali melakukan perbuatan mubah akan 
meningkat menjadi makruh. Perbedaan tersebut menunjukkan 
ketidakpastian syubhat berstatus haram walau lebih utama 
adalah tidak melakukan hal-hal yang berbau syubhat. 


d. Syubhat Pantas Dihindari 


Penggalan hadis aw,c3 dos Intel Olga! Bl ye 
mengarahkan agar kaum Muslim berhati-hati dengan syubhat 
didasari sifat wara“ merupakan tindakan yang baik bagi 
siapapun yang mau menjaga agama maupun diri sendiri. Nabi 
saw pernah berjalan dan mendapati sebuah kurma jatuh lalu 
Rasul saw bersabda: 


MSN Penur) HA V9 5 2 Tadusa 
“.. Jika ini bukan dari sadagah, (pasti) aku sudah makan dia 
(kurma).” 


Kemungkinan hadis ini disebabkan saat Nabi saw tengah 
membagi sadagah berupa kurma, lalu Nabi saw pulang ke rumah 
dan ternyata ada kurma yang terikut (menempel) di bajunya 


1 Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 174. 
16 Al-Bukhariy, Sahih..., juz II, h. 5 (no. 2055) 


Materi Kelima Menghindari Syubhat 


sehingga ketika Nabi saw hendak berbaring di kasur, kurma 
tersebut jatuh seperti bunyi riwayat lain. Didikan penting dari 
tindakan wara' terletak pada kurma yang jatuh dan ditemukan 
di dekat kasur Nabi saw. Sikap kehati-hatian Nabi saw bukan 
merupakan kewajiban karena secara logika semua yang berada 
di rumah seseorang adalah hak milik orang tersebut sehingga 
boleh dimakan, dipakai dan difungsikan kecuali ada indikator 
yang menyatakan sebaliknya kalau sesuatu tersebut bukan 
miliknya walau di rumah sendiri, tapi sikap wara' adalah lebih 
utama.” 


Wara' adalah sikap menjauhi aneka syubhat karena 
takut terjatuh pada sesuatu yang haram dengan senantiasa 
melakukan pekerjaan-pekerjaan terpuji.$ Imam al-Gazaliy (450- 
505 H) dalam kitabnya Ihya' Ulum al-Ddin menyatakan sikap 
wara dari sesuatu yang haram merupakan bagian dari agama 
dan sikap tersebut jika dilihat dari aspek pelakunya terdiri dari 
empat kategori, yaitu: 


1. Wara' alsyuhud yaitu syarat adil dalam kesaksian dengan 
meninggalkan segala yang dapat menggugurkan kesaksian 
termasuk menjauhi hal-hal yang haram secara nyata. 

2. Wara" al-salihin yaitu meninggalkan syubhat yang dapat 
menjerumuskan pada sesuatu yang haram berdasarkan 
kemungkinan terbesar kalau hal itu akan terjadi jika 
dikerjakan. Wara' kategori kedua ini disinyalir dalam hadis 
Nabi saw: 


Tebar Ye di ep Lp 


“Tinggalkan apa yang meragukan dirimu menuju apa yang tidak 
meragukanmu.” 


3. Wara al-muttagin yaitu meninggalkan sesuatu yang halal atau 
bukan syubhat karena takut terperosok pada yang haram 


” Ibn Hajar, Fath..., juz V, h. 11-12. 

38 Al-Jurjaniy, al-Ta'rifat, h. 247. 

19 Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, Ihya' Ulum al- 
Ddin, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th), jilid I, h. 30 

2 A-Tumuziy, Sunan..., juz IV, h. 232 (no. 2526) 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


seperti meninggalkan pembicaraan mengenai seseorang 
karena takut akan menjadi gibah. Tingkat wara' ketiga ini 
secara eksplisit pelakunya dinyatakan sebagai orang bertagwa 
seperti hadis Nabi saw: 


“Al 
“Tidak akan sampai seorang hamba pada derajat al-muttagin 
sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apanya 


(yang halal) karena takut terhadap sesuatu yang ada apa-apanya 
(ada akibat dosa).” 


4. Wara' al-siddigin yaitu berpaling dari segala sesuatu selain 
Allah swt., karena takutlalai sesaat dari umur yang digunakan 
kepada sesuatu yang tidak membawa faedah menambah 
dekat dengan Allah swt, walau diketahui secara pasti sesuatu 
itu tidak menjerumuskan pada hal-hal yang haram. Semua 
tingkatan tersebut bukan merupakan kajian ahli figh kecuali 
tingkatan pertama yaitu wara al-syuhud. 


Begitu penting sikap wara', seorang Muslim dianjurkan 
senantiasa bersikap hati-hati agartidak terjerumus pada syubhat. 
Patokan utama mengukur sesuatu itu tak layak dilakukan ketika 
seseorang merasa ragu terhadap apa yang akan dilakukan, maka 
tindakan preventifnya dengan sikap wara'. Tindakan preventif 
sebagai bentuk sikap wara' dapat dikategorikan menjadi tiga:? 
1. Wajib, harus meninggalkan apa saja yang menyebabkan 

seseorang berbuat hal-hal yang diharamkan, 

2. Mandub, berisi anjuran menjauhi interaksi dengan siapapun 
yang diduga kuat harta kekayaannya banyak dihasilkan 
melalui jalan haram, 

3. Makruh, tidak disukai menghindari dispensasi syari at dengan 
caramemberat-beratkansesuatuyangsudah diberikeringanan 
seperti berpuasa saat berlayar yang menyulitkan. 


2 Al-Tumuziy, Sunan..., juz IV, h. 204-205 (no. 2459) hadis ini bernilai 
hasan garib seperti komentar al-Turmuziy. 
2Tbn Hajar, Fath..., juz V, h. 10-11. 


Materi Kelima Menghindari Syubhat 


Ilustrasi Nab saw tentang mereka yang suka melakukan 
hal syubhat ibarat pengembala yang mengembalakan hewannya 
di sekitar wilayah terlarang, kemungkinan hewan tersebut 
memakan sesuatu yang bukan milik pengembala, dan bila itu 
terjadi berarti pengembala telah masuk di wilayah yang haram. 
Daerah milik pengembala yang dekat dengan milik orang adalah 
syubhat dalam ilustrasi hadis utama ini, untuk menjelaskan 
pada manusia bahwa semua orang terutama penguasa memiliki 
wilayah privasi apalagi Allah swt sebagai pencipta segala sesuatu 
pasti memiliki wilayah itu. Wilayah privasi Allah di dunia adalah 
apa-apa yang telah Dia haramkan atas hamba-hamba-Nya. 


Nabi saw memisalkan wilayah syubhat yang mendekati 
haram dengan raja yang memiliki wilayah privasi, karena saat 
itu masyarakat Arab mengetahui kondisi raja-raja tersebut dan 
wilayah itu biasanya dijaga orang suruhan raja. Siapapun yang 
masuk di dalamnya akan dikenai hukuman, sehingga setiap 
orang akan berusaha menghindari wilayah itu.? Melalui ilustrasi 
Nabi saw., dipetik makna terkait dengan metode pengajaran 
yaitu memudahkan pemahaman audience terhadap materi 
pelajaran yang disajikan, hendaklah sang pendidik memberi 
contoh dengan sesuatu yang dapat dilihat, dirasa, didengar oleh 
peserta didik seperti permisalan Nabi saw tersebut. 


e. Syubhat Mempengaruhi Kondisi Hati Manusia 


Keterkaitan perbuatan syubhat dengan kondisi hati 
manusia terbaca melalui pernyataan Nabi saw: xl 8 ol Yi 
By YA mad Uh Taka IS AS adl eko Ceko II aa 
—Jl| menekankan pentingya berusaha memperbaiki hati dan 
menjaga dari kerusakan di antaranya memperoleh usaha yang 
halal karena akan mempengaruhi hati. Hati dalam bahasa 
al-Our'an maupun hadis disebut dengan «J8 berarti terbalik, 
karena hati sangat berpotensi berbolak-balik, tidak tetap. Kata 
—J5 kadang diartikan dengan inti sesuatu? karena melalui hati 


23 3I-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid VI, vol. XI, h. 24 

24 al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid VI, vol. XI, h. 25, Ibn Hajar, Fath..., 
juzI, h. 175. 

25 Ragib al-Isfihaniy, Mujam Mufradat..., h. 426, Majd al-Din Muhammad 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


manusia dapat menerima kebenaran. Berpijak dari sini ulama 
berbeda pendapat tentang letak akal dalam diri manusia. 
Mayoritas ulama termasuk ahli filsafat menyatakan akal 
terletak di hati manusia, sementara imam Hanafiy (83-150 H) 
dan dokter menyatakan akal manusia terletak di otak. Alasan 
mayoritas ulama karena hadis ini menjadikan baik buruknya 
jasad bergantung pada hati, sementara otak adalah bagian 
dari jasad manusia sehingga jelas akal bukan berada di otak 
melainkan di hati. Imam Hanafiy memiliki argumentasi bahwa 
akal berada di otak karena akal manusia akan musnah bila otak 
seseorang rusak. Padahal sudah merupakan ketetapan Allah swt 
kalau otak rusak maka rusak pula akal walau akal bukan berada 
di otak menurut mayoritas ulama. Kelompok mayoritas tersebut 
memperkuat argumentasi mereka bahwa al-Gur'an menyebut 
hati manusia itu aktif berfikir seperti OS: al-Hajj: 46: 


adat Oi SKS SN esa 
“Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, lalu hati mereka berfikir 
dengannya.... 


Dalam hadis utama bahasan ini, hati manusia disebut 
4xxso yaitu sepotong daging yang dapat dikunyah? atau liver 
dalam bahasa biologi yang merujuk pada fisik. Penyebutan 
tersebut mungkin menarik dilakukan penelitian lanjut tentang 
keterkaitan hati dalam dunia biologi itu dengan hati dalam 
pengertian abstrak, yang bercokol di dalamnya akal, ruh dan 
pengetahuan. Menarik dipertanyakan jika kerusakan liver tidak 
mempengaruhi perilaku baik dan buruknya seseorang, namun 
kenapa Nabi saw menyebutkan kerusakan jasad (AS x.b| x.5) 


disebabkan kerusakan hati (J3) yang disebut 4x55 secara fisik 
fa 


bin Mubarak, Ibn al-Asir (w. 606 H), al-Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1979), jilid IV, h. 96 
26 Ragib al-Isfihaniy, Mujam Mufradat..., h. 489. 


Materi Kelima Menghindari Syubhat 


D. Biografi Perawi Sahabat Nu'man bin Basyir ra (w. 65 H)” 

Abu “Abdillah Nu'man bin Basyir bin Sa'ad al-Ansariy al- 
Khazrajiy adalah sahabat Rasulullah saw dari kelompok anak-anak 
dan ayahnya, Basyir juga termasuk sahabat Nabi saw. Nu'man 
adalah bayi suku Ansar pertama yang lahir setelah Rasulullah saw 
berhijrah. 


Nu'man pernah menjabat sebagai hakim di Damaskus lalu 
Mu'awiyah (w. 60 H) menempatkannya di Hims kemudian Kufah. 
Nu'man dikenal orang yang pemurah, pemberani dan juga ahli 
syair. Kisah Nu'man dengan ayahnya merupakan berita popular 
yang menjadi dasar tentang hibah. Di akhir hayat, Nu'man sempat 
bergabung dengan “Abdullah bin Zubair (w. 73 H) yang menobatkan 
dirinya sebagai khalifah, lalu Nu'man memproklamirkan dirinya 
sendiri sebagai khalifah dan diberangus oleh Marwan bin al-Hakam 
khalifah bani Umayyah saat itu. 


KEPUSTAKAAN 


al--Our'an 

Abu Jayyib, Sa'diy. al-Yamus al-Fighiy. Damaskus: Dar al-Fikr, cet II, 
1988. 

Anis, Ibrahim dkk. al-Mujam al-Wasit. Juz I. Cairo: t.th, 1972. 

al-Asgalaniy, Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz 1 & V. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 

al-Bukhariy, Muhammad bin Ismaf'il. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz HI. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Gazaliy, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad. Ihya' Ulum al- 
Ddin. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th. 

Ibn al-ASir, Majd al-Din Mubarak bin Muhammad. al-Nihayah fi Garib 
al-Hadis wa al-Asar. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr, 1979. 

Ibn al-Asir II, Izz al-Din “Ali bin Muhammad. Usud al-Gabah. Jilid I. 
Beirut: Dar al-Fikr, 1989. 


27 Izz al-Ddin “Ali bin Muhammad: Ibn al-Asir II (w. 630 H), Usud al- 
Gabah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid I, h. 550-553, al-Nawawiy, Tahzib al-Asma' 
wa al-Lugat (Beirut: Dar al-Nafa'is, cet II, 2009), jilid I, h. 612-613. 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


al-Isfihaniy, Ragib. Mujam Mufradat Alfaz al-Jur'an. Beirut: Dar al- 
Fikr, t.th. 

alJurjaniy, Abu Hasan 'Ali bin Muhammad al-Hanafiy. al-Ta rifat. 
Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, cet II, 2003. 

al-Mubarakfuriy, Abu al-“Ula Muhammad “Abd Rahman bin “Abd 
Rahim. Tuhfah al-Ahwaziy. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyyah, cet I, 1990. 

al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ousyairiy. Sahih 
Muslim. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Nawawiy, Yahya bin Syarafuddin. Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy. 
Jilid VI, vol. XI. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 
, Tahzib al-Asma' wa al-Lugat. Jilid I. Beirut: Dar al-Nafa'is, 
cet II, 2009. 

Oal'ajiy, Muhammad dan Hamid Sadig Oanibiy. Mujam Lugah al- 
Fugaha'. Beirut: Dar al-Fikr, cet II, 1988. 

al-Turmuziy, Abu Isa, Muhammad bin 'Isa bin Surah. Sunan al- 
Turmuziy. Juz II-IV. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. 





MATERI KEENAM 
REALISASI IMAN DALAM 
BERMASYARAKAT 


I. Pendahuluan 


anusia disebut makhluk sosial karena antara satu 

dengan lainnya saling membutuhkan. Tak ada 
orang yang bisa dan mampu hidup sendiri dalam memperoleh 
beragam kebutuhannya, dari yang primer sampai pada kebutuhan 
lux. Dalam memenuhi kebutuhan terkadang manusia menjalin 
kerja sama, baik antara kelompok masyarakat maupun antara 
individu. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri setiap 
orang namun terkadang dalam menggapai keinginan, orang harus 
rela mengorbankan sebagian kebutuhannya, ditunda atau bahkan 
dihilangkan demi kepentingan banyak orang yang lebih luas. 


Islam sebagai agama pembawa kasih sayang, memberi 
beberapa pedoman interaksi antara sesama manusia. Mengingat 
manusia sebagai makhluk yang dilengkapi dengan nafsu selain 
akal, berpotensi melakukan aneka keburukan hanya karena hal- 
hal sepele disebabkan menuruti hawa nafsunya. Tak sedikit terjadi 
perkelahian, pertengkaran dan bahkan pembunuhan hanya karena 
seseorang merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan orang 
lain yang justeru orang lain itu tak lain adalah keluarga, teman 
dekat dan tetangganya. Nabi Muhammad saw sebagai teladan 


Materi Keenam Realisasi Iman dalam Bermasyarakat 


memberikan petunjuk melalui hadis berikut tentang interaksi 
sosial yang baik sebagai realisasi iman seorang Muslim ideal dalam 
bermasyarakat. 


II. Pembahasan 

A. Matan Hadis dan Terjemahan 

o3 Jarang AA Ol op dl are 9E Kab SAS JB sel 35 pn Gta 

AN IP GAN SEE AI Ge AE yA ie Ea je Je & 

AA Ia NG sa all Ia Gold la 3 ALAN JG la ala 
dia AI KS 


Dari Abdullah bin Amr ra dari Nabi saw bersabda: “Muslim 
yang ideal adalah orang Muslim (orang) lain selamat dari lidah 
dan tangannya, sementara orang yang (benar-benar) berhijrah 
yaitu mereka yang memboikot apa saja yang Allah swt larang 
darinya”. 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Hadis ini menerangkan tentang sifat Muslim ideal yaitu 
mereka yang mampu membuat orang lain merasa nyaman dan 
aman dari semua tindak-tanduk maupun sepak terjang mereka. 
Dalam pergaulan sehari-hari, Muslim ideal dapat menahan semua 
bentuk keburukan yang muncul dari dirinya yang menyebabkan 
orang lain tertimpa keburukan itu. 


Makna global kedua hadis ini memuatpesan bahwa hakekat 
orang yang berhijrah (muhajir) adalah mereka yang telah mampu 
meninggalkan segala bentuk larangan Allah swt. Dua makna global 
tersebut memiliki satu benang merah berisi kandungan utama 
yaitu mereka yang telah berstatus Muslim ideal tentu tak akan 
melakukan bentuk-bentuk larangan Allah swt dalam hal apapun 
termasuk pergaulan sosial, sehingga Muslim ideal sungguh telah 
mampu tampil memproklamirkan dirinya sebagai muhajir yang 
sejati. 


1 Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 
Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 10 (no. 10). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


C. Analisa Hadis 


Topik hadis sebelumnya mengenai tiga pilar agama pernah 
dibicarakan definisi Islam secara menyeluruh. Melalui akar kata 
yang sama dengan Islam yaitu Ia berarti selamat, terbentuk 
kata Muslim (d5) yaitu orang yang selamat. Mereka yang telah 
selamat berarti telah mampu menjadi Muslim ideal. Predikat 
keselamatan tersebut tidak hanya dirasakan orang yang telah 
berpredikat Muslim, tetapi orang lain di sekitarnya bahkan semua 
orang pun mampu merasakan keselamatan yang terpancar dari 
Muslim tersebut. Dua huruf | dan J (baca: al) di kata dai pada 
hadis di atas menunjukkan kesempurnaan. Kesempurnaan yang 
melekat pada diri Muslim menjadikan mereka sebagai contoh 
Muslim ideal. Kesempurnaan dimaksud terkait pergaulan sosial 
sesama manusia, Muslim ideal selalu memiliki sifat terpuji dengan 
tidak menyakiti, menzalimi, menyiksa dan menganiaya orang lain. 
Walau tak semua orang yang meninggalkan bentuk kejahatan 
sosial itu dapat disebut Muslim ideal, tetapi dapat dinyatakan 
bahwa Muslim ideal pasti meninggalkan bentuk-bentuk kejahatan 
tersebut, sehingga tak mungkin ditemukan ada Muslim ideal yang 
melakukan hal-hal itu. Tak akan ada penilaian ideal bagi keislaman 
seseorang tanpa memiliki sifat-sifat terpuji tersebut.? 


Ciri utama Muslim ideal yang ditampilkan melalui hadis 
ini yaitu mereka yang telah mampu membuat orang lain merasa 
tak terganggu melalui pergaulan sosial mereka, baik pergaulan 
itu dalam konteks keluarga, teman maupun sebagai salah 
satu anggota masyarakat. Penggalan hadis Os bud! Ia cs juga 
menunjukkan keselamatan merupakan hak setiap Muslim karena 
itu orang yang mengaku Muslim tentu mengetahui ada hak orang 
lain yang tak boleh diabaikan. Kata U,Judl berstatus sebagai 
subjek (Jse) mengisyaratkan rasa aman dan selamat adalah 
hak dan bersumber dari setiap Muslim, sehingga merasa aman 
dan selamat tak bergantung pada orang lain tetapi setiap orang 
merasakan keamanan, keselamatan secara bebas merdeka tanpa 
ada ketakutan. 


2? Muhammad bin “Abd Hadiy al-Sindiy (1138 H), Hasyiah al-Sindiy tercetak 
bersama Sahih al-Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 11. 


Materi Keenam Realisasi Iman dalam Bermasyarakat 


Kata Usdul! tidak harus dipahami bahwa yang merasa 
aman dan selamat hanyalah mereka yang secara nyata beragama 
Islam, penggunaan kata Osskd| hanya berfungsi menegaskan 
kalau seorang Muslim ideal lebih pantas menahan diri dan 
tidak menganggu sesama saudara Muslim di banding orang lain, 
walaupun kepada non Muslim juga ditekankan hal tersebut, tetapi 
diantaranon Muslim adayang dapatdiperangi sehingga penekanan 
lebih kepada kaum Muslim menurut Ibn Hajar. Pernyataan 
pakar hadis tersebut dapat diterima jika tak membedakan antara 
komunitas Muslim dengan non Muslim yang hidup berdampingan 
secara damai dengan kaum Muslim (baca, ahl al-zimmah) dari aspek 
memperoleh hak yang sama dalam keamanan dan keselamatan, 
sebab Muslim dan non Muslim tersebut setara dalam hak ini. Bagi 
Muslim yang ideal, justeru memandang Muslim maupun non 
Muslim (ahl al-zimmah) adalah saudara yang tak boleh diganggu 
apalagi disakiti dengan aneka kejahatan fisik maupun non fisik. 
Pemahaman ini karena dua alasan: pertama, riwayat selain al- 
Bukhariy menunjukkan redaksi lain berbunyi («Ul du C3 dadi 
juga bersumber dari Ibn Amar (w. 65 H) sebagai sahabat yang 
meriwayatkan hadis al-Bukhariy ini, Abu Hurairah (w. 59 H) dan 
Fudjalah bin “Ubaid (w. 58 H)4 Dengan demikian telah terjadi 
periwayatan dengan makna sehingga terdapat kemungkinan Nabi 
saw menyampaikan hadis tersebut dalam beberapa kesempatan 
dengan kata 5 Jd | maupun xl, atau perawi yang meriwayatkan 
hadis tersebut dengan redaksi yang berbeda, kedua, terdapat 
sekian banyak hadis yang menerangkan jangankan membunuh, 
menyakiti dan atau mengganggu non Muslim ahl al-zimmah, sang 
pengganggu tersebut akan berhadapan dengan Nabi saw kelak di 
akhirat.” 


Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar al-Asgalaniy (773-852 H), Fath al-Bariy bi Syarh 
Sahih al-Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz I, h. 78. 

“Lihat: Ahmad bin Syu'ayib al-Nasaiy (w. 303 H), Sunan al-Mujtaba li 
al-Nasaiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid IV, vol VIII, h. 108-109 (no. 5005): Abu 
“Abdillah: Ahmad bin Hanbal (164-241 H), al-Musnad li Imam Ahmad bin Hanbal 
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid II, h. 224, 379, jilid VI, h. 21. 

5 Misalnya dalam Abu Daud Sulaiyman bin Asy'as al-Sijistaniy (w. 275 
H), Sunan Abi Daud (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), juz III, h. 107-108 (no. 3050, 3052). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Dua anggota tubuh yang disebut dalam hadis ini yaitu 
lidah dan tangan (sx, &LJ), karena perbuatan orang yang 
mengganggu, menyakiti dan menyebabkan akibat buruk pada 
orang lain kebanyakan melalui tangan dan lidah, keduanya 
memiliki peran masing-masing. Lidah terkait dengan keburukan 
ucapan yang berasal dari diri pengucap, sementara tangan lebih 
terkait dengan tindakan. Keburukan lidah dapat membekas 
sejak diucapkan sampai sekarang bahkan di waktu mendatang, 
sementara keburukan tangan tidak selalu demikian. Sebenarnya 
anggota tubuh selain keduanya juga berpotensi menyakiti orang 
lain seperti kaki, telinga dan lainnya, namun disebut tangan 
dan lidah sebagai ungkapan berdasarkan fenomena umum yang 
terjadi. Bagi Muslim ideal, dia akan selalu memelihara semua 
anggota tubuhnya dari apapun yang dapat mengganggu dan 
menyakiti siapapun. 

Penyebutan tangan berkonotasi negatif sebagai salah satu 
anggota tubuh yang paling banyak dan berpotensi menyakiti orang 
lain dapat dipahami dalam arti yang sesungguhnya atau bahkan 
dalam pengertian metaforis. Perlakuan buruk tangan secara fisik 
berupa mencubit, memukul, menempeleng, menyiksa bahkan 
membunuh orang lain. Pemahaman teks terhadap kata tangan 
dalam hadis ini terdapat dalam dialog antara Nabi Muhammad 
saw dengan sahabat tentang orang-orang yang mengalami 
kebangkrutan di akhirat. Sahabat yang memahami kebangkrutan 
dalam berdagang, ditepis oleh Nabi saw: 


lia pet A8 Alay 33 plg PL Rak pa Uk gal ya Gadikl Oku... 
Tenan Uk ig ian D3 lag lia Jla JST, lis S3, 


Ha sungguh yang bangkrut dari ummatku adalah orang yang 
datang di hari kiamat (membawa pahala) salat, puasa dan 
zakat mereka, namun datang (orang lain menuntut) karena dia 
(pelaku kebaikan tadi) telah memaki, menuduh, memakan harta, 
menumpahkan darah dan memukul orang lain...” 


Ibn Hajar, Fath ..., juz I, h. 78. 
7Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisaburiy al-Ousyairiy (206-261 H), 
Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid II, h. 524 (no. 2581). 


Materi Keenam Realisasi Iman dalam Bermasyarakat 


Kata pp» &a. (menumpahkan darah) dan 
(memukul) menegaskan ada kejahatan tangan dalam arti yang 
sesungguhnya. 


Sementara kejahatan tangan dalam arti metaforis yaitu 
kekuasaan. Melalui kekuasaan, orang yang menduduki suatu 
jabatan dapat sesuka hati melakukan hal-hal buruk misalnya 
melakukan penggusuran tempat domisili masyarakat kelas bawah 
dan “wong cilik' tersebut tak diberi pilihan untuk memilih, kecuali 
kerugian. Dapat pula tangan dalam arti hakiki maupun metaforis, 
keduanya bersatu melakukan kejahatan seperti orang yang 
berkuasa dapat menggerakkan salah satu jari tangannya (baca: 
telunjuk) sebagai isyarat agar anak buahnya segera melaksanakan 
apa yang dia perintahkan. Arti tangan sebagai kekuasaan dapat 
dilihat dalam beragam kitab tafsir saat menafsirkan misalnya 
OS:al-Fath:10 tentang tangan Allah di atas tangan mereka, yaitu 
kekuasaan Allah swt lebih tinggi dari segala kekuasaan manusia. 


Anggota tubuh kedua yang disebut berkonotasi negatif 
dalam hadis ini adalah lidah. Bahaya lidah tak bisa ditutupi 
karena sudah menjadi rahasia umum kalau anggota tubuh satu 
ini dapat menyebabkan beragam keburukan. Melalui lidah terjadi 
fitnah, umpatan, ejekan, hinaan, cacian dan aneka ungkapan 
buruk yang secara langsung dapat dirasakan oleh siapapun yang 
menjadi sasaran keburukan lidah. Ada pula bahaya lidah secara 
tak langsung dapat berupa perkelahian, permusuhan, perseteruan, 
pembunuhan bahkan perang antara sesama manusia. Tak keliru 
ungkapan pribahasa bahwa lidah itu tak bertulang, karena 
sekalipun kecil dan lemah dapat menimbulkan bahaya besar. 
Imam al-Syafi'iy (150-204 H) pernah berucap: 


toe og os BW JS ya s3 


“berapa banyak manusia di dalam kubur, mati karena lidahnya... 
orang yang takut bertemu dengan (bahaya) lidah, itulah pemberani 
yang sejati”. 


8 Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, Diwan al-Imam al-Syafi'iy (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1988), h. 111. 


100 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Beberapabahayalidah telah Allah jelaskan secara berurutan 
dalam al-Gur'an, bahaya yang dimunculkan oleh lidah tersebut 
secara langsung berkaitan dengan pergaulan sosial sesama 
manusia. Mereka yang dapat menghindari bahaya-bahaya tersebut 
tentu dapat disebut sebagai Muslim ideal. OS: al-Hujurat,11-12 
memuat beberapa bahaya lidah yang harus dihindari oleh setiap 
Muslim bahkan siapa saja yang mau menjalin hubungan dengan 
sesama menjadi harmonis, baik, dan selalu dalam persaudaraan 
antar umat manusia. 


1. Bentuk-bentuk Keburukan Lidah 


a. Mengolok-olok atau Mengejek Orang Lain (OS: al-Hujurat, 
11) 

SN para LS La Ol ga pi ya pa Pa N Lara ai Alb 
yee ab ya Ul gas elu 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok- 

olok kaum lainnya, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih 
baik dari kalian (yang mengolok-olok). Demikian pula komunitas 
wanita yang satu jangan mengolok-olok komunitas wanita lainnya, 


karena bisa jadi komunitas wanita yang diolok-olok itu lebih baik 
dari kalian wanita (yang mengolok-olok)...” 


Bahaya lisan pertama yang harus dihindari adalah 
mengolok-olok. Mengolok atau mengejek merupakan bentuk 
hinaan atas pihak lain. Entah yang diolok-olok adalah bagian 
dari fisik orang atau bukan, tetapi mengolok-olok itu terkait 
dengan penilaian negatif atas perilaku, sifat maupun sikap 
seseorang. Mendegradasi kedudukan dan posisi seseorang atau 
memandang rendah dan menertawakannya di antara kategori 
mengolok-olok aspek kemanusiaan seseorang. Perkataan seperti 
dia jelek secara fisik atau dia tidak pantas menjadi pemimpin 
karena rakus termasuk dalam arti mengolok-olok. 

Penggalan ayat di atas menggelompokkan mereka yang 
mengolok-olok terdiri dari: pertama, kata kaum pada dasarnya 
merujuk pada kumpulan laki-laki, namun al-Gur'an secara 
umum menggunakan kata kaum untuk kumpulan yang terdiri 


101 


Materi Keenam Realisasi Iman dalam Bermasyarakat 


dari laki-laki maupun perempuan,” termasuk anak-anak, remaja, 
orang dewasa bahkan orang tua, kedua komunitas wanita secara 
khusus. Menarik diperhatikan, Allah swt melarang kaum 
beriman, baik laki-maupun perempuan agar tidak melakukan 
perbuatan mengolok-olok pihak lain, namun pada penggalan 
berikut Allah swt menegaskan agar perempuan secara khusus 
juga tidak boleh melakukan hal yang sama, padahal kata kaum 
mencakup lelaki maupun perempuan. Kesan yang muncul 
dalam urusan lidah secara khusus mengejek atau mengolok- 
olok, maka perempuan lebih populer melakukan hal tersebut 
dibanding lelaki,” karena sudah menjadi rahasia umum kalau 
perempuan lebih suka memberi penilaian pada hal apapun, 
dari makanan, pakaian, model sampai tampilan orang lain. 
Kadang karena sifatnya lebih perasa terhadap apa yang dia 
lihat dan dengar, menjadikan perempuan suka mengomentari 
sesuatu dengan kurang baik bahkan buruk tanpa dia sadari. 
Fenomena ini termasuk dalam kategori mengolok-olok. Ada pula 
perempuan yang suka mengolok-olok bahkan secara langsung, 
fakta ini dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, 
antar tetangga, kumpulan arisan dan sebagainya. 

b. Mencela Diri Sendiri (OS: al-Hujurat, 11) 

Sub bahasan ini menimbulkan pertanyaan, adakah 
orang mencela dirinya sendiri? tentu kita akan berkata itu tak 
mungkin dan tidak ada, tapi al-Yur'an menegaskan ada orang 
yang mencela diri sendiri sehingga muncul larangan mencela 
diri sendiri seperti penggalan ayat: 


Ma | lg yak Hituan 
Hanan dan jangan kalian mencela diri kalian sendiri...” 


Kata Is5s berasal dari 1 (lamaza) arti dasarnya 
mengunjing lalu disusuli dengan mencari aib." Mereka yang 
memiliki sifat ini berusaha mendeteksi kesalahan orang lain, 


? Ragib al-Isfihaniy, Mu'jam Mufradat Alfaz al-Gur'an, diteliti oleh Nadim 
Mar'asyliy, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 434. 

10 Abu “Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ourtubiy, al-Jami' li Ahkam 
al-Gur'an, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiy, cet II, 1985), jilid XVI, h. 326. 

1 Ragib, Mujam Mufradat..., h. 474. 


102 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


namun dalam konteks ayat ini justeru seolah-olah mereka 
mencari-cari kesalahan sendiri dengan cara melakukan celaan 
atau hinaan pada diri. Menurut ahli tafsir arti mencela diri 
sendiri dalam OS: al-Hujurats11 dapat ditafsirkan dengan, 
(a) seseorang mencela orang lain, lalu orang lain kembali 
mencelanya. Kondisi mencela orang lain sama dengan mencela 
diri sendiri, (b) mencela, menghina orang secara langsung di 
hadapan orang tersebut. Bentuk ini sama dengan penghinaan 
secara nyata.” Termasuk dalam kategori keduainiadalah meniru- 
niru gerakan orang cacat secara fisik, sementara mereka yang 
melakukan perbuatan tak terpuji itu tidak cacat. Interpertasi 
ulama mengisyaratkan bahwa mereka yang mencela orang 
lain dalam bentuk apapun, seperti mencela diri sendiri karena 
mereka telah menurunkan derajat kemanusiaan orang lain dan 
itu berarti mereka menjatuhkan derajatnya sendiri, bukankah 
yang mencelajuga manusia sebagaimana yang dicela? sementara 
manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat 
saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. 


Dalam konteks lebih luas, larangan mencela diri 
sendiri juga berisi larangan bagi siapapun mencela orang tua, 
keluarga, ras, suku, agama, bangsa dan apapun yang dimiliki 
orang lain. Bila hal itu dilakukan maka orang lain akan kembali 
membalas celaan tersebut, yang berarti sama dengan mencela 
diri sendiri. Larangan mencela diri sendiri memuat pendidikan 
Islam tentang menghargai orang lain dengan cara menjaga 
perasaannya, niscaya orang lain akan melakukan hal yang 
sama. Bila hubungan antar manusia telah dilandasi dengan 
saling menghargai, apapun agama, ras, golongan dan suku, tak 
menjadi masalah dalam interaksi sosial dan bahkan mereka 
bersama-sama dapat memecahkan ragam problema masyarakat 
yang ada. 

c. Memanggil dengan Memberi Gelar (OS: al-Hujurat:11) 

Gelar dalam bahasan ini adalah sebutan untuk seseorang 
disebabkan orang tersebut memiliki suatu tanda berupa tanda 
fisik maupun non fisik. Gelar dapat muncul karena tanda itu, 


12 Ragib, Mujam Mufradat..., h. 474, @uraish Shihab, Tafsir al-Misbah, 
Pesan, Kesan dan Keserasian al-Gur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2003), vol 13, h. 251. 


103 


Materi Keenam Realisasi Iman dalam Bermasyarakat 


menunjukkan kelebihan atau kekurangan orang yang diberi 
gelar seperti si cantik, si jenius atau si buta dan si dungu. 


Potongan ayat: 
Lela ag Bad AI ato SUIYY Tapal Ng... 


“..dan janganlah kalian panggil memanggil dengan gelar-gelar 
(sebutan buruk), seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 
yang buruk sesudah iman...” 


kata |, »ls berasal dari y artinya memberi gelar atau 
sebutan yang buruk. Gelar dalam potongan ayat ini adalah 
gelar yang buruk seperti si jelek, si pincang, si dungu dan 
semisal dengan gelar-gelar itu. Secara umum seseorang akan 
keberatan jika dipanggil dengan gelar yang dinilai merendahkan 
martabatnya sebagai manusia. Ayat ini jelas mendidik semua 
orang yang mengaku beriman agar senantiasa berhati-hati 
dalam memanggil nama atau sebutan yang disemayatkan pada 
orang lain. Memanggil orang lain dengan gelar yang buruk dapat 
menjadi benih permusuhan yang diawali dengan rasa tidak 
senang dalam hati orang yang dipanggil, lalu menimbulkan 
pertengkaran, perseteruan dan berakhir dengan permusuhan 
abadi. 


Bila memanggil dengan gelar yang buruk tak boleh 
disebabkan orang yang dipanggil akan merasa tersinggung atau 
bahkan marah, maka bagaimana jika memanggil seseorang 
dengan kecacatan atau sesuatu yang dimiliki orang tersebut 
karena dia telah populer dengan sebutan itu, dan jika tidak 
disebutkan kecatatan itu akan berakibat sulit mengetahui orang 
itu, misalnya si pincang. Ulama dalam hal ini menyatakan tak 
terlarang,” namun menurut penulis harus diperhatikan dua 
syarat yaitu: pertama, orang yang dipanggil tak keberatan dengan 
gelar yang diberikan padanya lantaran kondisi orang tersebut 
seperti yang dipanggil, misalnya si pincang. Dalam rentetan 
perawi hadis, kita mengenal nama perawi yang pincang yaitu 
al-A'raj sebenarnya bernama “Abd Rahman bin Hurmuz (w. 117 


18 Ragib, Mujam Mufradat..., h. 502, al-Gurtubiy, alJami' li Ahkam al- 
Our'an, jilid XVI, h. 328. 
4 al-Ourtubiy, alJami' li Ahkam al-Gur'an, jilid XVI, h. 329. 


104 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


H), perawi yang rabun adalah al-A'masy bernama Sulaiman bin 
Mihran (w. 148 H). Tentu gelar seperti ini juga dengan maksud 
bukan untuk menghina orang yang dipanggil, namun untuk 
membedakan dengan beberapa orang yang memiliki nama 
serupa dengan orang yang diberi gelar, sementara mereka semua 
berada di satu tempat domisili, kedua, gelar yang diberi pada 
orang tidaklah bertentangan dengan nilai luhur Islam. Memberi 
gelar pada orang dengan sebutan iblis, jahannam tentu terlarang 
sekalipun orang yang diberi gelar itu tidak keberatan. Aneh 
rasanya jika gelar buruk seperti syaitan dan semisal dengannya 
diberikan pada seseorang dan orang itu tak keberatan. Larangan 
tersebut karena gelar-gelar itu jauh dari nilai akhlag Islam yang 
menjadi dasar pendidikan dalam berinteraksi sesama manusia. 


Orang-orang yang memberi gelar buruk pada orang lain 
dinilai melakukan keburukan sesudah mereka menyatakan 
keimanan bahkan mereka termasuk kategori zalim. Orang yang 
benar-benar beriman akan menjauhi perbuatan apapun yang 
menyakiti orang lain sehingga dirinya bisa menapaki tangga 
menjadi Muslim yang ideal. 


d. Prasangka (OS: al-Hujurat:12) 
SL ajal! Ujaag Ol all ya LAS Loan! Lao Gal lee 


“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, 
karena sebagian prasangka itu dosa.....” 


BilaOS:al-Hujurat,11 berbicaratentanghal-halyangterkait 
langsung dengan keburukan lidah, maka awal ayat 12 berbicara 
tentang prasangka yang dapat menimbulkan perbuatan buruk 
karena melibatkan lidah melalui mengunjing (gibah). Prasangka 
bahkan menjadi sebab dari beberapa keburukan lidah seperti 
mengolok-olok, mencela dan memberikan gelar buruk pada 
orang lain seperti yang telah dijelaskan. Beragam keburukan 
yang terjadi bisa diawali melalui prasangka yang menyebabkan 
permusuhan dan perkataan buruk atas pihak lain, bila prasangka 
telah menjadi keyakinan dalam diri seseorang." Kata »5J| pada 


15 Abu “Abdillah Muhammad bin “Umar, Fakhruddin al-Raziy (w. 606 
H/1210 M), Tafsir al-Kabir (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1990), jilid XIV, vol. 
XXVIII, h. 115. 


105 


Materi Keenam Realisasi Iman dalam Bermasyarakat 


ayat di atas memiliki dua konotasi, negatif dan positif. Kata 
ye! pada mulanya berarti mengetahui sesuatu tanpa didasari 
keyakinan, lalu kata tersebut berkembang menjadi keyakinan 
yang kuat terhadap sesuatu disertai pertentangan dalam 
keyakinan itu. 


Penegasan agar orang-orang beriman menjauhi banyak 
dari prasangka karena melalui prasangka memunculkan 
buruk sangka W 5! -,) jika prasangka tersebut terus-menerus 
disertai pertanyaan dalam hati misalnya kenapa si A bisa 
memperoleh harta kekayaan sementara dia hanya pegawai biasa 
atau pedangang kecil? Prasangka seperti ini muncul disebabkan 
sifat iri telah bercokol dalam diri seseorang dan telah menjadi 
penyakit hati. Orang yang tak bisa mengontrol prasangkanya 
akan melakukan usaha lebih jauh, dia tidak hanya berburuk 
sangka tapi melakukan tindakan buruk. Ringkasnya, prasangka 
yang telah berubah menjadi buruk sangka akan melahirkan 
sikap memata-matai lalu mengunjing orang lain, ibarat seorang 
ibu yang buruk akan beranak-pinak anak-anak yang buruk 
pula. 

e. Memata-matai (OS: al-Hujurat, 12) 

Orang yang berburuk sangka akan membuat dia 
berusaha mencari informasi terkait dengan sangkaan hatinya, 
memata-matai merupakan tindakan nyata dari sangkaan yang 
buruk. Al-Gur'an menegaskan: 


me, 


“jangan kalian memata-matai” 


LA 


Kata bentuk dari Pr bermula dari kata 
Nara berarti menyentuh urat nadi untuk mengetahui dan 
memutuskan apakah seseorang itu sehat ataukah sakit,” seperti 
pakar dokter dapat memprediksi kondisi jantung seseorang 
lemah atau tidak melalui denyutan urat nadi. Dokter yang sudah 


15 Tbrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit (Cairo: t.p, 1972), juz II, h. 578, Abu 
Hasan “Ali bin Muhammad al-Jurjaniy al-Hanafiy, al-Ta'rifat (Beirut: Dar al-Kutub 
al-“Ilmiyyah, cet II, 2003), h. 147. 

7 Ragib, Mujam Mufradat..., h. 91. 


106 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


pakar akan mudah mengetahui suatu penyakit dengan cara 
melakukan deteksi melalui urat nadi. Orang yang melakukan 
tindakan memata-matai ibarat orang yang berusaha mencari 
penyakit orang lain, sehingga siapapun yang memata-matai 
dapat disebut sebagai pakar mencari kesalahan orang lain. 


Memata-matai secara umum berkonotasi negatif 
karena tindakan tersebut berarti sama dengan berusaha 
mencari kelemahan orang. Dalam perang, mata-mata memiliki 
tugas mencari kelemahan dan kekurangan musuh agar 
mudah dikalahkan. Permisalan sederhana ini menunjukkan 
tindakan memata-matai sebagai langkah operasional dengan 
menggunakan segenap kemampuan hanya untuk mencari bukti 
bahwa pihak lain bersalah atau memiliki kelemahan. Langkah 
berikut, kesalahan dan kelemahan itu dijadikan alat untuk 
menghabisi pihak lain dengan cara membuka kecacatan mereka 
tersebut di tengah-tengah masyarakat. Termasuk tindakan 
memata-matai yaitu mengintai dan mengintip. Nabi saw pernah 
mengancam akan menusuk mata orang yang mengintip rumah 
orang lain: 


Mekel la alat dau ebi aa... 


“Seandainya aku tahu engkau mengintip, akan aku tusuk matamu 
dengan kayu kecil ini.” 


Dengan begitu, tindakan memata-matai dapat berupa 
mengintai kegiatan fisik orang lain atau mencari informasi 
seputar sifat dan perilaku orang lain untuk disebarkan melalui 
media gibah. 

f. Menggunjing/Gibah (OS: al-Hujurat, 12) 

Akhir dari akibat prasangka adalah menggunjing yang 
disebut gibah. Gibah didefinisikan langsung oleh Rasulullah 
saw: 


Mn la al, 


8 al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 49 (no. 5924). 
1? Muslim, Sahih..., jilid II, h. 526-527 (no. 2589). 


ILY 


Materi Keenam Realisasi Iman dalam Bermasyarakat 


“engkau menyebut saudaramu dengan apa yang dia tidak 
sukai...” 


Riwayat ini bahkan menyebutkan walaupun yang 
disebutkan itu sesuatu yang benar, namun bila yang disebutkan 
tidak benar maka itu fitnah. Keharaman gibah telah menjadi 
konsensus umat Islam.2 Konteks dilarangnya gibah karena ada 
usaha seseorang untuk mengekspos kekeliruan, kesalahan 
atau dosa orang lain di depan orang banyak, sementara orang 
yang berbuat salah atau berdosa tersebut telah berupaya 
menyembunyikan rapat-rapat aib yang ia perbuat. Yang 
berbuat salah, bagaimanapun ia masih memiliki rasa malu bila 
kesalahannya diketahui banyak orang. Mereka dalam kategori 
ini masih disebut orang baik karena masih ada rasa malu 
setidaknya di hadapan khalayak ramai. Karena itu, penggibah 
akan berdosa karena membuat malu orang tersebut. 


Sebaliknya bila ada orang yang berbuat kesalahan atau 
dosa lalu dinasehati, ditegur akan kesalahan dan dosanya, 
tapi ia tidak mengindahkan bahkan merasa bangga dan tidak 
malu mempertonton kesalahannya. Apakah mengekspos 
kesalahan orang tersebut termasuk kategori ghibah ? para 
ulama menyatakan beberapa hal berikut tidak termasuk 
dalam kategori gibah sekalipun kesalahan atau dosa seseorang 
dibuka di hadapan orang lain.” Pertama, orang yang tidak malu 
mempertontonkan kesalahan atau dosanya di hadapan banyak 
orang, sementara ia tahu kalau yang dia lakukan adalah dosa 
atau kesalahan. Rasulullah saw. pernah membuka kekurangan 
dan penyimpangan sahabat Ka'ab bin Malik (w. £ 40 H) bersama 
dua temannya di depan umum karena berbuat kesalahan dengan 
tidak mengikuti perang Tabuk tahun 9 H, bahkan Nabi saw 
bersama semua sahabat memboikot mereka.? Peristiwa Ka'ab 
merujuk pada bolehnya menginformasikan kesalahan atau 


2 Yahya bin Syarafuddin al-Nawawiy (w. 676 H), al-Azkar al-Nawawiyyah 


(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 336. 

2 al-Ourtubiy, alJami' li Ahkam al-Guran, jilid XVI, h. 339-340, al-Nawawi 
, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), jilid VIII, vol. XVI, h. 
121-122, Ibn Hajar, Fath..., juz XII, h. 91. 

2 al-Bukhariy, Sahih..., juz III, h. 85-87 (no. 4418). 


108 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


dosa seseorang agar menjadi pelajaran bagi yang lain.2 Di masa 
sekarang tindakan seperti ini disebut dengan pembunuhan 
karakter. Padahal tidaklah demikian, sebab jika kesalahan 
tersebut tidak dibeberkan akan dianggap sesuatu yang lumrah 
untuk dilakukan, apalagi terhadap mereka yang lebih paham 
tentang aturan. Kalau anggapan hal itu adalah lumrah, mestinya 
orang yang membeberkan kesalahan mereka janganlah disebut 
penggibah atau bahkan disebut pembunuh karakter orang lain. 


Kedua, meminta fatwa tentang suatu masalah dengan 
menyebutkan kekurangan, kesalahan orang lain, seperti laporan 
Hindun (w. # 20 H) tentang suaminya Abu Sofyan (w. 33 H) yang 
tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.“ Demikian pula 
halnya seseorang melaporkan pelaku kejahatan kepada pihak 
yang berwajib, jajaran pemerintah atau hakim, tidak termasuk 
dalam kategori gibah. Ketiga, membeberkan kezaliman seorang 
pemimpin, dilakukan agar kemungkaran yang terjadi kembali 
pada kebenaran. Keempat, bersaksi dalam suatu peradilan 
tentang kesalahan atau kejahatan yang diperbuat seseorang. 
Saksi tidaklah terlarang menceriterakan kejahatan seseorang 
yang ia ketahui pada hakim, dan bahkan bila ia bersaksi palsu 
maka ancamannya sangat berat.? Kelima, membeberkan aib yang 
tercela dalam kacamata agama dan etika masyarakat misalnya 
pemabuk dan penjudi. Bila orang yang melakukan aib dimaksud 
hendak melamar wanita baik-baik, maka tidak mengapa kita 
mengunggkap aib orang itu untuk memelihara wanita baik-baik 
tersebut. Dalam konteks sekarang, tidak mengapa mengekspos 
tindakan korupsi dari mereka yang ingin menjadi caleg atau 
calon kepala daerah, instansi dan lainnya dengan tujuan agar 
masyarakat dapat selamat dari kebohongannya yang berpura- 
pura memperjuangkan hak kaum kecil. Membeberkan tindakan 
korupsi mereka bukanlah gibah. 

Keenam, membuka kebohongan perawi hadis yang 
berdustaatasnamaNabisaw.denganmaksudagarkesucianagama 
terpelihara. Suatu ketika Ibn Mubarak (w. 181 H) menyatakan 


2Tbn Hajar, Fath ..., juz VIII, h. 466 
2 al-Bukhariy, Sahih..., juz III, h. 308 (no. 5364) 


2 al-Bukhariy, Sahih..., juz II, h. 124 (no. 2653). 


109 


Materi Keenam Realisasi Iman dalam Bermasyarakat 


perawi tertentu berdusta, ia malah dituduh menggibah, namun 
sang imam hadis dan sufi tersebut menjawab bahwa semua itu 
untuk memelihara kesucian agama.2 Ketujuh, membuka kedok 
seorang fagih (ulama) yang durjana, sebab dikhawatirkan banyak 
orang akan mengikuti ulama tersebut. Tidak semua ulama 
dapat dikategorikan ulama yang baik, hanya mereka yang takut 
sama Allahlah yang berpredikat ulama (OS: Fat)ir,28). Tidak ada 
jaminan di masa sekarang bagi mereka yang bertitel profesor 
atau doctor, terlebih di bidang agama adalah orang-orang yang 
lurus lagi benar, sebab mereka yang mengerti agama bukanlah 
yang hanya berucap tapi mengamalkan. Amatlah mengherankan 
bila orang yang mengerti agama bertindak menyingkirkan 
orang lain dari haknya, dan ia menganggap hal ini biasa dalam 
dunia sekarang. Pernyataan bahwa itu sudah lumrah di era 
modern mungkin tidak keliru, tapi di manakah agama yang 
dipahami dan moral yang dimiliki orang tersebut? Siapapun 
yang membeberkan tujuh tindakan di atas maka orang tersebut 
bukanlah penggibah, bahkan dibolehkan mengungkapnya demi 
kebaikan yang lebih banyak dan luas. 


Beberapa bahaya lidah di atas ada yang langsung seperti 
memperolok-olok, mencela diri sendiri dengan mencela orang 
lain dan memanggil dengan gelar atau panggilan yang buruk. 
Adapun prasangka dan tindakan memata-matai merupakan 
cikal bakal yang melahirkan gunjingan. Prasangka yang sangat 
kuat akan mendorong orang untuk membuktikan prasangkanya 
itu, sehingga tak segan dia akan memata-matai segala sesuatu 
yang dia sangka. Pada akhirnya setelah segala keterangan telah 
diperoleh terkait prsangkanya, orang tersebut tak segan-segan 
menebarkan gibah. 


2. Muhajir Sejati 
Berhijrah sebagaimana telah penulis terangkan di bahasan 
tentang niat, memiliki makna memboikot. Tindakan pemboikotan 


mengharuskan seseorang menjauh dan meninggalkan apa saja 
yang dia boikot. Dalam konteks hijrah, boikot yang dilakukan pada 


26 Abubakar Ahmad bin “Ali al-Khatib al-Bagdadiy (w. 463 H), al-Kifayah fi 
TIlm al-Riwayah (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz I, h. 106. 


110 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


semua hal yang dilarang Allah swt. Penggalan hadis 'y: menegaskan 
muhajir sejati sebagai orang yang benar-benar berhijrah adalah 
mereka yang mampu meninggalkan semua yang Allah swt larang. 
Larangan Allah itu terkait dengan kepatuhan pada-Nya guna 
menjalin hubungan baik dengan Dia, serta hubungan baik dengan 
sesama manusia. Bentuk-bentuk hijrah telah dijelaskan pula, 
terdapat hijrah fisik, hijrah historis dan hijrah spiritual. Bentuk 
hijrah yang terakhir sebagai bentuk hijrah paling ideal, meskipun 
melalui hijrah spiritual orang tak harus melakukan eksodus 
atau perpindahan tempat, namun tetap melakukan perpindahan 
berupa perubahan sifat, sikap dan kualitas moral. 


Dengan begitu, tak ada jaminan orang yang melakukan 
hijrah fisik secara otomatis akan merubah kepribadiannya selama 
hijrah yang dilakukan masih bersifat ikut-ikutan, trend, atau 
bahkan hanya pingin memperoleh sesuatu keuntungan dari 
kehidupan dunia tanpa dibarengi dengan usaha keras merubah 
kepribadian. Hijrah spiritual tak pernah berhenti karena manusia 
tak pernah luput dari dosa dan kesalahan, namun orang yang 
telah berhijrah secara spiritual akan senantiasa melakukan hal-hal 
positif terkait dengan perubahan kepribadian. Mereka yang telah 
benar-benar melakukan hijrah spiritual akan selalu meningkatkan 
kualitas keimanan, perbuatan, pergaulan dan sebagainya, jika 
tahun kemarin bernilai baik maka pada tahun ini bernilai lebih 
baik, dan tahun depan menjadi lebih baik lagi sampai mencapai 
derajat istimewa. 


D. Biografi Perawi Sahabat Abdullah bin Amr bin al-As 
ra (w. 65 H7” 
Abdullah bin “Amr bin al-“As bin Wail bin Hisyam bin 
Sa'id al-Ourasyiy al-Sahmiy. Abdullah bin Amr atau Ibn “Amr 
bergelar Abu Muhammad menurut mayoritas ulama, atau Abu 


2 Biografi “Abdullah bin “Amar bin al-“As dan keterangan terkait 
dengannya, lihat: Izz al-Ddin “Ali bin Muhammad, Ibn al-Asir II (w. 630 H), Usud 
al-Gabah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz III, h. 245-247, Ibn Hajar, al-Isabah fi Tamyiz 
al-Sahabah, diteliti oleh “Ali Muhammad al-Bujawiy (Beirut: Dar al-Jayl, cet. I, 
1992), juz IV, h. 192-193. 


111 


Materi Keenam Realisasi Iman dalam Bermasyarakat 


Nusjair menurut sebagian lainnya. Ibn “Amar berpostur tinggi, 
kulit kemerah-merahan, betisnya kokoh dan pada akhir hayat 
mengalami kebutaan. Konon “Abdullah bernama al-As seperti 
nama kakeknya, lalu Nabi saw merubahnya dengan “Abdullah. 
Sahabat Abdullah lebih dulu masuk Islam dari ayahnya “Amr. 
Amr termasuk penentang Islam yang gigih, lalu masuk Islam di 
masa antara perjanjian Hudaibiyyah (6 H) dan Fath Makkah (8 H). 
Ibu Abdullah bernama Raitah (Ritah), satu suku dengan “Amr bin 
al-As. 

Keunikan lain dari “Abdullah karena dia pandai menulis, 
membaca bahasa Ibraniy (kitab Taurat) selain bahasa al-Our'an. 
Abdullah bin Amr juga dikenal sahabat yang paling gigih 
melakukan beragam sunnah seperti shalat malam, puasa dan 
sebagainya. Kisah penawaran Nabi saw kepada Abdullah cukup 
popular, agar Abdullah jangan secara ketat terus-menerus 
melakukan itu. Tentu tawaran Nabi saw dilandasi kasih sayang 
agar Abdullah nanti tidak jemu. Dalam beberapa riwayat, di masa 
tua Abdullah pernah berkata alangkah baiknya jika dahulu dia 
mengambil dispensasi yang Nabi saw berikan padanya. 


Ketika terjadi perang Siffin (37 H) antara Imam “Ali kw (w. 
40 H) dengan Mu'awiyah (w. 60 H), Abdullah ikut dalam pasukan 
Mu'awiyah karena paksaan ayahnya Amr yang saat itu sebagai 
panglima di pasukan Mu'awiyah, walau akhirnya Abdullah keluar 
dari pasukan Mu'awiyah. Abdullah bin “Amr wafat di Mesir tahun 
65 H dalam usia 72 tahun menurut beberapa pendapat yang lebih 
kuat. 


KEPUSTAKAAN 


Al-Our'an 

Anis, Ibrahim dkk. al-Mujam al-Wasit. Juz HI. Cairo: t.p, 1972. 

al-Asgalaniy, Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz I, VIII, XII. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 


, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah. Cet I. Juz IV. Diteliti oleh “Ali 
Muhammad al-Bujawiy. Beirut: Dar al-Jayl, 1992. 


112 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 
Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz HIV. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 
Ibn al-ASir II, Iz al-Din “Ali bin Muhammad. Usud al-Gabah. Juz III. 
Beirut: Dar al-Fikr, 1989. 
Ibn Hanbal, Ahmad. al-Musnad Ii Imam Ahmad bin Hanbal. Jilid II, VI. 
Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 
al-Isfihaniy, Ragib. Mujam Mufradat Alfaz al-0uran. Diteliti oleh 
Nadim Mar'asyliy. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 
alJurjaniy, Abu Hasan Ali bin Muhjammad al-H (anafiy, al-Ta'rifat. 
Cet II. Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 2003. 
al-Khatib, Abubakar Ahmad bin “Ali al-Bagdadiy. al-Kifayah fi Tlm al- 
Riwayah. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 
al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ousyairiy. Sahih 
Muslim. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1993. 
al-Nasaiy, Ahmad bin Syu'ayib. Sunan al-Mujtaba li al-Nasaiy. Jilid IV. 
Vol VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1999. 
al-Nawawiy, Yahya bin Syarafuddin. al-Azkar al-Nawawiyyah. Beirut: 
Dar al-Fikr, 1994. 
, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy. Jilid VII, vol. XVI. Beirut: 
Dar al-Fikr, 2000. 
al-Gurtubiy, Abu “Abdillah Muhammad bin Ahmad. alJami' li Ah 
kam al-Gur'an. Cet II. Jilid XVI. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al- 
“Arabiy, 1985. 
al-Raziy, Abu Abdillah Muhammad bin Umar, Fakhruddin. Tafsir al- 
Kabir. Jilid XIV. Vol. XXVIII. Beirut: Dar al-Kitab al-“Ilmiyyah, 
1990. 


Shihab, Ouraish. Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Gur'an. 
Vol 13. Jakarta: Lentera Hati, 2003. 

al-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiyman bin Asy'as. Sunan Abi Daud. Juz 
TII. Diedit oleh Sidgiy Muhjammad Jamil al-Attar: Dar al- 
Fikr, 2003. 

al-Sindiy, Muhammad bin Abd Hadiy. Hasyiah al-Sindiy. Tercetak 
bersama Sahih al-Bukhariy. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1994. 

al-Syafi'iy, Muhammad bin Idris. Diwan al-Imam al-Syafi'iy. Beirut: 
Dar al-Fikr, 1988. 


113 





MATERI KETUJUH 
HAK-HAK MUSLIM DAN 
TUJUH LARANGAN 


I. Pendahuluan 


Da kehidupan bermasyarakat, antara satu dengan 
lainnyasalingmembutuhkan.Kebutuhanpadasesama 
merupakan naluri setiap orang, karena manusia tak mungkin 
hidup sendiri sehingga itu manusia disebut sebagai makhluk 
sosial. Kebutuhan pada sesama mengantarkan manusia terkadang 
harus mengalahkan ego, keinginan bahkan kebutuhannya demi 
menyenangkan pihak lain melalui ucapan maupun tindakan. 


Rasulullah saw mengajarkan pada umat Islam bahwa di 
antara mereka memiliki hak dan kewajiban. Pemenuhan hak-hak 
dalam bermasyarakat akan mengantarkan masyarakat tersebut 
hidup penuh kerukunan, peduli dan merasa menjadi sebuah 
keluarga besar. Hadis di materi ini akan merinci ucapan dan 
perilaku yang menjadi hak untuk orang lain dengan tujuan terjadi 
persaudaraan yang lebih harmonis sesama manusia. 


115 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


II. Pembahasan 
A. Matan Hadis dan Terjemahnya 
o3 Klan GS gile gp GAN GE KE Nee sae 
Tae fa AI 5 Ga JB ye KA GP IR ya 
Pa AA se sa SI la ca la GA ga GE UR 
2) sea 38 Elp33 AI Par sa 3 Sei AE SI 
KE 3 Sah Be ge “ea Kal Je Pnbah 3 HA 383 
SN ee, 


“ 


. dari al-Bara' bin 'Azib berkata: “Rasulullah saw telah 
memerintahkan kami dengan 7 perbuatan dan melarang kami 
dengan 7 perbuatan pula. Rasul saw memerintahkan kami agar: 
1, menjenguk orang sakit, 2, mengantar jenazah, 3, mendoakan 
orang yang bersin: 4, menjawab (mendatangi) undangan, 5, 
menyebarkan salam, 6, menolong orang yang dizalimi dan 7, 
membaguskan (membebaskan) sumpah. Rasul saw melarang kami 
dari:1, (memakai) cincin emas: 2, minum dari bejana perak atau 
dia (al-Bara') berkata bejana perak, 3, pelana (hewan) terbuat dari 
sutera: 4, kain bercampur dengan sutera, 5, sutera: 6, pakaian dari 
sutera dan 7, sutera yang tebal.” 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Hadis ini memuat perilaku seorang Muslim terhadap 
sesama Muslim maupun non Muslim. Perintah atau anjuran Nabi 
Muhammad saw. tersebut berisi sebagian interaksi sosial antara 
sesama manusia yang nyata dapat disaksikan setiap saat. Ada orang 
sakit, wafat, bersin, orang yang mengundang agar kita menghadiri 
undangannya, orang yang berlalu lalang, orang teraniaya dan 
orang yang membutuhkan kesaksian. Tujuh hal tersebut menjadi 
perhatian Nabi saw sehingga umat Islam diperintahkan agar 
berusaha merealisasikan sebagai realisasi tolong menolong dalam 
kebaikan (OS:al-Ma'dah:2). 


1 Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 
Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz III, h. 353 (no. 5635). 


116 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Hadis ini juga memuat tujuh macam benda maupun 
aksesoris yang sering kali dipergunakan orang, baik saat berada 
di rumah maupun di luar rumah. Nabi saw melarang kaum 
Muslim menggunakan tujuh hal tersebut, yang dipahami berlaku 
khusus bagi kaum Muslim berjenis kelamin Pria, kecuali larangan 
menggunakan bejana perak untuk semua umat Islam tanpa 
membedakan jenis kelamin. 


Korelasi antara anjuran dan larangan Nabi saw 
mengisyaratkan bahwa semua anjuran atau perintah di atas 
terkait interaksi sosial secara langsung, sementara tujuh larangan 
tersebut sebagai peralatan yang digunakan manusia ketika 
berinteraksi dengan sesama. Larangan menggunakan tujuh benda 
dan aksesoris memiliki alasan dan latar belakang yang patut 
dikaji. 


C. Analisa Hadis 
1. Tujuh Sikap Sosial yang Diperintahkan 
a. Menjenguk Orang Sakit 


Manusia sebagai ciptaan Allah swt memiliki kelebihan 
maupun kekurangan, salah satu kekurangan manusia yaitu 
di waktu tertentu kondisi fisiknya menjadi lemah disebabkan 
cuaca, makanan-minuman, pikiran yang berkecamuk dalam 
dirinya maupun berbagai kondisi lain menyebabkan manusia 
menderita sakit. Sakit dalam Islam sebagai salah satu bentuk 
cobaan Allah swt pada hamba-Nya yang beriman. Sakit sebagai 
sarana penghapusan dosa bagi orang yang beriman dan sabar 
menghadapi sakit yang menimpanya. Rasulullah saw bersabda: 


Fa . wa - 
“tak ada satupun yang menimpa orang beriman walau hanya 


sebuah duri, kecuali Allah swt menulis baginya dengan duri itu 
kebaikan dan dihapus kesalahan darinya karena duri itu.” 


2 Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisaburiy al-Ousyairiy (206-261 
H), Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid II, h. 522 (dari bagian hadis no. 
2572). 


INA 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


Imam al-Nawawiy (w. 676 H) menyatakan hadis ini 
memuat kabar gembira yang luar biasa pada kaum Muslim, 
sebab jarang sekali orang mau menerima ujian dari urusan- 
urusan ini. Penyakit yang diderita, musibah yang dialami dan 
kesempitan yang hadapi walau hanya sedikit kadar kesulitan 
tersebut, semua itu sebagai media penghapusan dosa dan 
menambah kebaikan atau meninggikan derajat seseorang 
menurut mayoritas ulama? Tentu dosa yang dihapus adalah 
dosa kecil dan tak berkaitan dengan hak orang lain, sebab dosa 
besar hanya bisa dihapus jika pelakunya bertaubat dengan 
taubat nasuha dan dosa itu tak terkait dengan hak-hak orang 
lain. 


Orang yang menderita sakit akan diangkat derajat dan 
dihapus dosanya bila selama menderita sakit ia bersabar, tidak 
mengeluh tentang penyakitnya. Keluhaan tersebut semacam 
sikap ketidak relaan atas penyakit atau musibah yang menimpa 
dirinya. Ucapan seperti aduh sakit sekali yang keluar dari 
mulut orang sakit bukan termasuk keluhan, walau sebaiknya 
ia menyebut nama Allah swt. Keluhan baru dinilai bernada 
protes bila si sakit menyatakan melalui lisan atau mendongkol 
dalam hati kenapa Allah swt memberikan penyakit padanya, 
kenapa harus dia, kenapa Allah swt tidak menyayanginya dan 
semisalnya yang bernada tidak rela. 


Disebabkan kondisi orang sakit itu lemah secara fisik 
maupun mental, makaorangyangmengunjungisisakitmemiliki 
etika saat berkunjung. Beberapa etika ketika mengunjungi 
orang yang sakit dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Menghibur orang yang sakit, dan tidak menakut-nakuti 
penyakit yang menimpanya 

2. Menjenguk si sakit di waktu yang tepat. Informasi ini bisa 
diperoleh melalui pihak keluarga si sakit maupun rumah 
sakit bila ia dirawat inap. Penjenguk bisa masuk ke ruang 
atau kamar si sakit bila diberi izin oleh pihak keluarga. Saat 
berada di ruangan, penjenguk tidak membuat keributan 


3 Yahya bin Syarafuddin al-Nawawiy (w. 676 H), Sahih Muslim bi Syarh al- 


Nawawiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), jilid VIII, vol. XVI, h. 110. 


118 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


atau bersuara keras dan diutamakan penjenguk duduk di 
dekat si sakit. 

. Menanyakan keadaan si sakit. Bila penjenguk memiliki 
kesempatan bertanya pada si sakit maka hal pertama yang 
ditanya adalah kondisi si sakit. “Aisyah ra (w. 57 H) ketika 
menjenguk ayahnya Abu Bakar ra (w. 13 H) dan sahabat Bilal 
ra (w. 21 H), bertanya tentang keadaan mereka.' 

. Memahami keluhan si sakit. Orang yang sakit jika sudah 
memberi izin penjenguk untuk masuk melihatnya, tak 
jarang si sakit juga mengeluhkan kondisi penyakit yang 
menimpa dirinya. Keluhan si sakit dapat dipahami karena 
selama terbaring sakit, banyak pikiran dan hal yang terlintas 
dalam benaknya, maka biarkan si sakit berceritera tanpa 
harus penjenguk paksa atau meminta. Keluhan dari si sakit 
bukan bentuk keluhan meratapi diri ditimpa penyakit, 
namun keluhaan dimaksud adalah menginformasikan 
kondisi diri saat itu atau sebelumnya yang mungkin lebih 
parah karena belum di obati. Ibn Mas'ud (w. 32 H) pernah 
menanyakan kondisi Nabi saw yang lagi demam berat, lalu 
Nabi saw menjawab bahwa demam yang diderita itu layak 
untuk dua orang yang sedang sakit.” 

. Mempersingkat waktu kunjungan untuk memberi 
kesempatan penjenguk lain dan sekaligus memberi waktu 
yang cukup bagi si sakit untuk beristirahat. 

. Memberi sesuatu pada si sakit sesuai kemampuan. Terlebih 
bila yang sakit termasuk orang kurang mampu, dan 
sebaiknya penjenguk dalam konteks ini tidak memberi buah 
atau makanan yang si sakit belum tentu bisa menikmatinya, 
namun penjenguk memberi bantuan materi untuk 
meringankan biaya pengobatan. 

. Menjenguk siapapun yang sakit. Tanpa membeda-bedakan 
antara yang kaya dan miskin, tua dan muda, bahkan Muslim 
maupun non Muslim seperti Nabi saw pernah mengunjungi 
anak yang beragama Yahudi saat dia sakit. 


4al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 5 (no. 5654) 


5 al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 8 (no. 5667) 
S al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 6 (no. 5657) 


iWu) 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


8. Menjenguk lawan jenis yang lagi sakit diperbolehkan 
dengan syarat tidak berduaan antara si sakit dan penjenguk 
sehingga tidak takut terjadi fitnah. Riwayat tentang “Aisyah 
mengunjungi sahabat Bilal yang menderita demam bersama 
Abu Bakar di atas, menunjukkan kebolehan mengunjungi 
orang sakit yang berlainan jenis. 

9. Mendoakan orang yang sakit dengan doa yang baik untuk 
kesembuhannya. Nabi saw biasa menjenguk orang sakit 
bersabda: 


"tak apa-apa, suci (sembuh dan bersih) jika Allah kehendaki” 


Etika dan tata cara menjenguk orang sakit di atas 
bertujuan agar yang dijenguk memperoleh dukungan moral 
bahkan bila perlu dukungan bersifat materi sehingga si sakit 
merasa tidak sendiri, jenuh bahkan putus asa dengan penyakit 
yang diderita. Menjenguk orang sakit juga dilakukan sebagai 
sarana silaturrahim, karena itu tak ada batasan berapa kali 
seseorang menjenguk orang sakit selama yang dijenguk merasa 
terhibur dan tidak merasa terganggu. Menjenguk tanpa harus 
menunggu si sakit menderita penyakit berat, tapi penyakit 
ringanpun seperti demam semua Muslim diajurkan untuk 
menjenguk yang sakit. 

b. Mengikuti Jenazah 


Jenazah adalah mayat manusia yang diletakkan di suatu 
tempat atau keranda setelah itu dimasukkan ke dalam liang 
kubur. Mengikuti jenazah sudah dipahami umat Islam sebagai 
kewajiban bersifat perwakilan (fardu kifayah), tidak semua 
Muslim harus mengikuti jenazah tertentu untuk dikuburkan 
di tempat transit pertama sebelum ke akhirat sebagai tempat 
domisili terakhir. Konteks fardu kifayah dalam hal apa saja jangan 
selalu dilihat dalam bingkai figih, tetapi dapat telusuri melalui 
sudut pandang pendidikan Islam, mengikuti jenazah walau 
fard Ju kifayah tapi memuat banyak pelajaran bagi siapapun yang 
masih hidup bahwa akhir kehidupan manusia adalah bangkai 


7 al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 6 (no. 5656). 


1y10) 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


sementara selama di dunia dia memiliki segala kebanggaan. 


Mengantar jenazah dalam hadis utama materi ini 


menggunakan kata Fi dari kata &- 2 (atba'a-yutbi'u) 
berarti mengikuti. Orang yang mengantar jenazah bukan hanya 
dia mengikuti dari bagian belakang jenazah, namun kata 
(si juga mengisyaratkan kepada siapapun yang mengantar 
jenazah akhirnya dia juga akan mengikuti jejak jenazah 
tersebut ke liang kubur, sebab semua manusia pasti mengalami 
kematian. Penyebutan mengikuti jenazah menjadi topik inti 
dari keseluruhan proses pemakaman, dari memandikan, 
mengafankan, menshalatkan dan pada akhirnya menguburkan 
jenazah. Mengikuti jenazah ke kuburan adalah langkah akhir 
dari proses pemakaman sekaligus proses perenungan setiapyang 
mengikuti jenazah kalau akhir setiap manusia akan seperti itu. 
Begitu pentinganya renungan dalam mengikuti jenazah, Rasul 
saw menyatakan: 


Id LL AS 333 Gm ag yag belas ala Jaan Ga Sd ag ya 
Apamlonll Url Jaa JB OLI pall la, 

“Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia 
menshalatkannya maka ia memperoleh satu girat, dan siapapun 
yang (ikut) menyaksikan sampai jenazah tersebut dikuburkan 
maka dia akan memperoleh dua girat. Saat ditanya, “apa dua 


girat itu? Nabi saw menjawab, “dua girat (pahalanya) sama 
dengan dua gunung besar .” 


Siapa saja yang mengikuti proses pemakaman jenazah, 
diharapkan senantiasa merenung saat itu, sehingga ulama salaf 
cenderung bersikap diam saat mengantar jenazah menuju 
kuburan. Dengan berdiam diharapkan setiap yang hadir 
mengikuti proses tersebut benar-benar dapatmengambil hikmah 
dari kematian. Adapun mereka yang mengikuti jenazah sambil 
membacakan ayat al-Our'an, berzikir dengan kalimat-kalimat 
taiyyibah merupakan hal yang tidak dipraktekkan generasi awal 
Islam, namun itu bukan berarti terlarang selama tidak dijadikan 


8 al-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 284 (no. 1325) 


121 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


mainan dan jauh lebih baik daripada bercakap-cakap tentang 
dunia sementara saat itu adalah waktu yang paling tepat 
untuk merenung. Banyak fenomena di masyarakat, orang yang 
mengikuti jenazah ke kuburan, bukan diam untuk merenung 
tetapi justeru berbicara dengan kawan di sebelahnya. Kondisi 
ini akan jauh lebih baik jika mereka berdzikir dengan kalimat- 
kalimat taiyyibah tanpa berteriak-teriak. Hadis riwayat Abu Daud 
(w. 275 H) menyatakan larangan orang yang mengikuti jenazah 
ke kuburan dengan suara? harus dipahami dalam konteks 
larangan bersuara keras apalagi menjerit, sehingga mereka 
yang berzikir saat mengikuti jenazah dinilai lebih baik daripada 
mengobrol tentang keduniaan. 


Alasan yang sama tentang bersuara keras saat mengikuti 
jenazah, juga dapat dilihat riwayat Muslim bahwa Ummu “At 
iyyah berkata: 


Vale pa dy Audi lal ye Ru LS 


“kami (para wanita) dilarang mengikuti jenazah namun tidak 
ditekankan (oleh Nabi saw) atas kami.” 


Keterangan Ummu'Atiyyahmenunjukkanwanitadilarang 
mengikuti jenazah karena ada faktor tertentu. Menurut ulama, 
wanita lebih cenderung menuruti perasaan (emosi) sehingga 
dikhawatirkan jika mereka mengikuti jenazah ke kuburan, 
mereka bisa berteriak histeris sebagaimana riwayat Ibn Abiy 
Syaibah (w. 235 H), karena itu mayoritas ulama menghukumi 
makruh wanitayang mengikuti jenazah." Teriakan histeris bukan 
saja dilarang karena mengaktualisasikan perbuatan jahiliyyah 
tetapi renungan penting untuk mereka yang mengikuti jenazah 
saat itu pada akhirnya tidak tercapai dan menjadi sia-sia. 


? Abu Daud Sulaiyman bin Asy'as al-Sijistaniy (w. 275 H), Sunan Abi Daud, 
Diedit oleh Sidgiy Muhammad Jamil al-Attar, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), juz III, 
h. 149 (no. 3171). 

1 Muslim, Sahih..., jilid I, h. 412 (no. 938) 

1 al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid IV, vol. VII, h. 3, Ahmad bin “Ali, Ibn 
Hajar al-Asgalaniy (773-852 H), Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhariy (Beirut: Dar 
al-Fikr, 2000), juz III, h. 489, “Abdullah bin Muhammad bin Abiy Syaibah, Mus 
annaf Ibn Abiy Syaibah (Beirut: Dar al-Fikr, cet I, 1989), juz III, h. 170. 


122 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Wanita dilarang mengikuti jenazah karena ditakutkan 
mereka histeris, maka hadis tentang Rasul saw melaknat 
wanita-wanita yang menziarahi kubur”, juga memiliki alasan 
yang sama terlebih saat wanita mengalami mensturasi, kondisi 
emosinya tidak stabil. Larangan-larangan bagi wanita tersebut 
bersifat kondisional, mengingat terdapat sekian banyak hadis 
yang menyatakan wanita berziarah ke kuburan sehingga fugaha' 
Madinah membolehkan wanita mengikuti jenazah," termasuk 
ziarah ke kuburan. Kesamaan alasan di atas menunjukkan 
wanita tidak dilarang mengikuti jenazah dan tidak dilarang 
menziarahi kubur selama mereka bisa menjaga emosi dan aman 
dari fitnah. 


c. Mendoakan Orang yang Bersin 


Bersin adalah keluarnya udara dari hidung disertai 
tekanan dan suara.” Dunia kesehatan menjelaskan bahwa bersin 
mengeluarkan banyak debu yang ada dalam hidung, bakteri 
bahkan virus.” Dalam Islam, orang yang bersin dianjurkan 
untuk membaca kalimat hamdalah sebagai pengejewantahan 
rasa syukur pada Allah swt. Rasul saw bersabda: 


JI ISI MO kan tem stay) Jd Ah and Jia oa adas 15) 
NI ky Al gaga Jis lelap dl 

jika salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia ucapkan segala 

puji bagi Allah. Maka temannya berucap (mendoakan) semoga 
Allah mengasihi dirimu. Orang yang bersin hendaklah membalas 


doa kawannya itu dengan mengucap semoga Allah memberikan 
petunjuk dan membaguskan urusan kalian” 


Anjuran Nabi saw pada orang yang bersin untuk 
mengucap hamdalah sangat wajar, karena melalui bersin 


2 Ahmad bin Syu'ayib al-Nasaiy (w. 303 H), Sunan al-Mujtaba li al-Nasaiy 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid II, vol IV, h. 97 (no. 2039) 

3 Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid IV, vol. VII, h. 3. 

M Lois Ma'luf, al-Munjid fi al-Lugah wa al-Alam (Beirut: Dar al-Masyrig, cet 
XLIII, 2008), h. 512. 

5 http://www.doktergaul.com/tentang/manfaat-bersin-bagi-kesehatan. 
html# di akses 06-05-2014. 

16 al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 98 (no. 6224). 


123 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


beberapa kuman keluar dan orang yang bersin akan merasa 
lega, sehingga ucapan syukur pada Allah swt menjadi sebuah 
keniscayaan. Bagi yang mendengar ucapan hamdalah orang 
yang bersin diwajibkan menjawab dengan mendoakannya 
berdasarkan bunyi hadis di atas. Orang yang bersin ketika 
mendengar doa orang untuk dirinya diperintahkan memberikan 
doa balasan yang sama pada mereka yang telah mendoakannya. 
Beberapa etika orang yang bersin yaitu merendahkan suara, 
meletakkan tangan di bagian hidung” dan mengucap hamdalah. 


Mendoakan orang yang bersin memiliki setidaknya 
dua etika, yaitu: (1) berikan doa pada mereka yang mengucap 
hamdalah saat bersin. Orang yang bersin menurut mayoritas 
ulama tidak diwajibkan mengucap hamdalah $ karena terdapat 
riwayat menyatakan: 


MN graa3 Y alil AL JO oya AL 3 Ia pulas Tn 
“Bila salah satu dari kalian bersin lalu ucapkan hamdalah 


maka doakanlah dia, namun jika dia tidak mengucap hamdalah, 
janganlah kalian mendoakannya”. 


Makna hadis inijelas memberikan penekanan pada orang 
yang bersin untuk bersyukur pada Allah swt dengan mengucap 
hamdalah, dan orang yang mendengar ucapan syukur tersebut 
turut pula mendoakan orang yang bersin agar Allah senantiasa 
menyayanginya. Bila orang yang bersin tidak mengucap 
hamdalah, itu sama artinya ia tidak bersyukur pada Allah swt 
sehingga tak perlu mendoakan orang yang tak tahu berterima 
kasih. Al-Bukhariy bahkan secara demonstratif menampilkan 
satu pasal tentang “Jangan Doakan Orang Bersin yang Tidak 
Mengucap Hamdalah” (A8! x& d I3I cable eaat9 Y SL),2 untuk 
menjadi perhatian pada mereka yang ingin mendoakan orang 
bersin sekaligus mendidik siapapun yang bersin agar tahu 


7 Abu Isa Muhammad bin sa bin Sirah al-Turmuziy (w. 279 H), Sunan 
al-Turmuziy, diberi notasi oleh Sidgiy Muhammad Jamil al-'Attar, (Beirut: Dar al- 
Fikr, 2003), juz IV, h. 343 (no. 2745). 

38 Al-Nawawiy, al-Azkar al-Nawawiyyah (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 270. 

1 Muslim, Sahih..., jilid II, h. 706-707 (no. 2992). 

20 Al-Bukhariy, Sahih..., jilid IV, h. 98 (no. 6225). 


124 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


diri dan layak bersyukur pada Allah swt, (2) mendoakan orang 
bersin jika bersinnya tidak lebih dari tiga kali. Rasul saw pernah 
mendoakan orang yang bersin sampai tiga kali, lalu setelah itu 
Nabi saw bersabda: 2 p 2g » Jejlartinya: “orang itu pilek/flu”. 


Bersin dan mendoakan orang bersin dalam beberapa 
cuplikan hadis di atas memberikan satu pendidikan penting 
terkait hubungan antar sesama manusia. Dalam bersin 
terkandung didikan seperti menghilangkan kesombongan dalam 
diri, menjadikan orang yang bersin rendah hati dan mengikat 
tali kasih sayang di antara Muslim.2? Orang yang bersin di depan 
umum menunjukkan bahwa dia tidak sempurna, karena dengan 
bersin khalayak umum dapat menilai dirinya mengalami flu 
dan kondisi tubuhnya tidak terlalu prima. Konteks ini membuat 
orang yang bersin sadar kelemahannya sebagai hamba Allah swt 
sehingga dia akan bersikap rendah hati. Adapun ikatan kasih 
sayang antara orang yang bersin dan yang mendoakannya 
nampak dalam doa kedua belah pihak secara timbal-balik. 


Perlu diingat ikatan kasih sayang yang muncul antara 
kedua pihak tersebut tidak terbatas pada sesama Muslim saja, 
tetapi antara Muslim dengan non Muslim. Rasulullah sawpernah 
mendoakan orang Yahudi yang bersin di depannya dengan doa 
yang sama atas kaum Muslim. Abu Daud meriwayatkan dari 
Abu Musa al-Asy'ariy (w. 50 HJ): 

Jai Ol Ogan elang Ale AI Lao gel A0 Ugneblas Ipad! US 
Tb ang AN gaga Jai IN on 

“Sekelompok Yahudi bersin di hadapan Rasulullah saw. dan 
berharap agar Nabi saw. berkata semoga Allah memberi rahmat 


pada kalian namun Nabi saw. menjawab: semoga Allah memberi 
petunjuk bagi kalian dan memperbaiki keadaan kalian”. 


Kata Jb di atas berarti urusan atau keadaan, dalam 
hadis ini mendoakan agar non Muslim memperoleh hidayah, 
berbagai urusan menjadi baik sehingga hidup mereka dipenuhi 


2 Muslim, Sahih..., jilid II, h. 707 (no. 2993). 


2Tbn Hajar, Fath..., juz XII, h. 248. 
2 Abu Daud, Sunan..., juz IV, h. 340 (no. 5038). 


15 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


kesenangan ((jaall sl-,) sebagaimana dipahami dari kata 
tersebut.# Hadis bernilai hasan ini? membolehkan berdoa 
bagi non Muslim agar mereka memperoleh kesenangan dunia, 
sedangkan kesenangan akhirat juga diharapkan dengan 
mendoakan mereka supaya diberi hidayah. Mendoakan orang 
yang bersin berlaku pada Muslim maupun non Muslim selama 
mereka mengucap hamdalah atau syukur dengan menggunakan 
bahasa apapun yang dipahami. Kasih-sayang dalam konteks 
menjawab bersin tak harus dipahami ada kesamaan agama, 
suku, ras dan bahasa antara satu orang dengan lainnya, tapi 
jalinan itu ada karena sama-sama makhlug Allah swt. 


d. Menjawab (Mendatangi) Undangan 


Menjawab undangan yaitu mendatangi bila ada yang 
mengundang, demikian di antara pesan hadis utama di materi 
ini melalui penggalan kata SA &-!, Undangan dalam bentuk 
apapun sudah seharusnya pihak yang diundang mendatangi 
undangan tersebut selama tidak ada halangan, dengan tujuan 
menjalin tali silaturrahim dengan pihak yang mengundang. 
Mayoritas ulama memang hanya mewajibkan menghadiri akad 
nikah dan selainnya hanya sunnah,2 tetapi nilai silaturrahim 
patut menjadi prioritas pihak yang diundang. Terkadang orang 
bersusah payah mendatangi suatu undangan yang cukup jauh 
dari tempat tinggalnya hanya untuk menyambung persaudaraan 
sesama manusia. Padahal menu makanan yang dihidangkan 
dalam undangan tersebut tidak sebanding dengan nilai materi, 
waktu bahkan resiko yang harus dipikul oleh orang yang 
bersusah payah tadi. 


Nabi saw adalah orang yang paling memperhatikan 
masalah ini, jika ada yang mengundangnya Nabi saw akan 


24 Ibn Hajar, Fath..., juz XII, h. 250, Ahmad bin Faris, Ibn Faris (w. 395 H), 
Mujam Magayis al-Lugah (Beirut: Dar al-Jayl, 1991), jilid I, h. 322. 

25 Penulis cenderung menilai hasan lizatihi, karena perawi yang ada 
umumnya sigah, kecuali Ibn Dailam dinilai sadug. a-Turmuziy mengindikasikan 
hadis tersebut hasan atau sahih. Lihat: al-Turmuziy, Sunan..., juz IV, h. 339. 

26 Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid V, vol IX, h. 195-196, Ibn Hajar, 
Fath..., juz X, h. 302. 


126 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


berusaha mendatangi tanpa melihat apa yang dihidangkan 
dalam undangan tersebut. Nabi saw pernah menyatakan: 


ELIA si aa hee 


“seandainya aku diundang hanya (makan) kura" akan aku datangi, 
dan bila aku diberi hadiah berupa kura', aku pasti menerima”. 


Menarik diperhatikan hadis ini menggunakan kata 
ni arti sebenarnya adalah bagian betis lalu dipopulerkan 
sebagai bagian dari kaki kambing, sapi atau unta.? Ada juga 
yang berusaha menafsirkan kata Fs dalam hadis ini sebagai 
tempat di antara Mekkah dan Madinah yang bernama aa Fl 
(kura' a-gamim) agar orang yang diundang tahu betapa penting 
menghadiri undangan walau jaraknya jauh. Pemahaman ini 
menurut al-Nawawiy dan Ibn Hajar adalah keliru, sebab yang 
diinginkan melalui kata £ |Sadalah hidangan yang disuguhkan 
dalam suatu undangan yang tidak seberapa nilainya secara 
materi maupun kualitas, karena yang dituju dalam menghadiri 
acara tersebut bukan hidangan itu melainkan menjalin tali 
persaudaraan.” Konteks pemahaman kata rx tentang jarak 
yang jauh untuk menghadiri undangan masih dapat dipakai 
dengan melihat dua aspek: (1) orang yang diundang menghadiri 
suatu acara bisa datang tanpa memberatkannya, karena Nabi 
saw berusaha mendatangi undangan (2) undangan itu bersifat 
penting dan biasanya berasal dari keluarga dekat atau teman 
yang sangat akrab. Tentu pahala akan berlimpah bagi mereka 
yang menghadiri acara tersebut. 


Dalam mendatangi undangan seseorang dituntut 
memiliki etika di antaranya: 


1. Berusaha menghadiri undangan jika tidak ada sesuatu yang 
benar-benar menghalangi kehadiran. Banyak orang saat 


27 Al-Bukhariy, Sahih..., jilid III, h. 271 (no. 5178). 

2 Majd al-Ddin, Mubarak bin Muhammad Ibn al-ASir (w. 606 H), al- 
Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar (Beirut: Dar al-Fikr, 1979.), jilid IV, h. 165, Ibn 
Hajar, Fath..., juz X, h. 306. 

29 Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid V, vol IX, h. 197, Ibn Hajar, Fath..., 
juz XII, h. 307. 


127 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


diundang secara lisan maupun tulisan memberikan jawaban 
dengan katainsya Allah ( s3 Ol) akan datang, namun dalam 
benak ia bertekad tidak akan datang bahkan tidak terlintas 
sedikitpun usaha untuk menghadiri undangan tersebut. 
Perlu dipahami jika seseorang menggunakan kata insya 
Allah akan melakukan sesuatu, itu berarti dia akan berusaha 
sungguh-sungguh mengerjakannya kecuali ada halangan 
yang membuat dia sama sekali tak bisa merealisasikannya, 
demikian konteks ucapan insya Allah dalam agama 
(renungkan OS:al-Kahfi:23-24). Tidak seperti fenomena umum 
yang terjadi sekarang, orang dengan mudah berucap insya 
Allah namun sudah berniat untuk tidak melakukan apa yang 
diucapkan. 

2. Tak boleh menghadiri suatu acara tanpa ada undangan ke 
acara tersebut. Konon ada figur yang bernama al-Tfufail dari 
bani Abdullah bin Gat)fan, gemar mendatangi undangan 
tanpa diundang. Akhirnya kata al-Tfufail menjadi populer 
bagisiapasajayang mendatangi suatu acaratanpa diundang.” 
Dalam konteks ini, seseorang boleh mendatangi suatu 
acara dengan mengikuti orang lain yang diundang dalam 
acara tersebut, namun dengan syarat memperoleh izin dari 
pihak yang mengundang. Rasul saw bersama lima sahabat 
pernah diundang oleh Abu Syu'ayib dari kaum Ansar, tetapi 
seseorang mengikuti rombongan tesebut. Ketika sampai di 
rumah orang yang mengundang, Rasul saw bersabda pada 
tuan rumah: 


Ola awasi san basi S3 Jan Oia TM oat et lah, 
TA asal Ie du S3 aa 
“sungguh engkau telah mengundang (hanya pada) kami berlima, 
tapi lelaki ini telah ikut dengan kami, jika engkau ingin (sudi) 
izinkan dia, namun jika keberatan tinggalkan dia? tuan rumah 
(Abu Syu'ayib) berkata: aku izinkan dia.” 
Dapat juga seseorang menghadiri undangan yang dia tak 
diundang jika orang yang memiliki hajatan adalah kawan 


3 Ybn Hajar, Fath..., juz X, h. 703. 
31 Al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 319-320 (no. 5434). 


128 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


akrab, keluarga dekat atau orang yang benar-benar dekat 
dengannya. Dengan syarat orang yang akan hadir tersebut 
benar-benar tahu kalau dia tidak diundang karena orang 
yang memiliki hajatan tersebut lupa disebabkan kesibukan 
dan benar-benar tak keberatan dengan kehadirannya. Ibn 
Hajar menyatakan tak boleh menghadiri undangan tanpa 
diundang, kecuali antara dia dengan yang mengundang 
terdapat kelapangan? yaitu kerelaan tuan rumah karena 
sudah mengenal orang tersebut. Keadaan ini dapat dilihat 
dengan kebiasaan interaksi kedua belah pihak selama ini dan 
kebiasaan (baca, adat) suatu masyarakat. 

3. Mendatangi undangan dengan menggunakan pakaian yang 
Islami. Pakaian saat menghadiri undangan tak mesti mewah, 
walau sederhana tapi rapi, sopan dan tak membuat para 
undangan mencibir lantaran pakaian yang dipakai acak- 
acakan. Rasul saw mengilustrasikan orang yang mampu 
meninggalkan pakaian mewah karena sikap rendah hati 
akan memperoleh ganjaran berupa pilihan atas semua jenis 
pakaian di akhirat kelak seperti riwayat Mu'az bin Anas 
(w. 65-86 H) dalam Sunan al-Turmuziy.? Rasul saw paling 
menyukai pakaian sederhana bernama hibarah?t yaitu jenis 
pakaian bercorak yang sering dipakai orang Yaman terbuat 
dari katun. Dikatakan hibarah karena pakaian tersebut 
seperti menghiasi orang yang memakainya, sehingga dirinya 
kelihatan menarik.? 

4. Utamakan mereka yang lebih dahulu mengundang tanpa 
membedakan status sosial. Hadis tentang menyuguhkan 
bagian dari kaki kambing, sapi atau kaki unta di atas 
mengisyaratkan agar mendatangi undangan siapapun 
yang mengundang, sebab smakanan seperti itu hampir 
tak mungkin disuguhkan oleh mereka yang mempunyai 
kelebihan materi. 


2 Tbn Hajar, Fath..., juz X, h. 703. 

38 a-Turmuziy, Sunan..., juz IV, h. 217-218 (no. 2489). 

84 Al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 33 (no. 5813). 

35 Abu al-“Ala Muhammad “Abd Rahman bin “Abd Rahim al-Mubarakfuriy 
(w. 1353 H/1934 M), Tuhfah al-Ahwaziy, (Beirut: Dar al-Kutub al-TIlmiyyah,1990), juz 
V, h. 397. 


12) 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


Di 


Terdapat undangan yang kurang baik jika dihadiri, bahkan 
lebih utama untuk tidak datang di antaranya menghadiri 
acara khusus untuk orang kaya, acara orang yang rakus 
terhadap jabatan, acara yang diadakan sebagai sarana 
membantu seseorang dalam kejahatannya menurut Imam al- 
Nawawiy.? Ketidakhadiran dalam acara seperti itu dilakukan 
sebagai bentuk pendidikan agar orang yang memiliki sifat- 
sifat tersebut merasa bahwa ia keliru, namun jika ada yang 
mendatangi acara mereka haruslah dalam konteks sesama 
Muslim bahkan sesama manusia untuk saling mengingatkan 
dalam kebaikan. 


. Ketika disuguhkan makanan, makanlah hidangan yang 


letaknya paling dekat dengan kita dengan membaca basmalah. 
Nabi saw pernah menegur sahabat “Umar bin Abiy Salamah 
(w. 83 H) saat berusaha makan sesuatu yang letaknya jauh 
darinya, agar makan apa yang dekat dengannya dan dimulai 
dengan basmalah.” 


. Makanlah dengan perlahan jangan tergesa-gesa. Bagian dari 


etika adalah mengunyah makanan dengan perlahan tanpa 
tergesa-gesa, supaya makanan yang masuk ke lambung tak 
mengganggu proses pencernaan. 


. Jangan membuat kegaduhan, keributan dan apa saja yang 


dapat mengalihkan perhatian para undangan sehingga 
mengganggu proses acara yang sedang berlangsung 


. Berusaha sedapat mungkin bertemu dengan pihak yang 


mengundang, baikketikadatangmaupun hendakberpamitan 
pulang. 


Demikian di antara etika dan tata cara mendatangi 


undangan dalam pandangan Islam. 


e. 


Menyebarkan Salam 


Salam merupakan salah satu bentuk penghormatan 


sekaligus doa antara mereka yang mengucapkan salam maupun 


yang menjawabnya. Salam memiliki sumber kata yang sama 


130 


dengan kata Islam yaitu &sYXu. — ha — artinya selamat. Orang 


36 Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid V, vol IX, h. 195. 
37 Al-Bukhariy, Sahih..., juz III, h. 311 (no. 5378). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


yang memberi salam tentu berupaya menyelamatkan siapa saja 
termasuk dirinya sendiri dari aneka keburukan. Perintah Nabi 
saw berupaanjuran menyebarkan salam dapat kitajumpai dalam 
banyak riwayat. Salam yang disampaikan baik ketika seseorang 
berada di rumah, jalan, pertemuan dan tempat-tempat yang 
tak terlarang memberi salam. Menarik diperhatikan, kata ss! 
dari penggalan PL ss! di hadis utama materi ini merujuk 
pada arti harta yang bertebaran seperti unta dan sebagainya." 
Menyebarkan salam sama artinya seseorang telah memberikan 
sesuatu yang berharga pada orang lain walau bukan dalam 
bentuk materi. 


Muslim yang baik di antaranya adalah orang yang 
menyebarkan salam pada siapa saja, yang dikenal maupun tidak 
seperti bunyi hadis Nabi saw dalam riwayat al-Bukhariy: 


Ma da da eye ye DLL... 


“.. dan mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal 
maupun tidak engkau kenal”. 


Konteks mengucapkan salam sangat luas, baik dari 
aspek makna salam maupun obyek yang disalami. Dari aspek 
makna sudah dijelaskan, sementara dari aspek obyek seperti 
bunyi hadis tentang salam pada siapapun yang dikenal maupun 
tidak. Menyebarkan salam pada mereka yang tidak dikenal 
dari kalangan Muslim seperti interpertasi Ibn Hajar” terlalu 
membatasi makna salam bahkan dalam pengertian teks 
sekalipun yaitu mendoakan agar keselamatan dicurahkan pada 
orang yang disalami. Mengucapkan salam dalam konteks ini 
merupakan kebaikan Muslim pada siapapun termasuk non 
Muslim. 


Ulama memang berbeda pendapat tentang memulai 
mengucapkan salam pada non Muslim“ disebabkan terdapat 
beberapa hadis berindikasi larangan dan salah satu riwayat 


38 Tbn al-ASir, al-Nihayah..., jilid III, h. 449. 

39 Al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 101 (no. 6236) 

“Ibn Hajar, Fath..., juz XII, h. 284 

4 Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid VII, vol. XIV, h. 121-122, Ibn Hajar, 
Fath, juz XII, h. 309, 312-313. 


131 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


Muslim yang paling tegas menyebutkan hal itu,? tetapi jika 
dilihat dari konteks larangan Nabi saw mengucapkan salam 
pada non Muslim karena saat itu non Muslim memusuhi Nabi 
saw dan kaum Muslim seperti hadis al-Bukhariy dari “Aisyah 
tentang salam buruk dari Yahudi pada Nabi saw,? sehingga 
muncul larangan itu. Patut digaris bawahi, sekalipun salam 
Yahudi tadi berkonotasi negatif, tapi Rasul saw. menanggapinya 
secara lembut. Dalam sejarah, Nabi saw pernah mengucapkan 
salam terhadap Negus Asamah raja Etopia, saat itu sang negus 
masih beragama Kristen.“ Fakta ini memuat makna tersirat jika 
non Muslim mengucapkan salam secara baik-baik dan mereka 
hidup berdampingan dengan damai dengan kaum Muslim, 
maka Muslim mengucapkan salam dan membalas salam non 
Muslim tidaklah terlarang. 


Menyebarkan salam memiliki beberapa tata cara, ulama 
menjelaskan beberapa etika sebagai berikut: 


1. Mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang. Bila kita 
mendatangi rumah orang hendaklah mengucapkan salam 
sebagai tanda memohon izin untuk masuk ke rumahnya. 
Bila pemilik rumah belum menjawab, maka tunggulah 
beberapa saat lalu berikan salam yang kedua. Salam bila telah 
diucapkan tiga kali dan pemilik rumah tidak menjawabnya 
maka hendaklah kita pulang,” karena terdapat banyak 
kemungkinan alasan pemilik rumah belum bias menerima 
tamu misalnya tuan rumah lagi istirahat. 


2. Mengucapkan salam di tempat-tempat yang tak terlarang atau 
di situasi tertentu. Orang yang pingin menyebarkan salam 
juga patut melihat situasi dan kondisi. Jangan mengucap 
salam pada mereka yang lagi berada di kamar mandi/wc, lagi 
salat, azan, tidur, makan, minum dan berdo'a, ucapan salam 
dalam kondisi tersebut tak wajib dijawab. Bahkan guru tak 


2Muslim, Sahih..., jilid II, h. 345-346 (no. 2167). 

8 Al-Bukhariy, Sahih..., IV, h. 104-105 (no. 6256). 

“ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabariy, Tarikh al-Umam wa al-Muluk 
(Beirut: Dar al-Fikr, cet I, 1987), jilid III, h. 245. 

4 Al-Bukhariy, Sahih..., IV, h. 102 (no. 6245). 


132 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


wajib menjawab salam muridnya sebagaimana hakim tak 
boleh menjawab salam dari orang yang berperkara.“ Guru tak 
menjawab salam muridnya tatkala guru tengah mengajar di 
kelas, sementara hakim tak menjawab salam dari orang yang 
lagi berperkara agar mencegah di antara keduanya terjadi 
konspirasi untuk memenangkan pihak yang berperkara 
tersebut. 


3. Mengucapkan salam dimulai dari orang yang berkendaraan 
terhadap mereka yang berjalan, orang yang berjalan memberi 
salam terhadap mereka yang duduk, jumlah orang yang 
sedikit memberi salam pada jumlah orang yang banyak dan 
orang yang lebih muda memberi salam pada mereka yang 
lebih tua.” 


4. Mengucapkan salam terhadap anak kecil dan lawan jenis, 
sekalipun ulama beda pendapat tentang hal ini,” penulis 
cenderung membolehkan dalam konteks kasih sayang pada 
anak-anak dan mendidik agar mereka merasa lebih dekat 
dan tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih 
tua. Salam terhadap lawan jenis sebagai silaturrahim juga tak 
terlarang selama tak ada kekhawatiran akan terjadi fitnah. 
Masyarakat kita banyak yang menyampaikan salam terhadap 
lawan jenis bukan untuk sesuatu yang dilarang agama tetapi 
dalam bingkai persaudaraan dan persahabatan. 


5. Mengucapkan salam untuk diri sendiri ketika kita masuk ke 
rumah yang tak ada penghuninya, sebuah penghormatan 
dari Allah swt yang penuh berkah dan baik (OS:al-Nur, 61) 
demikian di antara tuntutan Islam terkait etika menyebarkan 
salam. 


f. Menolong Orang yang Dizalimi 


alama-yazlimu-zulman) artinya menyimpang, melewati batas atau 
meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kata J5 (dibaca 


Kata mazlum (dizalimi) berasal dari Wb - -5 (z 


“Ibn Hajar, Fath..., juz XII, h. 282-283 

4 Al-Bukhariy, Sahih..., IV, h. 100 (no. 6231-6234) 
48 Al-Bukhariy, Sahih..., IV, h. 102 (no. 6247-6249) 
“ Ibn Hajar, Fath..., juz XII, h. 282, 298-299. 


133 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


zalima)juga berarti gelap, tanpaadacahaya.” Orangyang berbuat 
zalim ibarat manusia yang buta hati karena gelap dalam menatap 
kebenaran. Kata zalim diidentikkan dengan aniaya karena zalim 
itu berarti menyimpang dari kebenaran menuju kesalahan 
sehingga dia seperti telah melewati batas sesuatu.” Orang z 
alim dapat menganiaya diri sendiri maupun orang lain, zalim 
pada diri sendiri tak mesti dalam bentuk fisik karena perbuatan 
semacam korupsi walau akibatnya bisa mendatangkan kerugian 
fisik di dunia dan siksaan di akhirat, namun perbuatan tersebut 
tak secara langsung merugikan fisik sang koruptor. 


Penggalan hadis p Well has, menolong orang yang 
dizalimi terkait hubungan sosial antara sesama manusia. 
Menolong siapapun yang teraniaya (dizalimi) sebagai realisasi 
nyata Islam universal, mengajarkan dan mendidik umat 
menunjukkan kebenaran, menyuarakan keadilan jika melihat 
kekeliruan atau kesalahan terlebih jika orang lain menjadi 
korban ketidak adilan. Ulama berpendapat, menolong orang 
yang dizalimi adalah fardu kifayah, bukan kewajiban setiap 
Muslim,? sebab tak semua orang dapat dan mampu menolong 
orang yang dizalimi karena tidak memiliki kemampuan maupun 
kekuatan sehingga ulama mensyaratkan siapa saja yang akan 
menolong orang yang dizalimi, setidaknya dia mampu atau 
mempunyai kekuatan untuk itu, tak ada bahaya yang muncul 
akibatpertolongannya dan dia tahu bahwa orang yang dia tolong 
benar-benar dizalimi.? Menolong orang yang dizalimi bukan 
kewajiban setiap orang karena pokok risalah Islam di antaranya 
yaitu kemudahan dan prioritas. Prioritas saat mempraktekkan 
risalah Islam mengutamakan keselamatan jiwa terlebih dahulu 
dibanding harta, keluarga, kehormatan bahkan agama dalam 
kondisi tertentu. 


50 Ibrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit (Cairo: t.p, 1972), juz II, h. 577, 
Ragib al-Isfihaniy, Mujam Mufradat Alfaz al-Gur'an, diteliti oleh Nadim Mar'asyliy, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 325-326. 

51 Abu Hasan “Ali bin Muhammad al-Jurjaniy al-Hanafiy (w. 816 H), al- 
Ta'rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, cet II, 2003), h. 147. 

2 Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, jilid VII, vol. XIV, h. 27. 

38 Ibn Hajar, Fath..., juz V, h. 388. 


134 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Rasul saw pernah menyatakan agar sahabat menolong 
orang yang berbuat zalim maupun yang dizalimi, tentu setiap 
orang akan heran kenapa harus menolong orang yang berbuat 
zalim? kalau menolong mereka yang dizalimi sudah jelas tak 
perlu ditanyakan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Nabi saw 
dengan menyatakan: 


Pn WS OB LI KN Mat 
JS SK MUA 3 Sea 


“engkau mencegah dia berbuat zalim (pada orang lain) itu 
pertolongan (kamu) pada yang berbuat zalim” 


Melalui hadis ini, Islam mencegah kejahatan bukan 
dimulai ketika kejahatan tersebut muncul ke permukaan 
namun berusaha mencari akar dan sumber kejahatan tersebut 
sehingga tak bisa eksis apalagi membudaya. 


Orang yang dizalimi sekalipun tak ditolong orang, 
ia masih memiliki senjata yang sangat ampuh yaitu doa. Doa 
orang yang dizalimi diyakini memiliki nilai keampuhan yang 
luar biasa tanpa memandang status sosial, agama dan lainnya. 
Doa orang yang dizalimi pasti diterima sebagai jaminan dari 
Nabi saw. Rasul saw bersabda: 


"Oleo AISI Uta Leo Gm Les pola 3, Gs 


“.takutlah doa orang yang dizalimi, karena di antara doa itu 
dengan Allah swt tak ada penghalang”. 


Hadis ini menegaskan agar setiap orang tidak berbuat 
dzalim karena doa orang yang dizhalimi akan diterima Allah 
swt walau orang yang dizhalimi itu pendosa, fasig bahkan 
kafir sekalipun.” Setiap orang dituntut selalu berhati-hati 
terutama dalam pergaulan antar sesama karena potensi 
keretakan, perselisihan banyak terjadi dalam interaksi sosial 
dan menyebabkan muncul tindakan zalim pihak satu pada 
pihak lainnya. 


54 Al-Bukhariy, Sahih..., IV, h. 234 (no. 6952) 
35 Al-Bukhariy, Sahih..., juz II, h. 82 (no. 2448) 
2 Ibn Hajar, Fath..., juz IV, h. 129. 


135 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


g. Membaguskan (Membebaskan) Sumpah 


Membaguskan sumpah dalam rangkaian tujuh sikap 
sosial yang diperintahkan yaitu seseorang bersedia menjadi saksi 
di atas kesaksian orang lain. Bila seseorang bersumpah terhadap 
perkara yang dia hadapi dan kita mengetahui bahwa dia berada 
di pihak benar, maka sebagai realsiasi dari perintah Nabi saw 
tersebut kita wajib memberi kesaksian dengan melakukan apa 
yang diinginkan oleh yang bersumpah sehingga menjadi sebuah 
kebaikan selama kita aman.” Sumpah dengan maksud tersebut 
untuk membantu kebaikan dan tentu tidak menimbulkan 
bahaya yang lebih besar pada diri orang yang membantu. 


Muslim berusaha membaguskan sumpah dengan 
membebaskan atau mendukung orang lain dilandasi suara 
nurani tentang kewajiban membela yang benar. Banyak 
yang terjadi di masyarakat justeru sebaliknya, orang berani 
bersumpah dan menjadi saksi palsu untuk sebuah kejahatan 
karena memperoleh iming-iming materi, walau Allah swt dan 
Nabi saw sudah mengancam sebagai bagian dari dosa besar.” 
Di sini letak kekuatan moril orang yang berani bersumpah dan 
bersaksi untuk sebuah kebenaran di tengah maraknya sumpah 
dan saksi palsu. 


2. Tujuh Gaya Hidup yang Dilarang 


Sub bahasan ini menampilkan tujuh hal terkait gaya hidup 
yang dilarang dalam hadis utama materi ini. Secara umum, tujuh 
larangan terkait dengan aksesoris berupa alat makan dan minum, 
perhiasan maupun pakaian, sekilas larangan tersebut memiliki 
pesanyang berhubungan dengan tujuh perintah dalam berinteraksi 
sosial di atas. Bila pemahaman ini diterima, maka larangan 
menggunakan aksesoris tersebut karena mempertontonkan 
keglamoran hidup di hadapan khalayak ramai tidaklah baik. 


a. Larangan Memakai Cincin Emas 


Larangan memakai cincin emas berlaku spesifik untuk 
laki-laki sementara untuk wanita dibolehkan. “Ali bin Abi Talib 
(w. 40 H) menyatakan bahwa: 


57 Ibn Hajar, Fath..., juz XIII, h. 392. 
58 OS: al-Nahal:94, al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 175 (no. 6675) s 


136 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


BA Lan Al dian HA Lo Ae Sela Ale ASI Lao AU ai Ul 
Mel3 IS el pai OLES dl 
“suatu saat Nabi saw mengambil sutera dan menaruh dikanan, lalu 


mengambil emas dan menaruh di kiri sambil bersabda, “sungguh 
dua (benda) ini haram atas kaum laki-laki dari umatku.” 


Menyikapi hadis ini dan beberapa riwayat semisal 
dengannya, ulama sepakat bahwa laki-laki haram menggunakan 
emas maupun sutera sementara perempuan dibolehkan. Ada 
beberapa riwayat yang merujuk bahwa larangan Nabi saw terkait 
menggunakan emas bagi laki-laki hanya bersifat makruh bukan 
haram tapi pendapat ini tidak populer. Ulama menyatakan 
larangan tersebut disebabkan “illat yaitu wanita diciptakan 
dengan kelembutan karena itu dia layak menggunakan 
perhiasan emas, perempuan juga dikenal suka bersolek dan tak 
betah bila tampil seadanya sehingga perempuan dibolehkan 
menggunakan emas. Semua penyebab (illat) diharamkan 
emas jika diterima maka keharaman emas atas lelaki bersifat 
permanen, universal sampai kapanpun. 


Sementara ulama masa kini membolehkan lelaki 
menggunakan emas putih yang di masa lampau tak pernah ada. 
Di antara alasan mereka bahwa emas putih itu tak sama kadar 
atom maupun bahan asli dengan emas kuning yang selama ini 
dikenal. Bahan asli emas kuning disebut Aurum sementara emas 
putih tak lain adalah Platinum (besi putih). Saat ditanya tentang 
hukum emas putih, mufti besar Mesir Prof Dr. “Ali Jum'ah 
berkata: 


OS Ola LENY JD ga3 OSN Gas Cah snaill OK Is... 
Kilas Al Ilee S3 PNG NI WA Ay Agan dgn 
"Asi dbs, 
59 Abu Daud, Sunan..., juz IV, h. 15 (no. 4057) 
& Ibn Hajar, Fath..., juz XI, h. 478, 502-503, Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy, 
jilid VII, vol. XIV, h. 27. 


2 http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID-268&LangID-1&MuftiT 
ype-0 diakses 08-05-2014. 


127 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


“jika yang dimaksud dengan emas putih dalam pertanyaan 
adalah platina, maka konsensus ulama (ijma') ia halal untuk laki- 
laki. Namun, jika yang dimaksud adalah campuran paladium 
dengan emas kuning (aurum) maka sebaiknya tidak dipakai oleh 
laki-laki sebagai implementasi dari sikap hati-hati, dan Allah swt 
yang lebih tahu”. 


Fatwa ini menunjukkan kalau campuran emas kuning 
(aurum) dengan emas putih (platinum) masih menjadi polemik 
walau sebaiknya laki-laki tidak menggunakannya. 


Penulis cenderung melihat dari aspek kodrat penciptaan 
perempuan yang identik dengan kelembutan seperti pendapat 
sebagian ulama di atas, emas sebagai ilustrasi dan realita dari 
sifat perempuan yang secara kodrati menyukai perhiasan, 
sedangkan laki-laki memiliki sifat maskulin yangidentik dengan 
keras, tegas dan lebih menyukai hal-hal sederhana. 


Dewasa kini beberapa kalangan coba membuktikan 
hikmah larangan laki-laki menggunakan emas dikaitkan dengan 
kesehatan, sementara perempuan melalui mensturasi yang 
rutin bisa mengatasi atom emas yang diduga menembus pori- 
pori kulit dan dapat menyebabkan penyakit alzheimer. Alzheimer 
adalah suatu penyakit dimana orang akan kehilangan semua 
kemampuan mental dan fisik serta menyebabkan dia kembali 
seperti anak kecil.? Selain belum dapat dibuktikan secara 
medis, asumsi tersebut masih menimbulkan banyak pertanyaan 
di antaranya seperti atom emas yang diduga mempengaruhi 
kesehatan laki-laki apakah tidak mengganggu perempuan yang 
telah menopause?, karena kondisi perempuan menopause sama 
dengan laki-laki karena keduanya tidak memiliki antibodi. Hanya 
perempuan yang masih mensturasi yang bisa mengeluarkan 
unsur atom emas ketika mereka mensturasi, karena diduga 
unsur itu menembus pori-pori pemakai cincin emas. 


2 http://galih.students.uii.ac.id/?p-37 &  http://www.sekitarunnes. 
com/2014/01/hikmah-medis-di-balik-haramnya-laki.html diakses pada 08-04- 
2014 


138 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


b. Larangan Menggunakan Peralatan Makan-Minum dari 
Perak 


Bila larangan emas terkait dengan penggunaan cincin 
atau perhiasan di tubuh laki-laki, maka larangan menggunakan 
perak berkaitan dengan peralatan makan dan minum. Hadis 
utama materi ini dan beberapa riwayat lain mengungkap secara 
jelas larangan tersebut. Hikmah dari laranganitu di antaranya, (1) 
unsur perak, (2) termasuk barang mahal dan mulia, seandainya 
dibolehkan maka perak dan emas akan sedikit, dan orang lain 
tak bisa mengambil manfaat dari keduanya, (3) pemborosan dan 
ilustrasi orang sombong bahkan dapat menyakiti orang miskin. 
Penyebutan perak tanpa menyebutkan emas dalam hadis 
ini, bukan berarti emas tak dilarang penggunaannya sebagai 
peralatan makan dan minum. Selain ada beberapa riwayat, 
secara logika perak yang lebih murah dari emas saja dilarang, 
apalagi emas tentu larangannya lebih pantas bila dijadikan 
peralatan makan dan minum. 


Dari sekian alasan ulama di atas, jika dilihat dari aspek 
pendidikan Islam maka seorang Muslim dituntut untuk hidup 
sederhana. Harga perak di masa sekarang tidak mendekati 
harga emas seperti di masa dahulu, tetapi Muslim yang baik 
bisa menempatkan apa yang layak ia lakukan dan hindari. 
Menggunakan peralatan makanan dan minuman dari perak 
apalagi emas jelas menunjukkan orang tersebut boros dan 
mungkin agak angkuh. PadahalIslam mengajarkan penganutnya 
untuk hidup sederhana dan bisa berbagi dengan pihak yang 
membutuhkan. 


c. Larangan Menggunakan Pelana Hewan Terbuat dari Sutera 

Kata 5 berasal dari kata j3, dapat berarti hiasan 
kendaraan milik orang-orang selain Arab yang dibuat dari 
sutera seperti pelana, atau juga bantal yang kadang terbuat 
dari wol selain terbuat dari sutera. Konteks hadis ini melarang 
benda tersebut yang terbuat dari sutera,” berarti 54 semacam 


s3 Ibn Hajar, Fath..., juz XI, h. 232. 
s4Muslim, Sahih..., jilid II, h. 300 (no. 2065) 
55 Ibn al-ASir, al-Nihayah..., jilid V, h. 150-151 Muhammad bin “Ali al- 


139 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 


aksesoris yang digunakan orang Ajam (non Arab) di abad ke 
7 M dan sebagai hiasan untuk pelana hewan yang dibuat dari 
sutera. 


Menarik dianalisa, jika menggunakan JW dari sutera di 
pelana hewan sebagai kendaraan saat itu terlarang sebagaimana 
sutera yang lain (» 4) juga haram dengan alasan keangkuhan 
dan pemborosan, maka apakah analogi (giyas taswiyah) 
bisa digunakan terhadap kendaraan di masa sekarang yang 
menggunakan aksesoris mahal, misalnya mobil yang tempat 
duduk atau sandaran tempat duduknya terbuat dari emas. 
Dalam konteks ini bisa dianalogikan jika larangan tersebut 
karena pemborosan, sebab Islam mengajarkan umatnya hidup 
sederhana walau memiliki banyak kekayaan. 


d. Larangan Memakai Kain Bercampur dengan Sutera 


Pakaian terbuat dari katun bercampur dengan sutera 
berasal dari negeri Mesir dan penghujung daerah Damaskus 
(Syiria) disebut dengan Kill S7 Nara) termasukjenis pakaian yang 
kebanyakan bahannya terbuat dari sutera. Adapun pakaian yang 
ada sutera namun sedikit, maka tak terlarang memakainya. 


e. Larangan Memakai Sutera 


Kata » 4! digunakan untuk semua jenis sutera secara 
umum. »,4! merupakan sebutan yang sudah dikenal di masa 
Nabi saw untuk jenis sutera apapun. 


f. Larangan Memakai Pakaian dari Sutera 


Kata Gel adalah pakaian yang terbuat dari sutera. Kata 
ini berasal dari bahasa Persia namun dijadikan sebagai bahasa 
Arab. 


g. Larangan Memakai Sutera yang Tebal 


Semua jenis sutera yang tebal disebut dengan & wu), 
berasal dari bahasa selain bahasa Arab.? Dari tujuh larangan 


Syinwaniy, Hasyiah “ala Mukhtasar Ibn Abi Jamrah Ii al-Bukhariy (Semarang: Karya 
Toha Putera, t.th), h. 80. 
& Ibn Hajar, Fath..., juz XI, 
57 Ibn al-ASir, al-Nihayah..., jilid IV, h. 59, al-Syinwaniy, Hasyiah..., h. 80. 
8 Ibn al-ASir, al-Nihayah..., jilid II, h. 97, al-Syinwaniy, Hasyiah..., h. 80. 
Ibn al-ASir, al-Nihayah..., jilid I, h. 47, al-Syinwaniy, Hasyiah..., h. 80-81 


110) 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


menggunakan aksesoris, dua terkait dengan penggunaan emas 
dan perak selebihnya terkait penggunaan sutera. Penyebutan 
Nabi saw tentang bahan yang terbuat dari sutera maupun 
jenisjenis sutera dari gol, UI, JA dan Gx! sebagai 
klasifikasi khusus setelah yang umum yaitu »,4l kembali 
pada satu titik yang sama bahwa segala jenis, nama dan bahan 
terbuat dari sutera status hukumnya sama seperti sutera (» 41) 
yaitu haram.” Nama setiap produk bisa berbeda, tetapi bahan 
dari produk yang berbeda itu tetap sama maka hukumnya juga 
sama. 


D. Biografi Perawi sahabat al-Bara' bin Azib ra (w. 73 H)': 

Abu al-“Amarah, al-Bara' bin “Azib bin al-Haris bin “Adiy al- 
Ansariy al-Ausiy. Al-Bara' adalah sahabat kecil, ia bersama ayahnya 
menjadi sahabat Nabi saw. Al-Bara' menyertai Nabi saw dalam 14 
atau 15 kali peperangan, kecuali perang Badar (2 H) karena al- 
Bara' sebagaimana Ibn “Umar (w. 74 H) belum dikenai wajib militer 
disebabkan keduanya belum cukup umur saat itu. Perang Uhud 
(3 H) sebagai perang pertama yang diikuti al-Bara' bersama Nabi 
saw. 


Di masa “Umar (w. 23 H), kiprah al-Bara' di antaranya 
membuka kota Rayy (Persia) secara damai. Saat terjadi fitnah 
di masa imam 'Ali menjabat khalifah (3540 H), al-Bara' dan 
saudaranya “Ubaid bin 'Azib (w. # 39/40 H) termasuk orang-orang 
yang berada dalam barisan imam “Ali, baik di perang Jamal (36 
H), Siffin (37 H) maupun menumpas pemberontakan Khawarijj di 
Nahrawan (38 H). 


Al-Bara' termasuk orang Ansar yang berpindah dari kota 
Madinah lalu berdomisili serta wafat di Kufah pada tahun 72 H 
menurut pendapat yang paling kuat. 


70 Al-Syinwaniy, Hasyiah..., h. 81. 

7 Biografi al-Bara bin Azib lihat: Izz al-Ddin “Ali bin Muhammad: Ibn 
al-Asir II (w. 630 H), Usud al-Gabah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid I, h. 205-206, 
Ibn Hajar, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, diteliti oleh “Ali Muhammad al-Bujawiy 
(Beirut: Dar al-Jayl, cet. I, 1992), juz I, h. 278. 


141 


Materi Ketujuh Hak-Hak Muslim dan Tujuh Larangan 
KEPUSTAKAAN 


Al-Our'an 

Anis, Ibrahim dkk. al-Mujam al-Wasit. Juz II. Cairo: t.p, 1972. 

al-Asgalaniy, Ahmad bin “Ali, Ibn Hfajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz III-V, X- XIII. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 

, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah. Cet I. Juz I. Diteliti oleh “Ali 

Muhammad al-Bujawiy. Beirut: Dar al-Jayl, 1992. 

al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz IHV. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

Ibn Abiy Syaibah, Abdullah bin Muhammad. Musannaf Ibn Abiy 
Syaibah. Cet I. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1989. 

Ibn al-Asir, Majd al-Ddin, Mubarak bin Muhammad. al-Nihayah fi 
Garib al-Hadis wa al-Asar. Jilid I-V. Beirut: Dar al-Fikr, 1979. 

Ibn al-ASir II, Iz al-Din Ali bin Muhammad. Usud al-Gabah. Juz I. 
Beirut: Dar al-Fikr, 1989. 

Ibn Faris, Ahmad bin Faris. Mujam Magayis al-Lugah. Jilid I. Beirut: 
Dar al-Jayl, 1991. 

a-Isfihaniy, Ragib. Mujam Mufradat Alfaz al-Guran. Diteliti oleh 
Nadim Mar'asyliy. Beirut: Dar al-Fikr, t. th. 

a-Jurjaniy, Abu Hasan “Ali bin Muhammad al-Hanafiy, al-Tarifat. 
Cet II. Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 2003. 

Ma'luf, Lois. al-Munjid fi al-Lugah wa al-Alam. Cet XLIII, Beirut: Dar 
al-Masyrig, 2008. 

al-Mubarakfuriy, Abu al-“Ula Muhammad “Abd Rahman bin “Abd 
Rahim. Tuhfah al-Ahwaziy. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al- 
Tlmiyyah,1990. 

al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ousyairiy. Sahih 
Muslim. Jilid HI. Beirut: Dar al-Fikr, 1993. 

al-Nasaiy, Ahmad bin Syu'ayib. Sunan al-Mujtaba li al-Nasaiy. Jilid II, 
vol IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1999. 

al-Nawawiy, Yahya bin Syarafuddin. al-Azkar al-Nawawiyyah. Beirut: 
Dar al-Fikr, 1994. 


142 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 
, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy. Jilid IV, vol. VII, V, vol IX, 
VII, vol. XIV, VIII, vol. XVI. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 
al-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiyman bin Asy'as. Sunan Abi Daud. Juz 
TII-TV. Diedit oleh Sidgiy Muhammad Jamil al-Attar. Beirut: 
Dar al-Fikr, 2003. 
al-Syinwaniy, Muhammad bin “Ali. Hasyiah “ala Mukhtasar Ibn Abi 
Jamrah Ii al-Bukhariy. Semarang: Karya Toha Putera, t.th. 


al-Tabariy, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Tarikh al-Umam wa al- 
Muluk. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, cet I, 1987. 


al-Turmuziy, Abu Isa, Muhammad bin 'Isa bin Surah. Sunan al- 
Turmuziy. Juz IV. Diberi notasi oleh Sidgiy Muhammad 
Jamil al-Attar. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. 


SUMBER INTERNET 


http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID-268&LangID-18&Muf 
tiType-0 diakses 08-05-2014. 


http://www.doktergaul.com/tentang/manfaat-bersin-bagi- 
kesehatan.html# di akses 06-05-2014. 


http://galih.students.uii.ac.id/?p-37 diakses pada 08-04-2014 


http://www.sekitarunnes.com/2014/01/hikmah-medis-di-balik- 
haramnya-laki.html diakses pada 08-04-2014 


143 





MATERI KEDELAPAN 
ETIKA BERTETANGGA 
DAN 
MENGHORMATI TAMU 


A. Pendahuluan 


Ne manusia memiliki kecenderungan hidup di 
suatu tempat secara berkelompok. Di masa lalu, 
kelompok dapat berbentuk suku-suku yang menyatu dalam satu 
kafilah, atau rombongan yang biasa dipimpin seorang kepala 
suku. Mereka saling membantu antara satu dengan lainnya jika 
ada musuh yang berusaha menyerang salah satu dari mereka. 
Demikian pula mereka tak segan-segan melindungi orang asing 
yang meminta bantuan mereka. Masyarakat nomaden sebagai 
contoh kehidupan manusia berkelompok dalam kategori ini. 


Masa kini bahkan sejak abad pertengahan, manusia telah 
mengenal kehidupan berkelompok di suatu tempat walau berbeda 
suku, ras bahkan agama. Dari sini muncul apa yang disebut 
dengan tetangga dan orang-orang yang saling mengunjungi satu 
dengan lainnya adalah tamu. Islam datang memberikan beberapa 
rambu untuk membina hubungan baik antara seseorang dengan 
tetangga maupun tamu yang mengunjunginya, karena tetangga 
merupakan orang terdekat dari satu bagian kelompok masyarakat 
sementara tamu termasuk orang yang dikenal secara umum oleh 
pihak yang dikunjungi. 


145 


Materi Kedelapan Etika Bertetangga dan Menghormati Tamu 

II. Pembahasan 

A. Matan Hadis dan Terjemahnya 

VE AN ea ah Jak OS ga dn ale AA Io MS, JE EA 

BAG Sab OS 35 ALS ASUS AN (Ah DL Sah 05 3 5 
Ed GS Jis ASI 


“dari Abu Hurairah berkata: Nabi saw bersabda:'siapapun yang 
(mengaku) beriman pada Allah swt dan hari akhir (kiamat), maka 
janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman 
pada Allah swt dan hari akhir, hendaklah ia menghormati 
tamunya. Dan siapapun yang beriman pada Allah swt dan hari 
akhir, berkatalah yang baik atau (kalau tak bisa berkata yang 
baik hendaklah) diam” 


Sesi 42 3 kan G3 Kuat SS BANI AAS ng 33 ll JAS UAS ng 
GE Y MULAN BUS GI, Ag ale AI Io GAN GE Je iah al 
WE 3 5 ME 

Nabi saw bersabda:”hai wanita yang Muslim jangan sekali-kali 


kalian meremehkan tetangga satu dengan tetangga lainnya, 
walau (yang diberi) hanya kuku kambing.” 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Dalam bahasan materi kedelapan ini terdapat dua hadis 
terkait kehidupan bertetangga dan menghormati tamu. Point 
hadis pertama berisi tentang iman seorang Muslim pada Allah 
dan hari akhir diakui jika dia mampu membuat tetangga merasa 
tak terganggu lantaran ulahnya, dan penghormatan pada tamu 
termasuk dalam kategori iman tersebut. Dalam bergaul dengan 
tetangga maupun menerima tamu, seorang Muslim dituntun agar 
senantiasa berkata baik jika tak bisa maka lebih baik diam agar 


1 Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 
Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz IV, h. 63 (no. 6018). 
2 Al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 63 (no. 6017) 


146 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


tak terjadi kesalahan dalam berucap, kata-kata yang sia-sia atau 
bahkan keburukan dalam sebuah percakapan. 


Point hadis kedua menegaskan pada setiap Muslimah 
agar berhati-hati dalam segala ucapan maupun tindakan yang 
dapat menyakiti tetangga, karena intensitas pertemuan antara 
perempuan satu dengan lainnya sebagai ibu rumah tangga bisa 
menimbulkan gosip, sindiran, ejekan bahkan penghinaan. Nabi 
saw mengajarkan agar menghormati apa yang tetangga berikan, 
walau itu tak bernilai secara materi maupun kualitas. 


Kedua hadis di atas memiliki benang merah berisi tentang 
tetangga tak boleh disakiti dan tamu harus dihormati. Perempuan 
sebagai ibu rumah tangga ditekankan memainkan peran lebih 
dalam hal ini, dengan tujuan pendidikan untuk anak-anak mereka 
bahkan masyarakat sekitarnya. 


C. Analisa Hadis 
1. Etika Bertetangga 


Etika dalam bahasan ini berupa akhlag, adab, tata cara, 
perilaku atau sikap seseorang pada pihak lain. Tetangga adalah 
orang yang rumahnya berdekatan atau sebelah-menyebelah atau 
orang yang tempat tinggalnya berdekatan. Etika bertetangga 
yaitu perilaku seseorang pada orang lain yang tempat domisli 
keduanya bersebelahan atau berdekatan. Tetangga dalam hadis 
di atas disebut ,- atau 3, dari |, -,,s&-)— ( jara-yajuru- 
jauran) mencari atau meminta untuk ditolong,' tetangga ibarat 
orang yang paling mudah dimintai pertolongan karena tempat 
tinggalnya berdekatan. Kata ,- juga dapat berarti menyimpang 
dari kebenaran atau zalim,” karena yang merasakan ketidakadilan 
biasanya orang terdekat. 


Al-Our'an menyebut tetangga sebagai mereka yang tempat 
tinggalnya berdekatan dengan kita. Kedekatan itu sebagai syarat 
utama disebut tetangga, karena seseorang tak akan disebut dekat 


3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka, edisi ketiga, 2002), h. 1187. 

“Ibrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit (Cairo: t.p, 1972), juz I, h. 146. 

5Ibrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit, juz I, h. 146. 


IYA 


Materi Kedelapan Etika Bertetangga dan Menghormati Tamu 


dengan oranglain kecuali orang lainjuga dekatdengannya. Sahabat 
misalnya,S disebut demikian karena dekat dengan temannya, dan 
teman tersebut juga dekat dengan dia. Al-Gur'an mengklasifikasi 
tetangga menjadi dua kategori, yaitu tetangga yang dekat dan 
tetangga yang jauh, Allah swt berfirman (OS: al-Nisa': 36) 
AN Sel HA 20 UKS Ga KE 21,3 Vai YA 
3 SES 3 Je as 2 bela ca 33 Le SA S3 
PASS PL TAM II 
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang 
ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu 
sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” 


Penggalan ayat GI 5 ,&M yaitu tetangga dekat, 
sementara penggalan ayat berikut «4 ,&l yaitu tetangga yang 
asing, karena di antara dua orang yang bertetangga tak memiliki 
ikatan kekeluargaan. Sementara ulama ada yang menafsirkan 
tetangga dekat adalah sesama Muslim, dan non Muslim adalah 
tetangga yang jauh.” 


Interpertasi tentang tetangga yangjauh adalah orang asing 
(baca, lain) dilihat dari aspek ikatan keluarga dapat dipahami, 
karena dahulu kebanyakan yang tinggal berdekatan tak lain adalah 
anggota keluarga sendiri. Di zaman sekarang masih ditemukan 
di sebagian perkampungan (desa), di sana terdapat beberapa 
rumah tangga berdekatan dan di antara mereka masih memiliki 
ikatan keluarga. Biasanya ikatan kekeluargaan memiliki beberapa 
persamaan salah satu di antaranya adalah agama, sehingga 
interpertasi di atas mengenai tetangga yang dekat adalah sesama 
Muslim dan tetangga yang jauh yaitu non Muslim, karena rata-rata 
orang seagama masa itu tinggal berdekatan seperti fenomena suku 


S Ragib al-Isfihaniy, Mu'jam Mufradat Alfaz al-Gur'an, diteliti oleh Nadim 
Mar'asyliy, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 101. 

7 Abu “Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ourtubiy, al-Jami' li Ahkam al- 
Our'an, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiy, cet II, 1985), jilid V, h. 183. 


148 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Aus dan Khazraj. Sebelum Islam kedua suku tersebut cenderung 
tinggal bersama sukunya sendiri karena ikatan kesukuan, namun 
saat Islam datang ikatan itu dirubah dengan ikatan agama, kondisi 
tersebut juga terjadi pada suku-suku Yahudi di Madinah seperti 
suku Oainuga' dan selainnya. 


Konteks sejarah saat al-Yur'an turun patut dicermati agar 
di masa kini konsep tentang tetangga yang dekat maupun tetangga 
yang jauh bukan disebabkan karena agama, suku, keluarga dan 
sebagainya. Tetapi konsep tetangga yang dekat adalah mereka yang 
tinggal dekat dengan tempat tinggal kita walau bukan keluarga, 
sementara tetangga yang jauh adalah mereka yang tempat 
tinggalnya jauh dengan tempat tinggal kita. Konsep ini tidak 
mengingkari kedekatan yang diikat atas dasar keluarga, agama, 
suku atau lainnya, hanya melalui konsep ini dapat dipahami kalau 
orang yang tempat tinggalnya saling berdekatan akan lebih cepat 
memberikan pertolongan di kala salah satu dari mereka terkena 
musibah ketimbang keluarga bahkan orang tua dan saudara 
sekandung yang jauh tempat domisili dari orang yang terkena 
musibah. Konsep ini juga tak menutup mata terhadap fakta 
bahwa tak semua tetangga yang tinggal berdekatan, bersebelahan 
adalah orang yang baik, bahkan kadang terdapat tetangga buruk 
sebagaimana arti etimologi dari kata--t, (baca, menyimpang, zalim), 
namun melalui konsep ini dapat dibangun sikap optimis seorang 
Muslim atas semua orang yang hidup di sekitarnya agar tercipta 
suasana rukun, aman dan tentram atas asas tolong menolong 
dalam konteks positif sesama manusia. 


Pemahaman tentang tetangga yang dekat dan tetangga 
yang jauh memang dapat dilihat misalnya dari kedekatan emosi, 
sehingga dalam masyarakat kadang ditemukan orang merasa lebih 
dekat dengan tetangganya yang letak rumah tetangga itu berjarak 
beberapa meter dengan rumah orang itu, sementara tetangga yang 
rumahnya persis bersebelahan dengan rumah orang itu keduanya 
tak terlalu akrab. 


Dalam menghormati tetangga dan memuliakan mereka, 
Nabi saw menuntun umatnya melalui pesan kedua hadis di 
bahasan utama materi ini. Penggalan kata »- 52 Yg di point hadis 


149 


Materi Kedelapan Etika Bertetangga dan Menghormati Tamu 


pertama menandaskan segala bentuk tindakan, sikap, kata-kata, 
serta apa saja yang menyebabkan tetangga merasa tidak nyaman 
termasuk dalam kategori menyakiti tetangga. Begitu penting 
memperhatikan hak-hak tetangga, Nabi saw pernah menyatakan: 


gm del nb GL Jar Gaon Jl 


“Jibril senantiasa mewasiatkan padaku tentang (hak) tetangga, 
sehingga aku mengira Jibril akan memberikan warisan untuk 
tetangga.” 


Terlepas dari komentar ulama mengenai arti warisan 
(memberi warisan) pada tetangga, hadis ini menunjukkan 
besarnya hak tetangga. Tetangga dalam konteks hadis ini adalah 
siapa saja, Muslim maupun non Muslim, saleh maupun bejat, 
teman atau musuh, tetangga dekat maupun jauh, yang berbuat 
baik bahkan yang menyakiti semuanya adalah tetangga, walau 
hak-hak mereka sesuai dengan kondisi mereka. Ibn Umar (w. 74 
H) memahami hadis ini secara umum maka dia menyembelih 
kambing untuk tetangganya yang beragama Yahudi,” bahkan hadis 
ini diriwayatkan olehnya. 


Hak-hak tetangga berdasarkan kondisi mereka dapat 
juga dilihat dari beberapa aspek seperti kesamaan agama, ikatan 
keluarga, suku dan sebagainya walau semua itu tak menjadi ukuran 
utama sebagaimana telah dijelaskan. Hadis tentang tetangga ada 
tiga dilihat dari hak-hak mereka yaitu: (1) tetangga non Muslim 
memiliki hak bertetangga, (2) tetangga Muslim memiliki hak 
bertetangga dan hak kesamaan agama, dan (3) tetangga Muslim 
memiliki hak bertetangga, kesamaan agama dan kasih sayang (s 
ilaturrahim). Ulama memang berbeda menilai hadis ini,? namun 


8 Al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 63 (no. 6015). 

?Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar al-Asgalaniy (773-852 H), Fath al-Bariy bi Syarh 
Sahih al-Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz XII, h. 54-55. 

2 Ybn Hajar menyatakan hadis ini disandarkan kepada Nabi saw oleh 
Jabir (w. 78 H), lihat: Ibn Hajar, Fath..., juz XII, h. 55. Imam al-Baihagiy (w. 458 
H) menilai da'if karena ada perawi bernama “Usman bersama ayahnya bernama 
“Ata' al-Khurasaniy, keduanya lemah, lihat: Ahmad bin Husain Abu Bakar al- 
Baihagiy, Syu'ab al-Iman, (Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 1410 H/1990 M), juz 
VII, h. 84. 


150 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


hak tertinggi dalam bertetangga nampak bahwa ukuran kasih 
sayang menjadikan seorang tetangga memiliki hak tertinggi 
dibanding tetangga lainnya. 


Untuk memenuhi hak-hak tetangga sekaligus pedoman 


bagi Muslim menjadi tetangga yang baik, perlu diperhatikan 
beberapa etika bertetangga di antaranya: 


a. 


b. 


Tidak menyakiti tetangga. Point ini dapat dibagi dua: (1) 
Menghormati tetangga dan berperilaku baik pada mereka. 
Point ini terkait langsung dengan sikap seseorang di depan 
mata tetangga seperti menegur, mengucap salam, berbicara 
sopan dan tidak menyakiti secara fisik, (2) Tenggang rasa. 
Point ini terkait sikap dan tindakan seseorang pada tetangga 
yang tak berhadapan langsung seperti, berteriak keras, 
menyalakan TV atau lagu, membuat kegaduhan yang 
menyebabkan tetangga merasa terganggu, membuat sesuatu 
yang mengganggu kenyamanan mereka seperti membangun 
bangunan yang menutupi mereka dari sinar matahari. Hadis 
pertama dan kedua di materi ini telah mencakup sebagian 
besar point a. 


Memelihara hak-hak tetangga seperti riwayat Mu'az bin 
Jabal (w. 18 H): 


Op can OLS Gl: JB Rei Ebi H3 Wal Iya CIJE 
AE GA Sl CAN GUI Ola ASAR aja Ola ea UEA 


CSI Ol 153 0 A33 Kana KLO Op cah US KO Oh «ada 


N “Tr 
2.45 C 


“para sahabat bertanya, ya Rasulullah apa hak tetangga atas 
tetangga lainnya? Nabi saw menjawab jika dia meminjam 
(berhutang) pinjamilah dia, jika dia meminta tolong tolongilah 
dia, jika dia sakit jenguklah dia, jika dia butuh (sesuatu) 
berikanlah padanya, jika dia menjadi miskin dikembalikan 
atasnya (bantu agar bangkit lagi), jika dia memperoleh kebaikan 
(nikmat) senangkanlah dia, jika dia tertimpa musibah hiburlah 
dia, dan jika dia wafat ikutilah (mengantar) jenazahnya....” 


1 Tbn Hajar, Fath... juz XII, h. 60. 


TSI 


Materi Kedelapan Etika Bertetangga dan Menghormati Tamu 


Termasuk hak tetangga yaitu menjaga rumahnya saat 
mereka tak ada, tidak mengambil dan merusak milik mereka 
dan tidak menceriterakan aib apalagi mencari-cari kesalahan 
mereka. 


c. Saling menasehati, memberi saran, kritikan dalam rangka 
kebaikan dengan cara bijaksana. Jangan bahagia bila tetangga 
keliru, dan sedih jika mereka bahagia. 


d. Berusaha berbuat baik pada tetangga walau dengan sesuatu 
yang kecil demi menyenangkan hati mereka. Nabi saw 
berpesan pada Abu Zar (w. 33 H) bila memasak marag (daging 
berkuah) agar memperbanyak kuahnya untuk dibagikan 
dengan tetangga.? Tak harus daging, sayur mayur atau 
makanan lain pun bisa dibagikan dengan tetangga, karena itu 
Nabi saw mensinyalir di hadis kedua bahasan utama materi 
kedelapan ini dengan kata 34 -4,s yaitu kuku kambing atau 
tulang bagian kaki yang dagingnya sedikit." 


Kata -, juga mengisyaratkan perbuatan baik sekalipun 
bukan dalam bentuk seperti kuah tadi, tetapi menyenangkan 
tetangga walaupun kecil. Fokus kata ,w, ditujukan spesifik 
pada perempuan karena biasanya mereka menilai pemberian 
seseorang dalam bentuk benda sehingga Nabi saw mengajarkan 
agar perempuan tidak meremehkan pemberian tetangga walau 
bentuk pemberian itu tidak seberapa dari aspek materi, bahkan 
di bawah standar dari apa yang ada dalam pikiran mereka. 


Bila kita ingin memberikan sesuatu pada tetangga, 
diprioritaskan tetangga terdekat dari pintu rumah kita,“ logika 
ini cukup sederhana karena tetangga yang pintu rumahnya 
terdekat dengan kita diduga kuat paling cepat dan gampang 
untuk menolong jika kita terkena musibah. 


e. Bersabar terhadap perilaku tetangga yang kurang baik. 
Rasululullah saw. pernah menyatakan jenis manusia yang di 


12 Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisaburiy al-Ousyairiy (206-261 H), 


Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid II, h. 541 (no.2625). 


13 Majd al-Ddin, Mubarak bin Muhammad Ibn al-Asir (w. 606 H), al- 


Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar (Beirut: Dar al-Fikr, 1979.), jilid III, h. 429 


4 Al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 63-64 (no. 6020) 


152 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 
cintai Allah swt, salah satu di antaranya yaitu : 


aa) ANN uan Asdta lea Jang Lea is AN ae BG 
3 - | Dgn »LI an Anda —y 


“tiga golongan orang yang dicintai Allah swt.... (salah satunya) dan 
seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti tetangga 
namun sabar atas gangguan mereka dan rela, sehingga Allah swt 
mengakhiri perbuatan tetangga itu padanya dengan kematian 
atau kepergian (keberangkatan) tetangga tersebut.” 


Terkadang kesabaran atas perlakuan buruk tetangga 
membuahkan hasil dengan melakukan sikap protes secara nyata 
dan langsung dirasakan tetangga yang buruk itu. Di masa Nabi 
saw., seseorang mengeluarkan barang-barang dari rumahnya dan 
diletakkan di jalan, lantaran sikap buruk tetangganya. Akhirnya 
tetangga itu sadar dan meminta orang tersebut kembali lagi 
ke rumahnya. Ilustrasi kisah ini menunjukkan tindakan 
orang tersebut semacam shock terapi kejiwaan dalam dunia 
pendidikan, dan ternyata bisa mempengaruhi tetangga yang 
suka mengganggu tersebut. Langkah apa saja yang dilakukan 
untuk menyadarkan tetangga yang buruk dapat ditempuh 
selama tidak menyakiti tetangga itu, jadi keburukan jangan 
dibalas dengan keburukan lagi, melainkan memberi pelajaran 
dengan cara tertentu agar tetangga yang buruk benar-benar 
menyadari akan kekeliruaanya. 


2. Menghormati Tamu 


Tamu adalah orang yg datang berkunjung (melawat dsb) 
ke tempat orang lain atau ke perjamuan, demikian salah satu 
arti tamu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Tamu dalam 
penggalan hadis utama materi ini disebut dengan cw» berasal 


15 Abu “Abdillah: Ahmad bin Hanbal (164-241 H), al-Musnad li Imam 
Ahmad bin Hanbal (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid V, h. 176. 

1 Al-Baihagiy, Syu'ab al-Iman, juz VII, h. 79-80: Ali bin Abu Bakar 
al-Haisamiy (w. 807 H), Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid (Beirut: Dar al-Kutub 
al-“Ilmiyyah, 1988), juz VIII, h. 170. 

” Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1132. 


153 


Materi Kedelapan Etika Bertetangga dan Menghormati Tamu 


dari kb — bb — Sx (dafa-yadifu-dayfan) berarti condong" lalu 
berkembang menjadi beragam arti di antaranya mendekat dan 
senang, berpaling, takut dan berhati-hati.' Mereka yang bertamu 
ke rumah orang pasti karena ada perasaan condong terhadap 
pemilik atau tuan rumah. Entah kecondongan itu berbentuk positif 
maupun negatif. Tamu yang datang ke rumah orang memiliki 
beragam keperluan, ada yang pingin menjalin tali silaturrahim 
sehingga menjadi dekat dan akrab dengan tuan rumah, sementara 
yang lain datang dengan niat yang tidak baik sehingga terkesan 
mengadu domba karena itu tuan rumah wajib mengabaikannya 
(berpaling), bahkan ada juga yang datang ingin mengadukan 
permasalahannya atau meminta bantuan sehingga tuan rumah 
perlu waspada, jika dalam rangka kebaikan maka selayaknya tamu 
yang datang diberi pertolongan sesuai kemampuan tuan rumah. 


Walau tamu yang datang dengan berbagai maksud dan 
tujuan, sebagai tuan rumah tetap dituntut untuk menghormati 
tamu tersebut. Penghormatan terhadap tamu yang datang semakin 
meningkat seiring dengan jarak tempuh yang dilewati sang tamu 
sampai ke rumah yang dituju. Apalagi tamu itu berasal dari 
daerah yang jauh, luar kota, luar pulau atau bahkan negara yang 
lain. Rasul saw mengajarkan setiap Muslim agar menghormati 
dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap tamu 
terlebih di hari naa kedatangannya. Nabi saw bersabda: 


Sa) AE BL, en pat jak OS 33 


- 


35 3 DS 3S 


# 33 - 


“siapa yang beriman pada Allah swt dan hari akhir, maka 
muliakanlah tamunya, memuliakannya sehari-semalam. Bertamu 
itu (batas) tiga hari dan selebihnya adalah sadagah....” 


Kata as5il-, yaitu memuliakan tamu dengan cara tuan 
rumah berusaha sedikit ekstra menyuguhkan hidangan istimewa 
dilandasi kebaikan dan kelembutan di hari pertama tamu datang. 


38 Ragib, Mujam Mufradat..., h. 309, Ibn al-ASir, al-Nihayah..., jilid III, h. 
108-109. 

12 Ibrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit, juz I, h. 547. 

20 Al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 144 (no. 6476) 


154 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Imam Ahmad dan al-Lais (w. 175 H) bahkan menganggap pelayanan 
terhadap tamu di hari pertama adalah wajib, tapi mayoritas ulama 
menyatakan itu sunnah. Adapun hari kedua dan ketiga, tuan rumah 
menjamu tamu dengan apa yang ada pada tuan rumah seperti 
biasa yang tuan rumah makan sehari-hari, lalu memberi bekal 
pada tamu ketika dia hendak kembali ke rumahnya.” Pelayanan 
terhadap tamu yang datang di hari pertama bisa dikataan sebagai 
pelayanan eksklusif, terlebih tuan rumah termasuk orang yang 
berkecukupan. 


Ada pula ulama yang memahami kata 45, dengan 
ilustrasi jika tamu menginap tiga hari sesuai bunyi hadis maka 
pelayanan seperti telah dijelaskan. Terkadang ada tamu yang tak 
menginap di rumah yang ia datangi, terhadap mereka tuan rumah 
melayani hari pertama mencakup ongkos kepulangan tamu ke 
temaptnya.?2 Pelayanan bagaimanapun bentuk dan cara dapat 
disesuaikan dengan kebiasaan suatu masyarakat terhadap tamu 
yang berkunjung ke rumah mereka, selama inti dari kata -ty: tak 
hilang ketika melayani tamu. 


Rasul saw secara langsung mempraktekkan pelayanan 
prima pada tamu, bahkan tamu non Muslim seperti riwayat 
berikut: 


SE Ae SA 3 dr SA Se La al Bl Delay al AI 


“ungguh Rasulullah saw kedatangan seorang tamu yang kafir, 
lalu Rasul memerintahkan untuknya dengan seekor kambing 
(betina). Kemudian diperah (susu kambing itu) dan dia (kafir) 
meminumnya, lalu (diperah lagi) yang lain dan dia meminumnya, 
lalu (diperah lagi) yang lain, dan dia meminum lagi perahan itu 
bahkan sampai dia meminum tujuh kali perahan susu kambing. 
Besoknya kafir lalu masuk Islam... 


2 Tbn Hajar, Fath..., juz XII, h. 166, Yahya bin Syarafuddin al-Nawawiy (w. 
676 H), Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), jilid VI, vol. 
XII, h. 26. 

2Tbn Hajar, Fath..., juz XII, h. 166. 

2Muslim, Sahih..., jilid II, h. 298 (no. 2063) 


155 


Materi Kedelapan Etika Bertetangga dan Menghormati Tamu 


Ungkapan 644 » dapat berarti secara hakiki bahwa kafir 
itu minum 7 kali susu perahan, tapi lebih menarik pendapat yang 
menyatakan kalau ungkapan itu sebagai ilustrasi betapa banyak 
kafir tersebut minum saat bertamu pada Nabi saw.“ aa Sa ini 
diperkuat oleh redaksi al-Bukhariy yang berbunyi se Los p Peru) 
Ke Gas Si 25 Jalam riwayat ini, kata se KG sebagai ganti dari kata 
—,4& dari riwayat di atas. Sekalipun berbeda dalam arti, namun 
memiliki satu makna yang sama bahwa dalam aktifitas makan, 
minum tak mungkin terpisahkan. Dapat juga dipahami terdapat 
dua tamu yang datang pada Nabi saw dalam waktu yang berbeda 
tapi kedua-duanya non Muslim. Perlakuan baik Nabi saw. terhadap 
tamu non Muslim merupakan bagian dari upaya pelayanan prima 
menghargai tamu walau beda agama. 


Pernyataan Nabi saw tentang tamu yang lebih tiga hari 
adalah sadagah memiliki makna tersesendiri jika dilihat dari 
konteks pendidikan, pertama, tamu hendaklah memiliki rasa malu 
lebih dalam di saat tersebut. Tiga hari adalah waktu yang cukup 
untuk menginap di rumah orang lain, kecuali benar-benar tamu 
itu tahu kalau tuan rumah tidak keberatan: kedua, tuan rumah 
dididik untuk bersifat lapang dada, murah hati, penuh kasih 
sayang jika tamu menginap lebih dari tiga hari dan semua itu 
bernilai pahala, ketiga, tuan rumah jika berkeberatan tamunya 
menginap lebih dari tiga hari, maka itu tidak berdosa karena 
tuan rumah telah menunaikan penghormatan pada tamu selama 
waktu tersebut dan semua orang tak dibebankan dengan apa yang 
dia tak mampu melakukannya. 

Demikian di antara tuntunan terkait penghormatan pada 
tamu, sementara tamu yang berkunjung juga memiliki beberapa 
adab atau etika yang mesti diperhatikan jika mengunjungi rumah 
orang sebagai tamu. Adab-adab tersebut yaitu: 

a. Memiliki Niat yang Baik 

Niat merupakan kunci dari segala perbuatan manusia, 

karena melalui niat semua amalan mereka dinilai oleh Allah 


24 A-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy..., jilid VII, vol. XIV, h. 20, Ibn Hajar, 
Fath..., juz X, h. 675-676. 
25 Lihat: al-Bukhariy, Sahih..., juz III, h. 314 (no. 5397). 


156 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


swt, seperti telah dijelaskan di materi pertama. Saat mendatangi 
rumah orang, hendaklah tamu memiliki niat yang baik melalui 
kedatangannya itu. Niat yang baik meliputi segala bentuk 
kebaikan yang dapat diperoleh tamu maupun tuan rumah. Tamu 
yang datang hendaklah berniat setidaknya menjalin tali Silaturrah 
im karena menjalin ikatan tersebut merupakan anjuran agama 
yang diberkati. Nabi saw bersabda: 


“siapa saja yang suka diluaskan dalam rizginya atau ditangguhkan 
ajalnya, maka sambunglah kasih sayang.” 


Niat Silaturrahim tersebut bagi tamu yang mungkin lama 
tidak bertemu dengan tuan rumah, atau sekedar mempererat tali 
persaudaraan. Selain itu, di antara tamu ada yang datang dengan 
keperluan tertentu sehingga tak keliru jika tamu berniat untuk 
meminta bantuan pada tuan rumah dari aspek materi maupun 
non materi, menyelesaikan urusan mereka. Hal-hal tersebut 
termasuk niat yang baik saat bertamu. 


b. Memilih Waktu yang Tepat 


Setiap orang memiliki urusan, pekerjaan, bahkan masalah 
yang harus diselesaikan. Tamu yang hendak datang sebaiknya 
memilih waktu yang tepat untuk bertamu, karena tidak semua 
orang siap menerima tamu disebabkan alasan-alasan di atas. Di 
masa sekarang media komunikasi melalui jaringan hp sudah 
sangat maju, sehingga orang yang ingin bertamu ke rumah 
teman, keluarga atau siapapun yang ingin dikunjungi sebaiknya 
mengabarkan perihal kedatangannya kepada tuan rumah, terlebih 
jika tamu berasal dari tempat yang jauh. Selain menghindari 
ketidakhadiran tuan rumah saat tamu datang, juga memeberikan 
waktu bagi tuan rumah untuk mempersiapkan kedatangan 
tamunya. Nabi saw bersabda: 

CAS bi Oya bi pe OA 


23 A3 a13 


Va bnyk D3 Yg sis La JE Ka 


2 Al-Bukhariy, Sahih..., juz II, h. 8 (no. 2067) 
2 Muslim, Sahih..., jilid II, h. 129 (dari bagian hadis no. 48) 


1 YA 


Materi Kedelapan Etika Bertetangga dan Menghormati Tamu 


“dan tidak halal bagi seorang Muslim menginap di rumah 
saudaranya (tuan rumah) sampai membuatnya berdosa”. Sahabat 
bertanya:” ya Rasulullah bagaimana bisa dia (tamu) membuat 
saudaranya berdosa? Nabi saw menjawab:”Dia tinggal di tempat 
saudaranya, padahal saudaranya tersebut tidak memiliki sesuatu 
yang bisa disuguhkan kepadanya.” 


Saat tuan rumah tak memiliki sesuatu yang disuguhkan 
pada tamu, tuan rumah dapat merasa terjepit dengan keadaan 
sehingga menimbulkan pikiran negatif, bahkan menggiring tuan 
rumah menggunjing tamunya,? kecuali tamu tersebut telah 
mendapat izin menginap di tempat tuan rumah. 


Termasuk memilih waktu yang tepat ketika mengunjungi 
rumah orang yaitu datang di saat-saat tuan rumah berada dalam 
keadaan santai, di waktu sore atau pagi di hari libur bahkan malam 
setelah selesai shalat 'isya' dapat dilakukan dengan pemberitahuan 
terlebih dahulu. Anas bin Malik (w. 93 H) menyebutkan: 


Mae dau SI ON lal Ga NY 06 


“Nabi saw tak pernah mengetuk pintu pada keluarganya di waktu 
malam, Nabi saw senantiasa mendatangi mereka di waktu pagi 
atau sore hari.” 


Hadis ini mendidik setiap Muslim agar tidak menganggu 
saudaranyayang lagi beristirahat. Bertamudi waktu malam terlebih 
di waktu tuan rumah hendak tidur, akan membuat suasana tidak 
nyaman. Hadis ini juga harus dipahami secara konteks, Nabi saw 
tidak pernah mengetuk pintu keluarganya di waktu malam saat 
Nabi saw baru pulang dari tempat yang jauh, sehingga tidak bisa 
memberi informasi kepada keluarganya. 


Dari teks hadis di atas dapat dipetik point yang berisi: (1) 
usahakan bertamu di waktu yang tepat bukan di malam hari, 
terlebih tamu itu bukan bagian anggota keluarga dari rumah 
yang akan dikunjungi, karena Nabi saw sendiri sebagai suami 
berusaha tak menganggu keluarganya dengan membangunkan 
mereka, (2) tamu yang tak mungkin menginap di tempat lain 


28 Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy..., jilid VI, vol. XII, h. 27 
2 Muslim, Sahih..., jilid II, h. 230 (no. 1928). 


158 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


karena transportasi yang dipakai dari tempat asal tamu tak bisa 
sampai di tempat tuan rumah kecuali di malam hari, memberikan 
informasi pada tuan rumah terlebih dahulu melalui telepon (hp) 
atau sms akan kedatangannya sehingga saat tamu datang di waktu 
itu, tuan rumah telah siap menyambutnya, (3) tamu yang dekat 
jarak rumahnya dengan tuan rumah misalnya satu kota sebaiknya 
bertamu di waktu pagi atau sore hari, kecuali ada keperluan yang 
sangat mendadak. 


c. Meminta Izin 


Meminta izin dimaksud yaitu ketika tamu telah sampai 
di rumah yang dituju, wajib meminta izin pada tuan rumah 
walau sebelumnya telah mengabarkan pada tuan rumah perihal 
kedatangannya. Meminta izin dilakukan dengan: (1) memberi 
salam sebagaimana tuntunan al-Gur'an (OS:al-Nur,27), dapat 
juga menelpon tuan rumah. Jika tuan rumah lagi keluar dan 
dipersilahkan menunggu oleh penjaga rumah, maka tamu 
itu menunggu di tempat yang disediakan tuan rumah, (2) 
mengucapkan salam sebanyak tiga kali karena tuan rumah 
mungkin lagi memiliki keperluan lain, sehingga mengucap salam 
tiga kali berfungsi memberi jeda waktu pada tuan rumah. Jika 
salam tiga kali tersebut tak dijawab, tamu hendaklah pulang 
seperti telah dijelaskan di materi ketujuh, kecuali tamu tersebut 
sudah memberitahu via telepon atau sms pada tuan rumah, (3) 
Menjaga pandangan. Salam berfungsi sebagai permohonan izin 
agar tuan rumah mengetahui kedatangan tamu dan bersiap-siap 
selain menyambut tamu juga mempersiapkan diri mereka agar 
tak terlihat tidak nyaman oleh tamu misalnya terbuka baju tuan 
rumah. 


“.. bahwasanya dijadikan izin lantaran pandangan”. 


Dengan demikian tamu tak boleh melihat-lihat ke dalam 
rumah yang dikunjungi saat memberi salam, mengintip dari kaca 
atau jendela, berusaha mencari tuan rumah di sekeliling rumah 
juga termasuk yang diperingati dalam konteks hadis ini. 


30 Al-Bukhariy, Sahih..., juz IV, h. 102 (no. 6241) 


159 


Materi Kedelapan Etika Bertetangga dan Menghormati Tamu 


d. Wajah Berseri-seri dan Betutur Kata Baik dan Lembut saat 
Ketemu 


Tamu maupun tuan rumah saat bertemu menampakkan 
wajah berseri-seri, senyum seolah olah keduanya sudah lama 
tak berjumpa. Secara psikologis, air muka seseorang dapat 
mempengaruhi perasaan lawan bicaranya demikian pula 
sebaliknya, dengan wajah berseri-seri dan senyum yang terbuka 
lebar antara tamu dan tuan rumah maka pembicaraan nanti tidak 
kaku dan terkesan formal. Nabi saw bersabda: 


Mak Anya SE Al Ol Ia bad Sg ak ya VAN 
“angan sekali-kali kalian meremehkan suatu kebaikan, walau itu 


dalam bentuk engkau bertemu saudaramu dengan wajah berseri- 
seri.” 


Kata 4 berarti mudah dan terbentang,? wajah tuan 
rumah yang berseri-seri seperti memudahkan tamu yang berbicara 
dengannya. Urusan yang awal terlihat sulit namun tamu dan tuan 
rumah berseri-seri wajah mereka, maka semua pembicaraan akan 
terasa ringan, lancar dan nyaman di antara mereka. 


Selain mimik wajah, Islam juga mengatur alur pembicaraan 
antara tamu dengan tuan rumah melalui hadis utama dalam 
materi ini. Sabda Nabi saw tentang menghormati tetangga dan 
tamu yang disertai pesan agar berkata baik kalau tidak bisa lebih 
baik diam, mengisyaratkan bahwa tamu maupun tuan rumah 
saat mengobrol hendaklah membicarakan hal-hal kebaikan 
dunia maupun akhirat. Isi obrolan di antara keduanya hendaklah 
tidak menyinggung perasaan salah satunya apalagi berbicara 
kasar. Obrolan di antar tamu dan tetangga juga tak boleh berisi 
pembicaraan yang dilarang agama seperti mengandung fitnah, adu 
domba atau menggunjing orang lain, jika ini tak bisa dilakukan 
maka lebih baik diam. 


Menarik diperhatikan isyarat berikut, secara faktual tamu 
yang paling sering berkunjung tak lain adalah orang dekat atau 
tetangga, sehingga pesan Nabi saw yang dipahami secara terbalik 


81 Muslim, Sahih..., jilid II, h. 542 (no. 2626) 
322 Al-Nawawiy, Syarh al-Nawawiy..., jilid VIII, vol. XVI, h. 152. 


160 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


(mafhum mukhalafah) berisi larangan berbicara yang buruk terhadap 
tetangga, tamu atau larangan pada tuan rumah beserta tamu 
membicarakan aib tetangga lain. 


e. Kurangi Bertamu dan Membawa Hadiah Saat Bertamu 


Mereka yang sering bertamu ke rumah orang dapat 
merasakan kalau kehangatan sambutan tuan rumah secara 
perlahan akan menurun, ini logis karena tamu sudah sering 
datang dan lama-kelamaan dianggap biasa. Nabi saw pernah 
berpesan pada sahabat Abu Zar: 


Mas dan US eh 


“hai Abu Zar, jarangjaranglah berkunjung, niscaya akan 
menambah kecintaan (kerinduan)”. 


Ibn Hajar memahami anjuran mengurangi kunjungan 
berlaku bagi mereka yang berkunjung dengan niat tamak, 
sehingga siapapun yang tak berniat demikian maka berkunjung 
ke rumah orang tidak terlarang walaupun sering.” Interpertasi 
pengarang Fath al-Bariy tersebut tak berlaku secara general, sebab 
tak sedikit orang yang bertamu dengan tujuan sekedar ngobrol, 
namun karena sering, membuat tuan rumah lambat laun bersikap 
biasa saja. Fenomena seperti pelajar yang sedang merantau juga 
demikian, jika dia jarang pulang pasti menambah kecintaan, 
kerinduan orang tua, saudara, keluarga bahkan orang yang 
sekampung dengan pelajar itu, tetapi kalau dia sering pulang, 
sikap orang tua dan lingkungan terhadap dia lambat laun biasa 
saja. 

Ketika bertamu terlebih tamu dari luar kota, diusahakan 
agar membawa oleh-oleh atau hadiah pada tuan rumah meskipun 
yang dikunjungi tak pernah berharap dan berpesan. Memberi 
hadiah pada tuan rumah akan mempererat tali persaudaraan, 
menambah kecintaan sesama Muslim dan menyenangkan keluarga 
tuan rumah terutama anak-anak. Nabi saw bersabda: 


Tni 553 ca Sad SE GE 
33 Al-Baihagiy, Syu'ab al-Iman, juz VI, h. 326. 


54Tbn Hajar, Fath... juz XII, h. 227. 
35 Abu Isa Muhammad bin “Isa bin Surah al-Turmuziy (w. 279 H), Sunan 


161 


Materi Kedelapan Etika Bertetangga dan Menghormati Tamu 


“hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah akan 
menghilangkan dendam di dada.” 


f. Bersegera Kembali jika Selesai Keperluan 


Al-Our'an mengajarkan agar mereka yang telah selesai 
dengan suatu urusan maka bersegera untuk kembali (OS: al- 
Ahzab, 53). Bepergian dinyatakan bagian dari bencana karena 
saat bepergian seseorang tak bisa tidur dan makan seperti di 
rumahnya sendiri, sehingga Nabi saw menyarankan: 


Sada JS se on ES 


“jika seseorang telah mmeperoleh dari maksud bepergiannya, 
hendaklah bersegera kembali pada kelaurganya.” 


Kata &.1 berarti sampai pada keinginan dalam memperoleh 
sesuatu.” Tamu yang telah menyelesaikan urusannya hendaklah 
bersegera kembali karena keluarga telah menantinya dan bisa 
membuat tuan rumah tidak kesulitan. 


g. Pamit dan Berdo'a untuk Tuan Rumah 


Tamu yang hendak pulang berpamitan dengan tuan rumah 
dan juga mendoakan mereka agar kebaikan yang telah mereka 
berikan mendapat pahala dan ampunan dari Allah swt. Nabi saw 
mengajarkan agar medoakan tuan rumah: 

Mera alah Un Ca NI 

“ya Allah berkahilah untuk mereka dalam apa yang telah Engkau 

rizgikan buat mereka, ampuni dan sayangilah mereka.” 


D. Biografi Perawi Sahabat Abu Hurairah ra (w. 58/9 H) 


Biografi tentang Abu Hurairah yang bernama Abd Rahman 
bin Sakhr berasal dari suku al-Dausiy telah dijelaskan di materi 
ketiga, hadis tentang Iman, Islam, Ihsan dan hari kiamat. 


al-Turmuziy, diberi notasi oleh Sidgiy Muhammad Jamil al-'Attar, (Beirut: Dar al- 
Fikr, 2003), juz IV, h. 49 (no. 2137). 

36 Al-Bukhariy, Sahih..., juz 1, h. 377 (no. 1804) 

57 Ibn al-ASir, al-Nihayah, jilid V, h. 138. 

Muslim, Sahih..., jilid II, h. 288 (no. 2042). 


162 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


KEPUSTAKAAN 


Al-Our'an. 

Anis, Ibrahim dkk. al-Mujam al-Wasit. Juz I. Cairo: t.p, 1972. 

al-Asgalaniy, Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz X, XII. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 

al-Baihagiy, Ahmad bin Husain Abu Bakar. Syu'ab al-Iman. Juz VIVII. 
Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 1410 H/1990 M. 

al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz HIV. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002. 
al-Haisamiy, Ali bin Abu Bakar. Majma' alZawaid wa Manba' al- 
Fawaid. Juz VIII. Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1988. 

Ibn al-Asir, Majd al-Ddin, Mubarak bin Muhammad. al-Nihayah 
Ji Garib al-Hadis wa al-Asar. Jilid III-IV. Beirut: Dar al-Fikr, 
1979. 

Ibn Hanbal, Ahmad. al-Musnad li Imam Ahmad bin Hanbal. Jilid V. 
Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 

al a-Isfihaniy, Ragib. Mujam Mufradat Alfaz al-Yur'an. Diteliti oleh 
Nadim Mar'asyliy. Beirut: Dar al-Fikr, t. th. 

al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ousyairiy. Sahih 
Muslim. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1993. 

al-Nawawiy, Yahya bin Syarafuddin. Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy. 
Jilid VI, vol. XII, VII, vol. XIV, VIII, vol. XVI. Beirut: Dar al- 
Fikr, 2000. 

al-Gurtubiy, Abu “Abdillah Muhammad bin Ahmad. alJami' li 
Ahkam al-0ur'an. Cet II. Jilid V. Beirut: Dar Ih)ya' al-Turas 
al-“Arabiy, 1985. 

al-Turmuziy, Abu Isa, Muhammad bin “Isa bin Surah. Sunan al- 
Turmuziy. Juz IV. Diberi notasi oleh Sidgiy Muhammad 
Jamil al-Attar. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. 


163 





MATERI KESEMBILAN 
PERANG DALAM ISLAM 


I Pendahuluan 


| aka sebagai agama yang membawa kasih-sayang untuk 
segenap alam semesta (OS: al-Anbiya'107) dipandang 
sebelah mata oleh sebagian non Muslim, khususnya dunia Barat. 
Penilaian non Muslim pada Islam karena melihat Islam melalui 
beragam peperangan yang terjadi di masa Nabi Muhammad saw, 
lalu dinilai toleransi tidak dicanagkan oleh Islam. Terlebih tidak 
sedikitteksagamadarial-Gur anmaupunhadis seolah memojokkan 
bahkan menegaskan perang terhadap non Muslim. Agama Islam 
melalui sejarah Nabi saw seperti memaksa komunitas non Muslim 
agar mereka beriman menjadi Muslim. Stigma ini kemudian 
berkembang menjadi preseden buruk di dunia Barat bahwa Islam 
adalah agama pedang yang disebarkan dengan kekerasan. 


Setiap Muslim tak dapat memungkiri jika dalam teks al- 
Our'an maupun hadis terdapatisyarat bahkan perintah memerangi 
komunitas non Muslim. Pemahaman terhadap pesan-pesan kedua 
pedoman umat Islam tersebut tak bisa dilihat dari aspek tekstual 
saja, sebab semua ayat maupun hadis memiliki konteks tersendiri 
sehingga setiap orang dapat melihat kenapa perang terjadi antara 


f Koje) 


Materi Kesembilan Perang dalam Islam 


Islam dengan non Muslim di masa Nabi saw dan tak serta-merta 
menuduh pada Islam dengan tuduhan yang tak memiliki dasar. 


II. Pembahasan 


A. Matan Hadis dan Terjemahnya 


kas Jep BAN HA EAS Je bat it s3 Sa ES 


Al To II NE Il ge Ole an ban SE K3 pa GE Kah 


IE S5 SN Ta as Ia 22 MEN Pe er Je gala 


MI Alat than Ga Ikat GUS Lalat IIS SEN IP SAI Lalat al 
H1 Ea PLN 


“Dari Ibn Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:'aku diperintah 
agar memerangi manusia (non Muslim) sampai mereka bersaksi 
tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Bila mereka telah 
melakukan itu, darah dan harta mereka terbebas dariku kecuali 
dengan hak Islam, sedangkan hitungan mereka (setelah Islam dan 
melanggar diserahkan) pada Allah swt.” 


EGA A 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Kandungan utama hadis berisi perintah memerangi non 
Muslim sampai mereka menjadi Muslim dengan mengucap dua 
kalimat syahadat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Hadis 
ini memang cukup kontroversial, bukan hanya kontra dengan Hak- 
Hak Asasi Manusia (HAM) tapi juga dengan teks keagamaan Islam 
lain yang memberi toleransi penganut agama lain beragama dan 
beribadah menurut kepercayaannya (misalnya OS:al-Kafirun:1-6). 

Secara logika tak mungkin pesan suatu agama yang 
diyakini berasal dari Pencipta alam semesta akan bertentangan 
dengan pesan lainnya yangjuga berasal dari-Nya. Alur pikir tersebut 
yang mengiring setiap orang berakal untuk menggunakan nalar, 
akal, melihat dan menganalisa ayat maupun hadis yang tampak 
tidak konsisten tersebut, sehingga suatu kejadian dapat dilihat 


1 Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 
Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 13 (no. 25). 


IKofo) 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


sebenarnya apa yang terjadi tentang memerangi non Muslim 
memiliki latar belakang tertentu dan itu tidak disebabkan agama 
yang dianut oleh mereka. 


C. Analisa Hadis 
1. Konteks Perang di Masa Nabi saw 

Penggalan hadis Y! 4! Y Ol Iyagis Soe Sei Ol syal 
Aa Joy Na ol A8 secara tekstual memiliki landasan normatif 
dalam al-ur'an (misalnya: OS:al-Bagarah:190, 193, al-Nisa',76, al- 
Anfal:39, al-Taubah:5, 12, 29, 36, 122) berisi penekanan atau perintah 
memerangi non Muslim sampai mereka masuk Islam. Benarkah 
perang yang terjadi di masa Nabi saw. bertujuan memaksakan 
komunitas agama lain untuk memeluk agama Islam atau memiliki 
konteks tertentu, seperti membela diri atau mempertahankan 
kehormatan? 


Secara faktual sirah Rasulullah saw. tidak lepas dari suasana 
perang dan damai dengan non Muslim. Tercatat tidak kurang 
dari 19 sampai 21 gazwah yang melibatkan pasukan besar dan 
Rasul saw. terlibat di dalamnya atau mengutus pasukan walau 
Nabi saw tak ikut, sedangkan sariyyah atau perang kecil berkisar 
35 sampai 48 kali. Hadis berisi perintah memerangi non Muslim 
di atas ternyata disabdakan berulang kali, saat pasukan Muslim 
akan berangkat ke Khaibar (7 H), Tabuk dan kedatangan utusan 
bani Sagif di tahun 9 H2 Berarti dari aspek waktu, hadis tersebut 
disabdakan ketika kaum Muslim telah aman dari kuffar Mekkah 


2 Diriwayatkan Rasul saw. berperang sebanyak 15, 16, 19 atau 21 kali. 
Lihat: al-Bukhariy, Sahih ..., juz III, h. 95 (no. 4471-4473), Muslim bin Hajjaj bin 
Muslim al-Naisaburiy al-Ousyairiy (206-261 H), Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 
1995), jilid II, h. 180-181 (no. 1254, 1813-1815). Perbedaan jumlah perang, karena 
di antara sahabat menghitung perang yang tidak ia ikuti dan yang ia ikuti 
bersama Rasul saw. Jabir bin Abdillah (w. 78 H) menginformasikan ia berperang 
bersama Nabi saw. sebanyak 19 kali, tetapi ia tidak mengikuti perang Badar dan 
Uhud karena ayahnya mencegah Jabir sebagaimana dalam riwayat Muslim. 

3 Ahmad bin Hanbal, Musnad li al-Imam Ahmad (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 
jilid IV, h. 8-9: jilid V, h. 245, Abu Muhammad “Abdullah bin Bahram al-Darimiy 
(w. 255 H), Sunan al-Darimiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz II, h. 151 (no. 2444), 
Ibrahim bin Muhammad al-Dimasygiy: Ibn Hamzah (w. 1120 H), al-Bayan wa al- 
Ta'rif fi Asbab al-Wurud al-Hadis (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), juz I, h. 172-173. 


IYA 


Materi Kesembilan Perang dalam Islam 


melalui sulh al-Hudaibiyyah (6 H), sehingga kaum Muslim sudah 
bebas berdakwah tanpa diganggu orang kafir. Tapi kenapa Nabi 
saw bersama kaum Muslim berusaha mengambil kota Mekkah 
di tahun 8 H, padahal kaum Muslim telah melakukan genjatan 
senjata melalui perjanjian al-Hudaibiyyah? 

Konteks memerangi non Muslim baik kuffar Ouraisy 
maupun Yahudi di Madinah mesti dilihat latar belakang terjadi 
perang khususnya di saat kaum Muslim telah melakukan perjanjian 
dengan kafir Ouraisy maupun Yahudi. Perlu dipahami, walau kaum 
Muslim telah berdamai dengan kafir Ouraisy pada 6 H, namun 
tindak kejahatan mereka terhadap Muslim tak berhenti meski 
tak melakukan penyerangan secara langsung, tapi kafir Ouraisy 
berusaha menciderai perjanjian dengan memberi bantuan pada 
sekutunya, bani Bakar saat menyerang bani Khuza'ah. Bani Bakar 
telah membunuh bani Khuza'ah padahal bani Khuza'ah adalah 
sekutu kaum Muslim saat perjanjian al-Hudaibiyyah sebagaimana 
bani Bakar adalah sekutu Ouraisy.“ Latar belakang historis inilah 
menjadi di antara penyebab munculnya perintah Nabi saw untuk 
memerangi mereka sampai beriman karena kuffar Ouraisy sudah 
tidak bisa dipercaya lagi mengingat intrik mereka sampai terjadi 
perang Badar 2 H, Uhjud 3 H dan perang Ahzab 5 H. OS: al-Taubah, 
5 yang turun di tahun 9 H menambah penegasan tersebut: 


Papa 23 D3 3 EN LES PAI AYI GUS Ia 

AN Ol ala SAE EA 3 ALAN LAU Wb aa SIA 
“Bila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang 
musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah 
mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. 
Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan 
zakat, maka berilah kebebasan pada mereka untuk berjalan. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 


Bani Sagif termasuk bagian dari suku Guraisy maka 
4 “Abd Malik bin Hisyam al-Ma'afiriy (w. 218 H), al-Sirah al-Nabawiyyah, 


diberi notasi oleh Jamal Sabit dkk, (Cairo: Dar al-Hadis, 2004), juz III, h. 237- 
238. 


168 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


sabda Nabi saw di materi kesembilan ini muncul ketika hendak 
mengepung mereka. Sabda tersebut juga diperkirakan ahli hadis 
muncul saat perang Tabuk maka itu juga dilatar belakangi oleh 
kerajaan besar Romawi yang merongrong wilayah Islam saat itu 
lalu terjadi Tabuk, sementara Yahudi yang telah dikeluarkan dari 
Madinah melakukan konspirasi memerangi kaum Muslim lalu 
terjadilah peristiwa Khaibar 7 H. 


Sebelum terjadi peristiwa Khaibar, tiga komunitas Yahudi 
masing-masing Jainuga', Nadir dan Ouraizah hidup berdampingan 
secara damai dengan kaum Muslim di Madinah melalui perjanjian. 
Satu persatu komunitas Yahudi tersebut melakukan penghianatan 
terhadap kaum Muslim sehingga mereka dikeluarkan dari 
Madinah. Bani OGainuga' melecehkan Muslimah yang menjadi 
penyebab munculnya peristiwa saling bunuh antara Yahudi dan 
Muslim. Akhirnya mereka diusir di tahun 2 H setelah Badar. Bani 
Nadir diusir pada tahun 4 H, karena berusaha menghabisi Nabi saw. 
melalui konspirasi terselubung. Adapun bani Ouraizah melanggar 
janji mereka dengan membantu kuffar Ouraisy di Perang Ahzab 
(Khandag). Di antara mereka ada yang ke Khaibar, kota tersebut 
akhirnya menjadi pertahanan Yahudi terbesar dan dapat direbut 
kaum Muslim di tahun 7 H. Walaupun begitu, komunitas Yahudi di 
Khaibar masih diperbolehkan mengelola tanah dengan ketentuan 
bagi hasil. 

Bila latar belakang tersebut telah jelas, maka perang 
terhadap kuffar Ouraisy maupun Yahudi saat itu bukan disebabkan 
agama yang mereka anut, karena di antara kuffar sampai tahun 
9 H atau Yahudi Madinah, ada yang masih memegang perjanjian 
damai namun mereka dapat dipastikan tidak banyak.” Terhadap 


5Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyyah, juz III, h. 7-9, 131-133, 157-158, 167- 
169, Iz al-Din Ali bin Muhammad, Ibn al-Asir (w. 630 H), al-Kamil fi al-Tarikh, 
(Beirut: Dar Sadr, 1979), jilid II, h. 137-139, 173-174, 180-185. Lihat di antara 
hadisnya dalam: al-Bukhariy, Sahih..., juz III, h. 16 (no. 4028): Muslim, Sahih..., 
jilid II, h. 148-149 (no. 1766). 

S Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyyah, juz III, h. 133, 253-254, Ibn al-ASir, 
al-Kamil..., jilid II, h. 216-221. Di antara hadisnya dalam: al-Bukhariy, Sahih..., juz 
II, h. 45 (no. 2285), Muslim, Sahih..., jilid II, h. 26 (no. 1551). 

7 Kuffar yang masih setia menjaga perjanjian dengan Nabi saw. sampai 
tahun pemutusan perjanjian (akhir 9 H), yaitu bani Damrah. Di Madinah 


169 


Materi Kesembilan Perang dalam Islam 


mereka tidak diperangi tapi diminta keluar dari Mekkah maupun 
Madinah karena bagaimanapun mereka adalah sekutu Ouraisy 
maupun Yahudi. Mungkin dengan fakta tersebut, Karen Armstrong 
membantah persepsi kebanyakan orang Barat mengenai Islam 
adalah agama pedang, dan Nabi saw. menyebarkan Islam melalui 
kekerasan. Menurut Armstrong, perang yang Rasul saw. lakukan 
justeru merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan hidup 
mereka sendiri, dan kondisi sosial saat itu tak terelakkan harus 
berhadapan dengan perang. Tak mungkin ada perubahan sosial 
yang radikal tanpa pertumpahan darah. Armstrong mengartikan 
jihad bukan hanya gerakan berkaitan dengan fisik semata, namun 
lebih dari sekkedar itu, jihad meliputi pengerahan fisik, moral, 
intelektual dan spritual. 


Pemahaman kontekstual patut dijadikan pijakan utama 
setiap Muslim di masa kini melalui latar belakang hadis yang 
berisi perintah memerangi non Muslim, demikian pula ayat-ayat 
mengenai hal tersebut, agar kaum Muslim tidak bersifat radikal 
dan eksklusif dengan semua non Muslim. Bukankah Allah swt 
mendidik kaum Muslim kalau mereka dapat berbuat baik pada 
non Muslim yang hidup berdampingan secara damai dengan 
Muslim? (OS:al-Mumtahanah, 8). 


2. Perang versus Hak Memilih Agama 


Latar belakang hadis maupun ayat berisi perintah perang 
tak mempengaruhi ulama dalam menilai teks agama tentang 
perang terhadap non Muslim. Ulama beraliran klasik memahami 
ayat-ayat saif (surah al-Taubah) sebagai ketentuan yang telah 
menghapus sekian banyak ayat toleransi yang berbicara tentang 


sebagaimana penjelasan Ibn Hajar, setelah penghianatan 3 komuniats Yahudi 
di atas, masih terdapat beberapa komunitas Yahudi di kota tersebut. lihat: Abu 
“Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ourtubiy, al-Jami' li Ahkam al-Gur'an, (Beirut: 
Dar Ihya' al-Turas al-Arabiy, cet II, 1985), juz VIII, h. 71: Ahmad bin “Ali: Ibn H 
ajar al-Asgalaniy, Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 
juz VI, h. 407. Keberadaan Yahudi selain dari 3 komunitas tersebut dapat diakui 
sebagaimana tertera dalam Piagam Madinah seperti Yahudi bani “Auf, bani 
Najjar, bani al-Haris dan lainnya, lihat: Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyyah, juz 
II, h. 368-370. 

8 Karen Armstrong, Muhammad A Biography of the Prophet, (London: Victor 
Gollancz, Cassel Group, Wellington House, 1995), h. 168. 


IYA 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


tidak ada paksaan masuk Islam bagi non Muslim.” Padahal di saat 
yang sama Islam sebagai rahmatan li al“alamin. Dalam konteks ini, 
harus dilihat tujuan dakwah Rasul saw. bukan untuk memaksa 
apalagi ingin menguasai (OS: al-Gasyiah, 21-22), melainkan hanya 
untuk menyampaikan risalah Ilahi (OS: Yasin:17). 

Ibn Hajar mengemukakan enam interpretasi yang bisa 
digabung menjadi empat terhadap hadis dalam materi kesembilan 
ini. Paling menarik di antara interpretasi tersebut adalah perintah 
dalam hadis memerangi non Muslim tersebut sebagai ungkapan 
yang bertujuan mengagungkan kalimat Allah dan supaya orang- 
orang yang tidak beriman mengakui keberadaan Islam. Pengakuan 
mereka akan status Islam dengan cara, sebagian melalui 
peperangan (tak terhindarkan sebagaimana kata Arsmtrong), atau 
melalui pembayaran al-jizyah dan juga melalui perjanjian damai. 
Pendapat ini mengarah pada indikasi bahwa perang bukanlah 
tujuan, hanya sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi 
sebuah agama, dalam hal ini adalah Islam. Berarti hadis tersebut 
tidak berlaku general namun memiliki latar belakang. 


Terhadap kelompok yang mengatakan terjadi nasikh- 
mansukh, ayat-ayat toleransi dihapus masa berlakunya dengan 
ayat-ayat perintah memerangi mereka, lebih tepat bila nasikh 
diidentikan dengan pengkhususan maupun pengecualian 
daripada pembatalan suatu ketentuan. Ulama kontemporer Muh) 
ammad al-Gazaliy (w. 2005 M) tidak menyetujui bila ayat-ayat 
yang berbicara tentang hak memilih agama dianggap mansukh, 
sebab jihad hanyalah sarana sedangkan iman adalah tujuan. 
Sarana digunakan bila situasi dan kondisi saat jalan mencapai 
tujuan terganggu.“Konteks masa sekarang bagi umat Islam yang 
berdakwah, terlarang memaksakan keyakinan mereka kepada yang 
sudah beragama maupun tidak beragama. Kalau tidak demikian, 
maka hak pilihan yang Allah swt berikan pada manusia secara 
fitrah (renungkan OS: al-Syams,8-10, al-Gasyiah:21-22) sama dengan 
isapan jempol belaka. 

? al-Gurtubiy, al-Jami' li Ahkam al-Gur'an, juz II, h. 348-351. 

2 Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 109. 


1 Muhammad al-Gazaliy, al-Sunnah al-Nabawiyyah bayna Ahl al-Figh wa Ahl 
al-Hadis, (Cairo: Dar al-Syurug, 1992), h. 128-129. 


IVA! 


Materi Kesembilan Perang dalam Islam 


Dengan alasan di atas, maka perang yang terjadi di masa 
Nabi saw., bukan untuk memaksa non Muslim memeluk Islam, 
tapi untuk mempertahankan diri dan juga menyingkirkan 
segala usaha yang menghalangi kelanjutan risalah Islam. Jihad 
merupakan akibat logis dari rencana al-Gur'an memberantas 
kerusakan di muka bumi dengan tujuan “amar ma'ruf nahyi munkar. 
Dari aspek ini, jihad tidak bertentangan dengan kebebasan nurani, 
sebagaimana sebuah negara yang mempertahankan tatanan sosial 
masyarakat dari kekacauan. Jihad diperuntukkan bagi mereka 
yang memusuhi Islam baik itu secara eksternal maupun internal. 
Tujuan jihad bukan untuk mengubah keyakinan orang lain, tetapi 
mempertahankan keyakinan sendiri dan memperkuat moral dasar, 
semua itu dilakukan dengan kualifikasi tertentu.?? 


Dalam kaitan ini, Sachedina membagi jihad dalam dua 
kategori: pertama, jihad sesuai dengan landasan al-Our'an dan kedua, 
jihad yang tidak sesuai dengan landasan al-Our'an. Kategorisasi 
Sachedinaagaknyaberpijakpadahistoris,sebabjihadbentukpertama 
lebih dinisbahkan pada masa awal Islam, sedangkan jihad yang 
kedua ketika Islam telah meluas. Melalui kategori ini, Sachedina 
menekankan kalau jihad atau dalam konteks ini perang (di masa 
Nabi saw.) merupakan perang yang menginginkan kesinambungan 
suatu tatanan masyarakat dan menegakkan satu komunitas politik 
dengan niat untuk pemurnian dan integrasi dalam masyarakat 
tersebut. Adapun jihad yang non Our'anik sebagaimana yang ada 
dalam sejarah (setelah masa awal Islam), adalah ekspansi eksternal 
murni dari sebuah masyarakat yang ingin menaklukan masyarakat 
politik lain.8 Lanjut Sachedina, pemerintahan yang telah ada di 
masa Rasul saw., kemudian dilanjutkan oleh khalifah Islam awal, 
mengilustrasikan perlindungan terhadap komunitas non Muslim, 
dan hal ini sebagai bagian dari praktek inklusif.4 


12 David Little et. al, Human Rights and the Conflict of Cultures: Western 
and Islamic Perspectives, terjemahan oleh Riyanto berjudul Kajian Lintas Kultural 
Islam-Barat: Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Academia, 
1997), h. 119-122. Pendapat semakna juga dikemukakan “Abd “Aziz Sachedina, 
The Islamic Roots of Democratic Pluralism, (USA: Oxford University Press, 2001), h. 
112-115, 118-119. 

3 Sachedina, The Islamic Roots... h. 116-117, 119-120, 138. 

4 Sachedina, The Islamic Roots..., h. 138. 


10222 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Bagi penulis, pernyataan Sachedina perlu diberi penegasan. 
Walaupun jihad Our'anik tidak bertujuan melakukan ekspansi 
sebagaimana pengakuan Sachedina, namun hal tersebut tak 
mungkin terhindarkan. Ketika Rasul saw. wafat, semenanjung 
Arab berada di bawah pemerintahan Madinah. Kondisi tersebut 
tentu tidak terlepas dari situasi sosial masyarakat abad 7 M, 
terutama dua imperium saat itu Romawi dan Persia yang tak 
kalah gencar melakukan ekspansi. Sebenarnya Sachedina ingin 
menegaskan kalau jihad non Our'anik yang dipahami fugaha' pada 
masa berikutnya sebagai cara melakukan ekspansi otoritas politik 
Muslim, sekaligus mengukuhkan cengkraman politik kepada non 
Muslimatasnamaagama."” Penegasan berikut, melaluipemahaman 
jihad non Our'anik bukan berarti setiap pemerintahan setelah 
masa awal Islam mengabaikan hak-hak minoritas non Muslim, 
serta semena-mena dalam memulai perang. Sejarah “Umar bin 
Abd “Aziz (99-101 H) membuktikan ada keadilan, dan mungkin 
masih ada contoh lain yang dapat ditelusuri dalam sejarah Islam. 


Baik masa dahulu maupun dalam konteks modern, 
jihad dalam bentuk perang yang bertujuan melakukan ekspansi 
kekuasaan bukanlah sesuatu yang datang dari praktek Rasul saw. 
maupun semangat al-Gur'an. Terlebih lagi di masa kini, hampir 
semua masyarakat international telah hidup pada suatu tatanan 
sosial politik serta budaya dalam bentuk negara yang memiliki 
kedaulatan masing-masing. Praktek hubungan antara negara 
masa kini jauh dari invasi satu negara ke wilayah negara lain 
sebagaimana yang umum terjadi di abad 7 masehi, sekalipun di 
belahan bumi tertentu seperti Palestina seolah tak berdaya di 
tempat mereka sendiri lantaran ketidak tegasan negara-negara 
kuat yang memiliki otoritas di PBB terhadap Israel. Jangan heran 
bila Ann Elizabeth Mayer dalam buku Islam and Human Righis tidak 
menyalahkan mereka yang mengkritik Barat akibat politik muka 
duanya (hipocricy) dalam mengevaluasi beragam pelanggaran HAM 
yang dilakukan dunia ketiga termasuk Israel atas Palestina.'f 


135 Sachedina, The Islamic Roots..., h. 120. 
1 Sebagaimana dikutip Alwi Shihab, Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka 
dalam Beragama, (Bandung: Mizan, 1997), h. 181. 


173 


Materi Kesembilan Perang dalam Islam 


Uraian berbagai penjelasan di atas, menunjukkan perang 
di masa Nabi saw. untuk menegakkan hak-hak setiap orang Muslim 
agar dapat merdeka dan bebas menjalankan agama sesuai dengan 
kepercayaan mereka, bukan sebaliknya untuk memaksa orang 
agar menjadi Muslim atau menjadikan agama sebagai simbol 
perjuangan untuk meraih kekuasaan. 


D. Biografi Perawi Sahabat Abdullah bin Umar ra (w. 74 
la Bi 

Abu Abd Rahman, Abdullah bin “Umar bin Khattab al- 
Ourasyiy al-“Adawiy, lahir 13 tahun setelah Nabi saw menjadi rasul. 
Abdullah bin Umar juga sering disebut Ibn “Umar, masuk Islam 
bersama ayahnya. Ibn “Umar termasuk di antara sahabat yang ahli 
ibadah, mengiktui peperangan bersama Nabi saw sejak perang Ah 
zab (5 H). Sahabat terkenal seperti Ibn “Abbas (w. 68 H) dan Jabir 
(w. 78 H) meriwayatkan hadis dari Ibn “Umar. Rasul saw pernah 
menyatakan bahwa Ibn Umar termasuk orang yang saleh. Sahabat 
senior Ibn Mas'ud (w. 32 H) pernah menyatakan kalau Ibn “Umar 
adalah pemuda yang paling dapat menahan hawa nafsunya. 


Ibn “Umar dikenal sahabat yang paling gigih mengikuti 
sepak terjang Nabi saw. Tempat, jalan yang pernah dilalui Nabi saw, 
akan Ibn “Umar usahakan mengikuti napak tilas tersebut. Kehati- 
hatian dalam berfatwa dan memutuskan sesuatu merupakan ciri 
Ibn “Umar, sehingga saat terjadi pertikaian antara sahabat di masa 
Ali, Ibn Umar tak memihak siapapun walau pada akhirnya setelah 
jelas persoalan baginya, Ibn “Umar menyesal kenapa tak berada di 
pihak “Ali saat terjadi beragam pertikaian tersebut. Pada tahun 74 
H, menurut mayoritas ulama Ibn “Umar wafat dan dimakamkan 
di kota Madinah. 


7 Izz al-Ddin Ibn al-Asir, Usud al-Gabah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 
III, h. 236-24, Ibn Hajar, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, diteliti oleh “Ali Muhammad 
al-Bujawiy (Beirut: Dar al-Jayl, cet. I, 1992), juz IV, h. 181-188. 


174 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


KEPUSTAKAAN 


Al-Our'an 

Armstrong, Karen. Muhammad A Biography of the Prophet. London: 
Victor Gollancz, Cassel Group, Wellington House, 1995. 

al-Asgalaniy, Ahmad bin Ali, Ibn Hajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz I. VI. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 
, a-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah. Juz IV. Diteliti oleh “Ali Muh 
ammad al-Bujawiy. Beirut: Dar al-Jayl, cet. I, 1992. 
al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz HII. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Darimiy, Abu Muhammad “Abdullah bin Bahram. Sunan al- 
Darimiy. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Gazaliy, Muhammad. al-Sunnah al-Nabawiyyah bayna Ahl al-Figh wa 
Ahl al-Hadis. Cairo: Dar al-Syurug, 1992. 

Ibn al-ASir II, Iz al-Din “Ali bin Muhammad. al-Kamil fi al-Tarikh. Jilid 
TII. Beirut: Dar Sadr, 1979. 
, Usud al-Gabah. Jilid . Beirut: Dar al-Fikr, 1989. 

Ibn Hamzah, Ibrahim bin Muhammad al-Dimasygiy. al-Bayan wa al- 
Ta rif fi Asbab al-Wurud al-Hadis. Juz I. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 
2003), juz I. 

Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad li a-Imam Ahmad. Jilid IV-V. Beirut: Dar 
al-Fikr, t.th. 

Ibn Hisyam, Abd Malik al-Ma'afiriy. al-Sirah al-Nabawiyyah. Juz Il- 
III. Diberi notasi oleh Jamal Sabit dkk. Cairo: Dar al-Hadi3, 
2004. 

Little, David et. al. Human Rights and the Conflict of Cultures: Western 
and Islamic Perspectives. Terjemahan oleh Riyanto berjudul 
Kajian Lintas Kultural Islam-Barat: Kebebasan Agama dan Hak- 
Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Academia, 1997. 

al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ousyairiy. Sahih 
Muslim. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 


175 


Materi Kesembilan Perang dalam Islam 


al-Ourtubiy, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. al-Jami li Ahkam 
al-guran. Juz II, VII. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiy, 
cet II, 1985. 


Sachedina, “Abd “Aziz. The Islamic Roots of Democratic Pluralism. USA: 
Oxford University Press, 2001. 


Shihab, Alwi. Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. 
Bandung: Mizan, 1997. 


Ivo 


BAGIAN III 


TRADISI AKADEMIK 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 





MATERI KESEPULUH 
KEJUJURAN ILMIAH 
DALAM 
MENYAMPAIKAN ILMU 


I. Pendahuluan 


| inap merupakan modal utama manusia dalam 
elakukan interaksi dengan sesama mereka dan 
mampu menyampaikan seseorang pada derajat yang tinggi di 
mata manusia terlebih di hadapan Allah swt. Termasuk kejujuran 
yang memperoleh penghargaan manusia dan mendapat nilai 
kebaikan dalam kacamata agama adalah kejujuran ilmiah. Kedua 
hadis dalam bahasan di bawah ini berusaha menampilkan konteks 
kejujuran ilmiah dilihat dari latar belakang maupun kandungan 
kedua hadis tersebut serta pesan-pesan mengenai kejujuran ilmiah 
semakin marak diharuskan untuk semua akademisi yang terlibat 
di dunia ilmu pengetahuan. 


II. Pembahasan 
A. Matan Hadis dan Terjemahnya 


Dean EA JB 2 GA JG K3 Ga JB add 33 PE KAS A 
SS Je pa Aa KAS ASI IS HAN JG Ips IS El Ii Ola 


179 


Materi Kesepuluh Kejujuran Ilmiah dalam Menyampaikan Ilmu 


| 


2 


SE aa je 
“Imam “Ali berkata, Nabi Muhammad saw bersabda: jangan 


kalian berbohong atas namaku, karena sungguh siapa saja yang 
berbohong atasku maka ia akan masuk neraka.” 


BSE 33 Ol GE SE SAS TE Hal aS 3 al LS Kis 


GA Kelas SE JG Ily ae II Io AN SI ee Ul ja ne 
Sab Ga L San A3 Ip 12 Sen Jb 
II IS Ii R0 J3 KE 3 AI Ela As dll VI NAS 


aa ala ja Via 36 dg la 


“dari Abu Bakrah diceritakan Nabi saw bersabda” sungguh darah, 
harta kalian', berkata Muhammad (bin Sirin) aku menduga 
dia (Abd Rahman bin Abu Bakrah) berkata (Nabi saw (juga) 
bersabda'dan kehormatan kalian atas kalian adalah haram 
(tidak boleh diganggu) seperti haramnya hari dan bulan kalian 
ini (10 Zu al-Hijjah). Ingatlah, hendaklah orang yang hadir 
dari kalian menyampaikan pada mereka yang tak hadir. Lalu 
Muhammad (bin Sirin) berkomentar”telah benar Rasulullah saw'. 
Nabi bersabda:”'ingatlah apakah telah aku sampaikan? (diulang) 
dua kali.” 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Dua hadis di atas masing-masing memiliki pesan utama 


maupun korelasi antara keduanya dalam upaya mensosialisasikan 
ilmu pengetahuan yang berpijak dari kejujuran ilmiah. Hadis 
pertama menegaskan bahwa kebohongan mengatasnamakan Rasul 
saw merupakan kebohongan terbesar sehingga pelaku kebohongan 
itu memperoleh ancaman neraka. Hadis kedua menyuruh setiap 
Muslim untuk menyampaikan apa yang mereka dengar tentang 
kebenaran, dalam konteks hadis tersebut adalah pesan-pesan Nabi 
saw kepada siapapun yang belum mendengarnya. 


1 Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 


Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 36 (no. 106). 


180 


2 aI-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 36 (no. 105). 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Kedua hadis di atas memiliki benang merah yaitu setiap 
Muslim dituntut menyampaikan ilmu pengetahuan yang dia 
ketahui kepada siapa saja yang belum tahu dengan penuh kehati- 
hatian agar apa yang disampaikan itu tidak berbeda dengan yang 
sesungguhnya, terlebih dalam urusan keagamaan karena dapat 
menyebabkan kebohongan dengan mengatasnamakan Nabi saw. 


C. Analisa Hadis 
1. Bentuk Kebohongan Terhadap Nabi Muhammad saw 


Dalam sejarah Islam, kebohongan terhadap Rasulullah saw 
telah terjadi dalam dua bentuk yaitu, a. Berbohong kepada Nabi 
saw dan, b, Berbohong dengan mengatasnamakan Nabi saw. Perlu 
dipahami perbedaan antara berbohong kepada Nabi saw dengan 
berbohong mengatasnamakan Nabi saw. Berbohong kepada Nabi 
saw dilakukan saat Nabi saw masih hidup dengan berkata dusta 
kepadanya, sedangkan berbohong mengatasnamakan Nabi saw 
terjadi ketika Nabi saw telah wafat dengan menyatakan sesuatu 
berasal darinya ternyata tidak. Akibat perbuatan itu muncullah 
hadis-hadis palsu (maudu') yang sungguh Nabi saw bebas dari klaim 
tersebut. Dua bentuk kebohongan itu dapat diuraikan sebagai 
berikut: 


a. Berbohong Kepada Nabi saw 


Berbohong kepada Nabi saw telah terjadi di hadapan 
dan di saat Nabi saw masih hidup. Penggalan OS: al- -Hujurat, 6 
yang berbunyi ... 15525 & Sal is al hasi Ta Wi CG turun 
berkenaan dengan Al-Walid bin “Ugbah (w. ?) saudara seibu dari 
sahabat “Usman bin “Affan ra (w. 35 H) yang baru masuk Islam di 
tahun 8 H lalu diminta oleh Nabi saw agar mendatangi bani Mus 
talig agar mengambil zakat dari mereka. Al Walid yang sejak 
awal bermusuhan dengan kaum itu takut, sehingga dia kembali 
dan berbohong pada Nabi saw dengan menyatakan kalau dia 
sudah pergi kesana namun orang-orang bani Mustalig tidak 
mau membayar zakat. 


3 Abu Hasan “Ali bin Muhammad al-Wahidiy (w. 468 H), Asbab al-Nuzul 
(Cairo: Muassasah al-Halabiy, 1968), h. 261, “Abd Rahman bin Abu Bakar al-Suyut 
iy (w. 911 H), Lubab al-Nugul fi Asbab al-Nuzul (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 


181 


Materi Kesepuluh Kejujuran Ilmiah dalam Menyampaikan Ilmu 


Tak ada satupun ulama yang membantah ayat tersebut 
benar-benarturun kepada al-Walid bin Ugbah seperti keterangan 
Ibn Abd al-Barr al-Malikiy (w. 463 H) yang dipertegas dan 
ditambah oleh al-Zahabiy al-Hanbaliy (w. 748 H/1374 M) kalau 
OS:al-Sajadah, 18 tentang perbedaan orang beriman dengan 
orang fasik, maka yang fasik dalam ayat itu adalah al-Walid bin 
“Ugbah.' Fakta di atas sebagai bukti kalau berbohong kepada 
Nabi saw telah terjadi di masa Nabi saw masih hidup. 


b. Berbohong Mengatasnamakan Nabi saw 


Berbohong dengan mengatasnamakan Nabi saw 
merupakan kebohongan terbesar, perbuatan tersebut 
memperoleh ancaman wukhrawiy berupa siksaan neraka. 
Kebohongan mengatasnamakan Nabi saw sama halnya dengan 
orang yang berusaha merubah sebagian risalah Allah swt. Hadis 
yang menyatakan akan masuk neraka mereka yang berbohong 
atas nama Nabi saw termasuk kategori hadis mutawatir dengan 
jumlah riwayat sahabat yang menyampaikan mencapai lebih 
dari 90 jalur,” bahkan 100 jalur yang sahih, hasan, da'if maupun 
sagit (jatuh, tak terpakai). Kata & memastikan siapapun akan 
masuk neraka jika berbohong atas nama Nabi saw., yang polpuler 
diriwayatkan dengan kalimat Ul 44 sxxis MAU merujuk pada 
tempat berakhirnya orang yang berbohong atas nama Nabi saw 
yaitu neraka. 


Berbohong dengan mengatasnamakan Nabi saw menurut 
mayoritas ulama terjadi setelah peristiwa menyedihkan antara 
sahabat yang saling berperang di masa Imam “Ali kw menjadi 
khalifah (35-40 H), dimulai dari perang Jamal (36 H), Siffin (37 H), 


t.th), h. 180. 

“Abu Umar Yusuf bin Abdullah: Ibn “Abd al-Barr, al-Isti'ab fi Ma'rifah 
al-Ashab, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), jilid IV, h. 114, Muhammad 
bin Ahmad al-Zahabiy, Siyar Alam al-Nubala' , diteliti oleh Syu'ayib al-Arnawit 
(Beirut: Muassasah al-Risalah, cet IX, 1413 H/1993 M), juz III, h. 414-415. 

5 Abu al-Khair, Muhammad bin Abd Rahman al-Sakhawiy (w. 902 H), 
Fath al-Mugis bi Syarh Alfiyah al-Hadis (Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, cet I, 1426 
H), jilid III, h. 398. 

S Ahmad bin “Alis Ibn Hajar al-Asgalaniy, Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al- 
Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz I, h. 275. 

7 al-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 36-37 (no. 107-110). 


182 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


pemberontakan Khawarij lalu berakhir dengan terbunuhnya “Ali 
di tahun 40 H. Beragam peristiwa itu menjadikan beberapa orang 
bahkan komunitas yang tak bertanggung jawab membuat hadis- 
hadis palsu dengan menyatakan sesuatu bersumber dari Nabi 
saw namun faktanya itu bukan hadis, karena pemalsu-pemalsu 
hadis berbohong pada publik dengan mengatasnamakan Nabi 
saw.' Konon berbohong atas nama Nabi saw telah berlangsung 
sejak Nabi saw masih hidup melalui sebuah peristiwa, seseorang 
mendatangi suatu kaum dan menyatakan bahwa Nabi saw telah 
menyuruhnya melakukan hal tertentu di kaum tersebut, riwayat 
ini tidak dapat dipegangi sebagai awal mula terjadi kebohongan 
dengan mengatasnamakan Nabi saw,” tetapi peristiwa antara 
sahabat tersebut sebagai awal munculnya hadis palsu menurut 
mayoritas ulama. 


Dua bentuk kebohongan tersebut yang paling besar 
adalah kebohongan dengan mengatasnamakan Nabi saw. 
Berbohong kepada Nabi saw termasuk dosa besar namun 
dosa itu hanya dialami oleh pelakunya, sementara berbohong 
mengatasnamakan Nabi saw. selain pelakunya telah melakukan 
dosa besar, dia juga telah berusaha merubah agama karena 
menyatakan sesuatu yang tidak dikatakan Nabi saw, namun 
kedustaan itu diyakini oleh publik sebagai bagian dari syari'at 
sehingga mereka menjadi sesat. Imam al-Gazaliy (450-505 H) 
berkata: 


Legi Y IL ALS oya eekg dal AI ae A1 Jay JP HASIL... 


V & 


PEN Anya 


“.. dan berbohong atas nama Rasulullah saw termasuk di antara 
dosa besar yang tak ada satupun dosa menyamainya...” 


Ungkapan al-Gazaliy di atas sebagai penekanan 
agar setiap Muslim dalam bentuk dan alasan apapun, wajib 


8 Muhammad “Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadis Ulumuhu wa Mustalahahu 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 415-416. 

? al-Sakhawiy, Fath al-Mugis..., jilid II, h. 117-118. 

1 Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, Ihya' Ulum al- 
Ddin (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th), jilid III, h. 148. 


183 


Materi Kesepuluh Kejujuran Ilmiah dalam Menyampaikan Ilmu 


meninggalkan perbuatan nista tersebut walau menyekutukan 
Allah swt adalah dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. 


Hadis berisi ancaman berbohong atas nama Nabi saw 
dalam sahih al-Bukhariy diriwayatkan di beberapa tempat, tetapi 
hadis pertama materi ini diriwayatkan bersamaan dengan tiga 
hadis yang sama berisi ancaman tersebut dari empat sahabat 
yang berbeda yaitu, pertama, Imam “Ali (hadis pertama materi 
ini) yang menyampaikan secara tegas, kedua, riwayat sahabat 
Zubayir bin Awwam ra (w. 36 H) yang menyampaikan riwayat 
tersebut tatkala diminta anaknya Ibn Zubayir (w. 73 H) karena 
Zubayir terlihat jarang meriwayatkan hadis, ketiga, Anas bin 
Malik (w. 93 H) menyampaikan hadis tersebut tatkala merasa 
harus ada pembatasan saat meriwayatkan hadis dan keempat, 
Abu Hurairah (w. 58/9 H) meriwayatkan terkait mimpi bertemu 
dengan Nabi saw. Keempat hadis dari sahabat yang berbeda itu 
dimuat oleh al-Bukhariy dalam sahihnya pada Kitab al-Ilm bab 
Ismi man Kazaba 'ala al-Nabiyyi saw," Pembahasan mengenai ilmu, 
pasal tentang dosa bagi orang yang berbohong atas nama Nabi 
saw. 

Amir al-mu'minin fi al-hadis, Ibn Hajar al-Asgalaniy al- 
Syafi'iy mengulas dengan unik penempatan empat hadis di 
atas oleh al-Bukhariy secara berurutan adalah penempatan 
yang baik dilihat dari:? pertama, riwayat dari “Ali menjadi 
sasaran utama yang dituju pada bab Ismi man Kazaba 'ala al- 
Nabiyyi saw, akibat dosa berbohong atas nama Nabi saw maka 
pelakunya masuk neraka, kedua, riwayat dari Zubayir merujuk 
para sahabat sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis 
padahal orang seperti Zubayir telah lama bersama Nabi saw 
dan termasuk sahabat senior. Penulis menambahkan, imam al- 
Bukhariy ingin memberi kesan kalau Zubayir yang secara politik 
berseberangan dan bahkan bersama “Aisyah (w. 57 H) hampir 
memerangi “Ali di perang jamal (unta) lalu tersadar dan keluar 
dari pasukan “Aisyah,” tidak pernah berniat bohong atas nama 


1 al-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 36-37 (no. 106-110). 
2 Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 274. 
18 Abu al-Falah “Abd Hayyi bin Ahmad, Ibn “Imad al-Hanbaliy (w. 1089 H), 


184 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Nabi saw di kala santai maupun terdesak. Apa yang dinyatakan 
Zubayir termasuk keyakinan ulama ahl al-sunnah wa aljama'ah 
bahwa sahabat bagaimanapun kondisi mereka saat bertikai, tak 
mungkin berbohong atas nama Nabi saw, ketiga, riwayat Anas 
merujuk pada larangan tersebut karena menyampaikan banyak 
hadis dapat mengarah pada kesalahan (baca, kebohongan) 
sementara di saat yang sama, para sahabat diperintahkan oleh 
Nabi saw untuk menyampaikan risalah Islam, keempat, riwayat 
Abu Hurairah mengisyaratkan berbohong atas nama Nabi saw 
baik di alam sadar dengan menyatakan sesuatu berasal dari 
Nabi saw, dinilai tetap sama dosanya dengan mereka yang 
berbohong melalui mimpi dengan menyatakan bertemu tetapi 
sesungguhnya tidak bertemu dengan Nabi saw di dalam mimpi 
mereka. 


Alasan sahabat Anas bin Malik menjadi acuan bagi 
siapa saja agar senantiasa berhati-hati saat menyampaikan ilmu 
pengetahuan, khususnya hadis Nabi saw, terlebih mereka dengan 
profesi ulama, da'i dan guru. Tugas mengajar, mendidik dan 
menyampaikan ajaran agama memang bukan monopoli orang 
yang berprofesi tersebut, tetapi profesi-profesi itu menuntut 
agar mereka lebih ekstra hati-hati. Bila mereka tidak bersikap 
hati-hati, maka bagaimana nanti dengan orang-orang selain 
mereka? 


2. Menyampaikan Ilmu Pengetahuan 


Telah disebutkan sebelumnya menyampaikan ilmu 
pengetahuan merupakan tugas semua orang terutama yang 
memiliki profesi sebagai pendidik umat. Hadis kedua materi 
kesepuluh dari sahabat Abu Bakrah (w. 51 H) berisi pesan pokok 
agar siapapun yang hadir dalam suatu majelis ilmu Na ap mn 
pada yang tak hadir seperti penggalan Ca is Ant A 
supaya siapapun yang hadir menyampaikan kata-kata Nabi saw 
maupun menyampaikan hukum yang dia dengar kepada mereka 
yang tak hadir. Siapapun yang mendengar ilmu dari Nabi saw 
berkewajiban menyampaikannya tanpa memandang umur, anak 


Syazarat al-Zahab fi Akhbar man Zahab, diberi notasi oleh Mustafa “Abd Gadir “Ata 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), jilid I, h. 73-74. 


I Kalo) 


Materi Kesepuluh Kejujuran Ilmiah dalam Menyampaikan Ilmu 


yang belum balig walau tak wajib tetap boleh menyampaikan apa 
yang dia ketahui.“ 


Perlu digaris bawahi hadis Nabi saw tersebut bersifat 
menegaskan kembali tentang nyawa, harta dan kehormatan 
manusia tak boleh diganggu gugat apalagi dihilangkan tanpa 
alasan yang benar, sebagaimana hari Nahar tgl 10, bulan Zi al-Hijjah 
dan bulan haram lainnya serta Mekkah juga haram bagi siapapun 
melakukan peperangan, pembunuhan serta pengrusakan di 
waktu dan tempat tersebut. Konteks ini yang perlu dilihat terkait 
perintah Nabi saw berisi tentang menyampaikan ilmu. Bila yang 
disampaikan hanya apa yang didengar, maka semua orang dapat 
menyampaikan terlebih lagi yang disampaikan itu sesuatu yang 
bersifat sangat umum seperti haram membunuh orang lain, 
tetapi bila yang disampaikan terkait dengan ilmu tertentu dan 
butuh pada penjelasan lanjutan, maka orang yang mengerti saja 
yang bisa menyampaikan pada pihak lain supaya tidak keliru 
memahami ilmu tersebut. 

Penggalan hadis ta ne, par alas SE 
AS memuat pesan-pesan penting tentang kewajiban manusia 
untuk senantiasa menjaga jiwa, harta dan kehormatan sesama 
mereka tanpamemandangras,suku,agamamaupun golongan, jika 
tidak mau dinyatakan kalau sejak awal Islam telah mencanangkan 
Hak-hak Asasi Manusia (HAM). 


3. Kejujuran Ilmiah dan Amanat Menyebarkan Ilmu 
Pengetahuan 
Dua hadis di materi ini memiliki nilai yang syarat tentang 
sikap jujur bagi semua akademisi maupun tanggung jawab moral 
menyebarkan ilmu pengetahuan pada siapapun. Pesan-pesan 
dalam nilai tersebut dapat dikontekstualisasi di tradisi akademik 
masa kini sebagai berikut: 
a. Menyandarkan Ilmu pada Sumber Asli 
Ilmu sebagai amanah yang telah Allah swt anugerahkan 
pada manusia untuk menopang kehidupan mereka di dunia 
dalam upaya memperoleh kebahagian dunia dan akhirat. 


# Disarikan dari Ibn Hajar, Fath..., juz I, h. 215, juz IV, h. 518-519. 


Kalo) 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Allah swt menitipkan sedikit ilmu kepada manusia dibanding 
ilmu-Nya (OS: al-Isra', 85), tetapi sedikit itu justeru menjadikan 
manusia bereksperimen, berkreasi dan berekspresi melalui 
aneka penelitian sehingga ditemukan teori-teori baru terkait 
dengan ilmu alam maupun ilmu sosial. 


Mereka yang telah memperoleh kelezatan ilmu dengan 
penemuan-penemuan tersebut, seyogyanya sadar dan paham 
bahwa semua itu adalah titipan dan mesti menambah keimanan 
mereka akan kebesaran Allah swt. Secara sadar mereka 
mengakui sumber ilmu tersebut hanyalah milik-Nya, apa yang 
ilmuwan temukan bukanlah semata-mata berasal dari dirinya 
sendiri melainkan dari Allah swt. Pernyataan ... Ar Ja Tae 
mengisyaratkan kalau Nabi saw telah menyandarkan apa yang 
dikatakan tentang agama berasal dari segala sumber yaitu Allah 
swt. 


Korelasi berikut tentang menyandarkan ilmu pada 
sumber asli, Islam mengajarkan pada semua akademisi agar 
menghargai karya orang lain. Dengan menyebutkan sumber 
tulisan, seorang akademisi dinilai telah melakukan kejujuran 
ilmiah, sebaliknya akademisi yang menulis sesuatu tanpa 
menyebutkan apalagi menyembunyikan sumber kutipannya 
maka hal tersebut dinilai sebagai cela, bukan hanya dari aspek 
moral seorang akademisi namun dapat memperoleh hukuman 
akibat plagiasi yang dia lakukan. Banyak karya ulama dahulu 
yang masih dapat dibaca sampai sekarang, membuktikan 
bagaimana mereka menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan 
mengutip pendapat ulama lain dalam karya-karya mereka. 


Dalam konteks ini perlu dijelaskan, kadang terdapat 
kesamaan pendapat seorang ulama atau ilmuwan dengan 
ulama dan ilmuwan lainnya yang sezaman bahkan yang tidak 
sezaman, sementara salah satu dari mereka belum pernah 
membaca karya yang telah ada. Fenomena ini bukan berarti 
salah satu dari mereka telah melakukakn plagiasi tetapi terdapat 
kemungkinan pola pikir, metode yang digunakan cenderung 
sama di antara mereka, sehingga ditemukan pendapat dan 
pandangan mereka sama walau mereka berbeda tempat domisili 
dan bahkan berbeda zaman. 


187 


Materi Kesepuluh Kejujuran Ilmiah dalam Menyampaikan Ilmu 


b. Menyebarkan Ilmu tanpa Distorsi 


Bila point a tentang kejujuran sang ulama, ilmuwan, 
akademisi, cendikiawan dan peneliti yang menyandarkan 
sesuatu kepada sumber asli dalam tulisan, karya dan ucapan 
mereka, maka point b spesifik mengarahkan dan menekankan 
agar saat mereka menyampaikan ilmu kepada orang tak 
boleh dikurangi, ditutup-tutupi apalagi berbohong kepada 
publik tentang ilmu yang mereka sampaikan. Pernyataan ini 
berpijak dari hadis Rasul saw yang melarang berbohong dengan 
mengatasnamakan Nabi saw. Berbohong atas nama Nabi saw 
sama halnya dengan menyampaikan ilmu dengan melakukan 
distorsi. 


Kategori mendistorsiilmujuga dapat dilihat darijawaban 
yang diberikan oleh seseorang ketika ditanya. Kadang karena 
perasaan malu, seorang ulama atau ilmuwan tak mau mengakui 
kekurangan mereka ketika ditanya tentang sesuatu yang mereka 
sendiri ragu atas jawaban yang diberikan atau bahkan tidak 
mengetahui sama sekali tetapi berusaha menjawab, padahal 
manusia memiliki keterbatasan. Jika ulama, ilmuwan, guru dan 
semua pendidik tak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan 
hendaklah mereka katakan tidak tahu dan jangan berusaha 
menjawab dengan dugaan, karena menjawab dengan dugaan 
berarti memberikan kebingungan kepada penanya. Menjawab 
tidak tahu menunjukkan ilmu sangat luas dan manusia tak 
mungkin mengetahui semua ilmu itu, sehingga sebagian ulama 
menyatakan berkata tidak tahu merupakan setengah dari 
ilmu? adalah rambu-rambu pembatas bagi mereka yang dinilai 
memiliki ilmu. 

Termasuk melakukan distorsi dalam menyampaikan 
ilmu adalah menyembunyikan ilmu di saat orang menanyakan 
tentang suatu hal yang diketahui. Nabi saw mengancam mereka 
dengan siksaan yang pedih di akhirat: 


“ KAIN ag 06 ya pe ASI Mad KAS Ale 0 Jus ya 
5 Abu Muhammad “Abdullah bin Bahram al-Darimiy (w. 255 H), Sunan 


al-Darimiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 49 (no. 185). 
16 Abu Daud Sulaiyman bin Asy'as al-Sijistaniy (w. 275 H), Sunan Abi Daud 


I Kere) 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


“Siapa saja saat ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan, Allah 
swt pasti akan mengekang (mengikat) dia dengan kekangan dari 
api neraka di hari kiamat.” 


c. Menyampaikan Ilmu pada Siapapun 

Penggalan hadis WI aa aplsdI Sd seperti telah 
dinyatakan berisi kewajiban menyampaikan ilmu pada siapapun 
jika ilmu tersebut bersifat sangat umum yang mudah diterima. 
Dalam hadis riwayatAbu Bakarah tersebut, berisi keputusan Nabi 
saw untuk masyarakat sosial secara luas, sehingga ada perintah 
untuk menyampaikan. Bila konteks ini digunakan dalam proses 
belajar-mengajar maka ilmu-ilmu yang cukup rumit hendaklah 
tidak disampaikan pada masyarakat umum atau peserta didik 
di masa awal aktifitas belajar mereka karena takut terjadi 
kesalahpahaman dan terkesan memberatkan. Cukup banyak 
hadis Nabi saw memuat pesan jika mengajar, berdakwah, 
mentrasfer ilmu pengetahuan agar tidak mempersulit tapi 
memudahkan (lihat materi keempat) karena tidak semua 
audensi yang dihadapi sama dari aspek kualitas memahami 
suatu penjelasan. Ibn Mas'ud (w. 32 H) berkata: 


£.o, an sai TA Ilog NP IP 120k 1, £- PETA 
2 A53 ega OS VI AD AS ALS Y Uas 3 Dam EL 


“tidaklah engkau sampaikan kepada suatu kaum sebuah hadis 
(materi) yang akal mereka tak sampai padanya (kandungan) 
kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka.” 


karena dalam banyak kesempatan Nabi saw berpesan pada 
sahabat: 


un se eh 
“cukup bagi seseorang (dianggap) pendusta, bila menyampaikan 
semua yang dia dengar” 


Potensi kesalahan dan kedustaan dapat terjadi pada 
mereka yang menyampaikan semua yang didengar dan atau 


(Beirut: Dar al-Fikr, 2003), juz III, h. 318 (no. 3658). 

Y” Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisaburiy al-Ousyairiy (206-261 H), 
Mugaddimah Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid I, h. 8. 

18 Muslim, Mugaddimah Sahih..., jilid I, h. 8 (no. 5) 


189 


Materi Kesepuluh Kejujuran Ilmiah dalam Menyampaikan Ilmu 


semua yang diketahui, dapat pula mengakibatkan orang yang 
mendengar mengalami kebingungan dan kesalahpahaman dari 
apa yang disampaikan. 


D. Biografi Perawi Sahabat 
1. Imam “Ali bin Abi Talib kw (w. 40 H)” 

Ali bin Abi Talib bin “Abd Muttalib bin Hasyim bin Abd 
Manaf al-Hasyimiy al-Ourasyiy. Ali adalah orang yang pertama 
memeluk Islam setelah Khadijah as seperti pendapat banyak 
ulama menurut Ibn ASir al-Syafi'iy. Ali menikah dengan Fatimah 
as (w. 11 H) puteri Rasulullah saw dan memiliki beberapa anak, 
dua dari mereka bernama Hasan ra (w. 49/51 H) dan Husein ra (w. 
61 H) sebagai cucu kesayangan Nabi saw. “Ali masuk Islam sejak 
masih anak-anak karena “Ali selalu bersama Nabi saw, baik saat 
Nabi saw hidup bersama Abu Talib:, ayahanda “Ali, maupun saat 
“Ali sendiri diasuh Nabi saw lantaran kemiskinan Abu Talib. Ali 
memiliki posisi yang penting dalam Islam bukan karena dia 
menantu Nabi saw, namun kiprah, dedikasi dan seluruh hidupnya 
dipertaruhkan untuk Islam. Tak heran Nabi saw pernah bersabda 
tentang kedudukan “Ali di samping Nabi saw seperti kedudukan 
Nabi Harun as di samping Nabi Musa as tapi tak akan ada nabi 
setelah Nabi Muhammad saw.“ 


Tak ada sahabat, tabi'in dan ulama Islam yang membantah 
kalau “Ali adalah orang yang paling cerdas di antara sahabat Nabi 
saw. Tak pernah ada orangyang berkata: “tanyalah padaku sebelum 
aku tiada” kecuali “Ali. “Ali memimpin sebagai khalifah setelah 
Usman terbunuh oleh kaum pemberontak. Dalam keadaan 
genting dan kacau, Ali yang awalnya menolak akhirnya menerima 
jabatan itu lantaran panggilan Islam dan menjadi khulafa' al- 
rasyidin yang keempat. Di masa Ali menjadi khalifah banyak 
terjadi problematika umat Islam sebagai dampak pemerintahan 


19 Izz al-Ddin “Ali bin Muhammad, Ibn al-Asir II (w. 630 H), Usud al- 
Gabah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid III, h. 588-622, Ibn Hajar, al-Isabah fi Tamyiz 
al-Sahabah, diteliti oleh “Ali Muhammad al-Bujawiy (Beirut: Dar al-Jayl, cet. I, 
1992), juz IV, h. 564-569. 

20 al-Bukhariy, Sahih..., juz III, h. 85 (no. 4416). 


190 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


dan pembunuhan terhadap “Usman, perang Jamal (36 H), Siffin (37 
H), pemberontakan Khawarij dan berakhir dengan terbunuhnya 
Ali. 

Ketika Imam “Ali shalat Subuh pada 18 Ramadan, salah 
seorang Khawarij bernama Abd Rahman bin Muljam menetak 
kepala sang khalifah dari belakang. Imam “Ali wafat pada 21 
Ramadan tahun 40 Hijriah dan dikebumikan di Kufah. 

2. Abu Bakrah, Nufai' bin al-Haris ra (w. 51 H)2 

Abu Bakrah: Nufai' bin al-Haris bin Kaladah al-Sagafiy 
berasal dari suku Sagif yang masuk Islam saat peristiwa kota Taif 
setelah Fath Makkah tahun 8 H. Nufai' diberi gelar Abu Bakrah 
(bapak yang bersegera) lantaran dia masuk Islam terlebih dahulu di 
peristiwa Taif dibanding orang lain dari sukunya. Abu Bakrah saat 
itu sebagai budak lalu Nabi saw memerdekakannya. Abu Bakrah 
pernah berkata:”aku adalah saudara kalian seagama, dan maula (bekas 
budak) Nabi saw walau banyak orang yang mengingkari...” 

Abu Bakrah walau bekas budak namun dikenal sahabat 
yang baik karena kesalehannya. Abu Bakrah termasuk sahabatyang 
berusaha menghindar tatkala terjadi pertikaian antara Imam “Ali 
dengan “Aisyah. Menurut Hasan al-Basriy (w. 110 H), semua sahabat 
Nabi saw yang pernah berdomisili di kota Basrah, tak ada yang bisa 
menandingi keutamaan sahabat Imran bin Husain (w. 52/3 H) dan 
Abu Bakrah yang wafat di Basrah pada tahun 51 H. 


KEPUSTAKAAN 


Al-Gur'an 

al-Asgalaniy, Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz I, IV. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 
, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah. Juz IV,VI. Diteliti oleh “Ali 
Muhammad al-Bujawiy. Beirut: Dar al-Jayl, cet. I, 1992. 


2 Ibn al-Asir II, Usud al-Gabah, jilid IV, h. 578-579, Ibn Hajar, al-Isabah..., 
juz VI, h. 467. 


191 


Materi Kesepuluh Kejujuran Ilmiah dalam Menyampaikan Ilmu 


al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz I, INI. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Gazaliy, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad. Ihya' Ulum al- 
Ddin. Juz . Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, t. th. 

Ibn “Abd al-Barr, Abu “Umar Yusuf bin Abdullah. al-Isti'ab fi Ma'rifah 
al-Ashab. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995. 

Ibn al-ASir II, 1zz al-Ddin “Ali bin Muhammad. Usud al-Gabah. Jilid 
TII-IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989. 

Ibn Imad, Abu al-Falah Abd Hayyi bin Ahmad al-Hanbaliy. Syazarat 
fi.Akhbar man Zahab. Jilid I. Diberi notasi oleh Mustafa “Abd 
Oadir “Ata”. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. 

al-Khatib, Muhammad '“Ajjaj. Usul al-Hadis Ulumuhu wa Mustalahahu. 
Beirut: Dar al-Fikr, 1989. 

al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ousyairiy. Sahih 
Muslim. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Sakhawiy, Abu al-Khairs Muhammad bin “Abd Rahman. Fath al- 
Mugis bi Syarh Alfiyah al-Hadis. Jilid II-III. Riyad: Maktabah 
Dar al-Minhaj, cet I, 1426 H. 

al-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiyman bin Asy'as. Sunan Abi Daud. Juz 
III. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. 

al-Suyutiy, Abd Rahman bin Abu Bakar. Lubab al-Nugul fi Asbab al- 
Nuzul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th. 

al-Wahidiy, Abu Hasan “Ali bin Muhammad. Asbab al-Nuzul. Cairo: 
Muassasah al-Halabiy, 1968. 

al-Zahabiy, Muhammad bin Ahmad. Siyar Alam al-Nubala'. Juz III. 
Diteliti oleh Syu'ayib al-Arnawut. Beirut: Muassasah al- 
Risalah, cet IX, 1413 H/1993 M. 


192 





MATERI KESEBELAS 
MENULIS ILMU 
PENGETAHUAN 


I. Pendahuluan 


Ia seorangpun bisa memungkiri kalau menulis sebagai 
langkah konkrit menyimpan ilmu yang dimiliki 
seseorang ketimbang sekedar menghafalnya, meskipun salah satu 
tolak ukur orang yang berilmu adalah mengetahui dan paham 
dengan rinci suatu ilmu tanpa membawa-bawa buku. Orang yang 
paham suatu ilmu namun tak menulis akan berbeda dengan 
mereka yang paham dan mau menuangkan ilmunya di catatan 
yang akhirnya menjelma sebagai buku. 


Banyak manfaat yang diperoleh jika ilmu ditulis. Catatan 
atau tulisan akan membantu seseorang mengingat kembali apa 
yang telah dipelajari namun lupa disebabkan hal-hal tertentu 
seperti pikun karena usia, buta ataupun catatan hilang. Tulisanjuga 
mampu menjadi media cross cek atas kesalahan catatan seorang 
pelajar di antara sekian banyak catatan teman seangkatannya yang 
juga menulis. Lebih dari itu, tulisan akan menjadi batu loncatan 
penting dalam mentransfer ilmu pengetahuan pada siapa saja 
walau penulisnya sudah meninggalkan dunia, hal istimewa 
yang tak akan diperoleh orang berilmu tapi tak menulis semasa 
hidupnya. Konteks hadis yang akan dibahas merupakan salah 


193 


Materi Kesebelas Menulis Ilmu Pengetahuan 


satu pedoman yang menunjukkan betapa penting menulis ilmu 
pengetahuan kapan dan dimana saja. 


II. Pembahasan 


A. Matan Hadis dan Terjemahnya 


BSE AAN GE SA GE Olah SES GA JB PI G3 AS WS 
BEN SES VIVJE SS Hxle JA IE y Ad Es JE AS 
Kia JG Tim 28 3 LIS IE Ah SAK 3 3 LA J5 Alas 
Halang DAA PER YG pa 6G, 
“Abu JuhJaifah berkata?aku bertanya pada “Ali bin Abi Tfalib, 
apakah kalian (ahl bait Nabi saw) memiliki kitab (selain al- 
Gur'an)? “Ali menjawab” tidak ada kecuali al-Jur'an (dan) atau 
pemahaman yang diberikan (Allah swt) pada seorang Muslim 
(dari dari al-Jur'an dan) atau apa yang ada dalam lembaran ini'. 
Abu Juhfaifah berkata aku bertanya (lagi)? lalu apa yang ada di 
lembaran itu? 'Ali menjawab:'lembaran ini berisi tentang diyat, 
membebaskan tawanan dan Muslim tak akan dibunuh lantaran 

telah membunuh kafir (yang bermusuhan/harbiy).” 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Dialog antara sahabat Abu Juhjaifah dan Imam “Ali (w. 40 
H) memuat pesan utama bahwa menulis ilmu pengetahuan adalah 
penting. Hadis tersebut tak langsung disandarkan pada Nabi saw., 
tapi tetap bernilai marfu' lantaran ungkapan “Ali tentang tulisan 
yang ada dalam lembaran tersebut, diyakini sebagai hasil dari 
tulisan “Ali yang didiktekan langsung oleh Nabi saw. Tak heran al- 
Bukhariy mencantumkan hadis ini sebagai hadis pertama dalam 
pasal (bab) Kitabah al-Tlm dari topik ilmu (Kitab al-Tlm). 

Tulisan yang ada dalam lembaran milik imam “Ali berisi 
tentang diyat, denda yang harus dibayar lantaran membunuh, 
membebaskan tawanan perang dan hukum gisas yang tidak berlaku 
bagi Muslim jika membunuh non Muslim yang memusuhi (baca, 


1 Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 
Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 36, Kitab al-Ilm bab Kitabah al- 
Ilm (no. 106). Hadis ini diulang 8 kali dalam al-Bukhariy. 


194 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


memerangi) Muslim adalah sebagian dari catatan “Ali seperti yang 
akan terlihat. Catatan 'Ali tersebut merujuk pada anjuran menulis 
ilmu pengetahuan karena melalui tulisan, hal-hal yang terlupa bisa 
dilihat dan diingat kembali serta membantu hafalan seseorang. 


C. Analisa Hadis 


1. Menulis Ilmu Pengetahuan dalam Islam 


Sejak awal Islam telah memotivasi dan menyuruh kaum 
Muslim untuk membaca melalui ayat 1-5 dan secara khusus 
mengisyarakan menulis ilmu pengetahuan melalui ayat 4 dari 
OS:al-Alag. Dalam praktek, Nabi saw menyuruh para sahabat 
menulis semua ayat al-Gur'an sejak awal diturunkan sampai 
ayat terakhir dengan membuat tim penulis wahyu. Beberapa 
sahabat seperti “Ali, Usman (w. 35 H), Mu “az bin Jabal (w. 18 H), 
Ibn Mas'ud (w. 32 H), Ubaiy bin Ka'ab (w. 33 H), Zaid bin Sabit (w. 
£ 41-45 H) termasuk di antara penulis wahyu di masa Nabi saw. 
Al-Our'an telah ditulis seluruhnya sebelum Nabi saw wafat walau 
belum dikumpulkan dalam satu buku, tetapi seluruh ayat telah 
ditulis di lembaran-lembaran, pelepah kurma, batu tulis maupun 
tulang belulang hewan yang dapat dijadikan sebagai media tulis 
menulis. 


Tulis menulis hadis juga terjadi dalam waktu yang hampir 
bersamaan dengan penulisan al-Gur'an, walau penulisan hadis 
di masa Nabi saw sempat dilarang bahkan oleh Nabi saw sendiri? 
namun pada akhirnya dibolehkan! Memang secara faktual 
penulisan hadis lebih lambat dari penulisan al-Our'an, seperti 
diketahui seluruh ayat al-Gur'an telah ditulis ketika Nabi saw 
masih hidup dan dikumpul dalam satu kitab di masa Abu Bakar 
al-Sfiddig menjadi khalifah (11-13 H), sementara hadis dikumpul 


2 Badr al-Ddin Muhammad bin “Abdullah al-Zarkasyiy (w. 794 H), al- 
Burhan fi Ulum al-0uran (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-“Arabiyyah, cet I, 1376 
H/1957 M), juz I, h. 235, 237, 241-243, 256. 

3 Salah satunya dalam riwayat Muslim bin Hajjaj bin Muslim al- 
Naisaburiy al-Ourasyiy (206-261 H), Mugaddimah Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 
1995), jilid I, h. 8. 

4 Salah satunya dalam riwayat Abu Daud Sulaiyman bin Asy'as al- 
Sijistaniy (w. 275 H), Sunan Abi Daud (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), juz III, h. 318 (no. 
3658). 


195 


Materi Kesebelas Menulis Ilmu Pengetahuan 


secara masal di masa “Umar bin Abd “Aziz menjabat khalifah 
(99-101 H). Keterlambatan penulisan hadis disebabkan beberapa 
alasan, dan alasan yang paling logis adalah larangan tersebut 
diperuntukkan bagi sahabat yang tak pandai menulis karena 
dikhawatirkan umat Islam nanti kurang memiliki perhatian pada 
al-9Gur'an.” ini termasuk cara Allah swt memelihara al-Our'an 
sebagaimana jaminan-Nya (OS: al-Hijr, 9). 

Larangan hadis ditulis juga dilatar belakangi oleh 
kondisi sosial masyarakat Arab saat Islam hadir masih sangat 
mengandalkan hafalan, namun sesudah itu kekuatan hafalan 
mulai menurun. Larangan hadis ditulis juga tidak berarti sahabat 
tidak pernah menulis hadis sama sekali, walau tidak secara masal, 
catatan dan tulisan sahabat secara pribadi dapat ditelusuri dalam 
sejarah periwayatan hadis. Terdapat beberapa catatan hadis dari 
sahabat di antaranya sahifah Jabir (w. 78 H), sahifah al-sadigah oleh 
Ibn Amr (w. 65 H) dan sahifah “Alif sebagai bahasan materi utama 
ini. Polemik tentang ditulis dan tidaknya hadis di masa sahabat 
maupun tabi'in berakhir dengan konsensus mereka dan ulama 
sesudahnya kalau hadis Nabi saw boleh ditulis, bahkan dalam kasus 
tertentu menjadi wajib bagi mereka yang ditakuti lupa sementara 
mereka termasuk orang yang harus menyebarkan ilmu' seperti 
ulama, cendikiawan dan intelektual. 


Tradisi tulis menulis di masa Nabi saw telah berlangsung 
melalui surat-surat Nabi saw kepada beberapa penguasa di 
antaranya kaisar Romawi, kisra Persia, mugausis Mesir, negus Etopia 
dan raja Oman? maupun perintah Nabi saw pada Zaid bin Sabit 
agar mempelajari cara membaca dan menulis bahasa Suryaniy. 


5 Abu al-Khair, Muhammad bin Abd Rahman al-Sakhawiy (w. 902 H), 
Fath al-Mugis bi Syarh Alfiyah al-Hadis (Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj, cet I, 1426 
H), jilid III, h. 15-17. 

S al-Sakhawiy, Fath al-Mugis..., jilid III, h. 6, 10-11, 13-14, Nur al-Ddin 'Itr, 
Manhaj al-Nagad fi Ulum al-Hadis (Damaskus: Dar al-Fikr, cet III, 1997), h. 45-48. 

7 al-Sakhawiy, Fath al-Mugis..., jilid III, h. 6, 13, Ahmad bin “Ali, Ibn Hajar 
al-Asgalaniy, Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al-Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz 
I, h. 276. 

8 al-Bukhariy, Sahih..., juz 1, h. 26 (no. 64): II, h. 136, 145 (no. 2700, 2731), 
III, h. 71, 72, 89 (no. 4341, 4349, 4423). 

9 Abu “Isa: Muhammad bin “Isa bin Surah al-Turmuziy (w. 279 H), Sunan 


196 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Suatu ketika salah satu sahabat Ansar mengadukan hafalannya 
yang lemah, lalu Nabi saw bersabda: 


1 - Bag, 2 0-0 ut ab oT- bed 3 & 4 PE Ag 
MESI ca VagI3 Elisa Gatal Ig adS AN Ino AMI Jam JS... 


“.. maka Rasulullah saw bersabda: minta bantulah pada tangan 
kananmu, dan Nabi saw mengisyaratkan dengan tangannya 
untuk menulis.” 


Walau riwayat ini dinilai kurang kokoh" tidak berarti tradisi tulis 
menulis tidak ada di masa Nabi saw, fakta-fakta di atas lebih dari 
cukup tentang penulisan ilmu di masa Nabi saw. 


Penjelasan di atas menunjukkan kalau anjuran menulis 
merupakan ketentuan umum Islam kepada umatnya, sedangkan 
larangan menulis hadis di masa Nabi saw adalah keputusan 
temporal disebabkan kondisi yang telah dipaparkan bersifat khusus 
dalam penulisan hadis, bukan larangan menulis semua ilmu. 
Tak mungkin menulis ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang 
terlarang (berdosa) sementara al-Our'an telah memberi petunjuk 
melalui OS:al-Bagarah, 282 agar transaksi hutang-piutang ditulis. 
Bila transaksi antara manusia dianjurkan bahkan diwajibkan 
untuk menulis, maka menulis hadis sebagai pedoman umat Islam 
dan ilmu lainnya sudah pasti menjadi lebih wajib dan utama. 


Generasi awal Islam sangat memperhatikan tulis menulis 
ilmu pengetahuan secara umum. Ditemukan banyak komentar 
bersifat anjuran dan penekanan pada setiap pencari ilmu agar 
menulis ilmu yang mereka dapati. Konon “Umar ra sebagai orang 
yang agak ketat dalam penulisan hadis, tetapi menekankan 
penulisan ilmu melalui komentarnya: 


NOUSIL Jl Lag 


“ikatlah oleh kalian ilmu ini dengan menulis.” 


al-Turmuziy (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), juz IV, h. 328 (no. 2724). 

10 A-Turmuziy, Sunan..., juz IV, h. 303-304 (no. 2675). 

1 Menurut al-Turmuziy sendiri, lihat: al-Turmuziy (w. 279 H), Sunan..., 
juz IV, h. 304. 

2 Abu Muhammad “Abdullah bin Bahram al-Darimiy (w. 255 H), Sunan 
al-Darimiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 93 (no. 500). 


IYA 


Materi Kesebelas Menulis Ilmu Pengetahuan 


Imam al-Syafi'iy (150-204 H) juga berkata: 
Tile) dala PE, Pera LSI Ha Ja A5 LS Ay lali laa Gl 


“sungguh ilmu ini lari (lenyap) seperti unta berlari, akan tetapi 
kitab (buku) adalah penjaga ilmu sedangkan pulpen (alat tulis) 
laksana pengembalanya.” 


Demikian di antara kesan yang dapat dinukil tentang 
menulis ilmu pengetahuan. 


2. Tradisi Menulis Ilmiah Ulama Islam 


Hadis tentang tulisan “Ali dalam sahifah memuat pesan 
tradisi akademik. Penggalan hadis da da NY, sita SSS, Jia! 
S5 berisi tiga item yang diimlakan Nabi saw pada “Ali di sahifah 
tersebut yang juga memuat beberapa item lain seperti kedudukan 
kota Madinah, posisi orang Muslim adalah sama dalam jaminan 
keamanan,” dan faraid al-sadagah yang juga pernah imam “Ali 
kirim sahifah tersebut saat “Usman berkuasa.' Semua topik dalam 
sahifah “Ali tersebut merujuk pada anjuran menulis apa saja 
terutama mengenai ketentuan agama. Penggalan — as Ja 
LLS juga diriwayatkan dengan kalimat 8 cal Lg 1 — ac Jis 
"OLI bukan berarti semua yang “Ali tulis berada di sahifah itu, 
sebab begitu banyak riwayat “Ali dari Rasul saw yang tak dimuat 
dalam sahifah tersebut menurut Ibn Hajar. Pengarang Fath al-Bariy 
bermazhab al-Syafi'iy tersebut menambahkan kalimat adas al 
ba Jd berarti pemahaman (istinbat) yang dapat diambil dari 
ayat al-Our'an yang Ali tulis dalam sahifah agar tidak lupa karena 
hasil dari analisa, sementara apa yang sudah dihafal dari Nabi saw 
dan telah diamalkan dalam ibadah sehari-hari maka tidak ditulis 
karena tak dikawatirkan lupa tentang hal tersebut.” Analisa 
tersebut mengarah pada kuatnya tradisi menulis terhadap apa saja 
yang menjadi pola pikir sesorang dan ide yang terkait dengan pola 
pikir itu. 


18 al-Sakhawiy, Fath al-Mugis..., jilid III, h. 15. 

4 al-Bukhariy, Sahih..., juz 1, h. 391 (no. 1870). 
3 Ibn Hajar, Fath al-Bariy..., juz XIII, h. 532-533. 
15 al-Bukhariy, Sahih..., juz 1, h. 391 (no. 1870). 
7 Ibn Hajar, Fath al-Bariy..., juz XIV, h. 240. 


198 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Menarik untuk diperhatikan, menurut penulis penggalan 
kuali in 3 bagi daa Jd adas ai jl Ah WES Yijawaban “Ali pada 
Abu Juhjaifah seolah tersusun dan mengarahkan setiap ilmuwan 
Muslim bahwa landasan semua ilmu, apapun ilmu itu memiliki 
isyarat dari al-Gur'an (disi LLS VI) yang patut dianalisa secara 
tajam, mendalam, kritis untuk memperoleh pemahaman yang 
konkrit ( (eka Jd adas Dia n) lalu dituangkan dalam sebuah karya 
ilmiah (Ra all ok SL 3!). Sumber ilmu yang asli, pemahaman dan 
karya tulis sebagai inti pesan dari penggalan kalimat tersebut juga 
mengisyaratkan pada siapapun yang belum paham dengan benar 
dan tepat mengenai sesuatu hal, hendaklah jangan terburu-buru 
menulis karya yang akan dikonsumsi secara umum, kecuali sang 
penulis telah benar-benar paham dengan apa yang ditulisnya. 


Rentetan tradisi akademik di atas yang menjadikan ulama 
Islam masa awal (abad HII atau IV Hijriah) berlomba-lomba 
melahirkan karya mereka di berbagai disiplin ilmu, berupa aneka 
kitab dari beragam aspek ilmu agama seperti nahwu, sarf, tafsir, 
hadis, usul figh, figh, tarikh maupun ilmu umum seperti kedokteran, 
optik, filsafat, politik, indeks buku, sosial masyarakat dan 
sebagainya. Semua kitab tersebut ditulis dengan alur logika dan 
analisa yang mendalam, metodologis, sistematik dan konsisten 
seperti yang dapat dicontohkan berikut. 


Seperti ulama Islam lain, ulama hadis abad III dan IV H 
menulis karya mereka dalam bidang hadis yang meliputi ilmu 
hadis, kitab hadis dan kitab perawi hadis. Kitab yang berisi ilmu 
hadis seperti al-Muhaddis al-Fasil baiyna al-Rawiy wa al-Wa'iy karya 
al-Ramahurmuziy (w. 360 H) adalah kitab pertama ilmu hadis yang 
terpisah dengan hadis dan disusun secara teratur.$ Kitab yang 
berisi hadis seperti Sahih al-Bukhariy ditulis oleh imam al-Bukhariy 
(w. 256 H) yang disusun berdasarkan pembahasan (kitab) dan di 
setiap pembahasan terdapat pasal (bab). Sahih al-Bukhariy dimulai 
dengan pembahasan tentang permulaan wahyu dan diakhiri 
dengan pembahasan tentang Tauhid.” Susunan kitab Sahih 


18 Al-Hasan bin Abd Rahman al-Ramahurmuziy, al-Muhaddis al-Fasil 
baiyna al-Rawiy wa al-Wa'iy, diedit oleh Muhammad “Ajjaj al-Khatib (Beirut: Dar 
al-Fikr, cet III, 1404 H), juz HI. 

1? Muhammad bin Ismail al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 


199 


Materi Kesebelas Menulis Ilmu Pengetahuan 


berbeda dengan susunan kitab Sunan secara sistematika maupun 
metodologinya. 


Adapun contoh kitab tentang perawi hadis dapat dibagi tiga 
bagian, a, kitab yang berisi perawi secara umum, yang dipercaya 
maupun lemah dan ditolak seperti al-Jarh wa al-Ta'dil karya Ibn Abi 
Hatim al-Raziy (w. 327 H) dimulai dengar pengantar, teori al-Jarh 
wa al-Ta'dil, keterangan, dan nama-nama perawi berdasarkan abjad 
hijaiyyah dimulai dari huruf alif namun didahulukan nama Ah 
mad sebagai penghormatan pada Nabi saw?) b, kitab yang berisi 
perawi yang terpercaya saja (Sigat) seperti dalam kitab Mar'rifah al- 
Sigat karya al-“Ijliy (w. 265 H) memuat perawi-perawi terpercaya 
disertai dengan rumus, misalnya rumus ai untuk perawi yang 
ada dalam Sahih al-Bukhariy, dan perawi-perawi tersebut disusun 
berdasarkan abjad hijaiyyah tapi dimulai dengan nama Ahmad:2 
Cc, kitab yang berisi perawi yang dinilai lemah dan ditinggalkan 
seperti al-Du'afa' wa al-Matrukin karya al-Nasa'iy (w. 303 H) disusun 
berdasarkan abjad hijaiyyah tapi dimulai dengan nama Ibrahim 
bukan Ahmad.? Demikian beberapa contoh karya ulama dalam 
bidang hadis berdasarkan topik bahasan masing-masing, dan di 
abad selanjutnya karya-karya tersebut semakin beragam sampai 
muncul kitab yang spesifik tentang perawi hadis dari 9 kitab 
standar (kutub al-tis'ah). 


D. Biografi Perawi Sahabat Abu Juhaifah ra (w. 72 H)? 


Abu Juhaifah, Wahab bin “Abdullah bin Muslim al-Suaniy 
dari bani al-“Amiriy, masuk Islam di masa kecil dan menjadi 
sahabat Nabi saw. Ketika Rasul saw wafat, Abu Juhaifah belum 


Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz HIV. 

20 “Abd Rahman bin Muhammad bin Idris al-Hanzliy al-Raziy, al-Jarh wa 
al-Ta'dil (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiy, cet I, 1952), jilid IX. 

2 Abu Hasan Ahmad bin “Abdullah al-'Ijliy, Ma'rifah al-Sigat (Madinah: 
t.p, cet I, 1985), juz HI. 

2 Ahmad bin “Ali bin Syu'aiyb al-Nasaiy, al-Du'afa' wa al-Matrukin (Beirut: 
Dar al-Ma “rifah, cet I, 1986) satu juz saja. 

2 Tzz al-Ddin “Ali bin Muhammad, Ibn al-Asir II (w. 630 H), Usud al-Gabah, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid IV, h. 684-685, jilid V, h. 48-49, Muhammad bin 
Ahmad al-Zahabiy, Siyar Alam al-Nubala' , diteliti oleh Syu'ayib al-Arnawit 
(Beirut: Muassasah al-Risalah, cet IX, 1413 H/1993 M), juz III, h. 202-203. 


piUO) 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


mencapai usia balig tapi pernah mendengar hadis dari Nabi saw. 
Abu Juhaifah termasuk sahabat yang berdomisili di Kufah dan 
menjadi sahabat setia imam “Ali. Saat Ali menjabat khalifah, Abu 
Juhaifah pernah dipercaya memegang bait al-mal di kota Kufah. 

Semua peperangan imam “Ali diikuti oleh Abu Juhaifah, 
dan imam “Ali sangat menyayangi dan menyebut Abu Juhaifah 
dengan sebutan Wahab al-khair. Abu Juhaifah hidup sampai masa 
khalifah “Abd Malik bin Marwan dan wafat di Kufah pada tahun 72 
H menurut Ibn al-Asir II, atau tahun 74 H menurut al-Zahabiy. 


KEPUSTAKAAN 


Al-Gur'an 

al-Asgalaniy, Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz I, XIII-XIV. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 

al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah al- 
Sindiy. Juz HIV. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Darimiy, Abu Muhammad “Abdullah bin Bahram. Sunan al- 
Darimiy. Juz HI. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

Ibn al-ASir II, 1zz al-Ddin “Ali bin Muhammad. Usud al-Gabah. Jilid 
TII. Beirut: Dar al-Fikr, 1989. 

al-Ijliy, Abu Hasan Ahmad bin “Abdullah. Marrifah al-Sigat. Juz HI. 
Madinah: t.p, cet I, 1985. 

Itr, Nur al-Ddin. Manhaj al-Nagad fi Ulum al-Hadis. Damaskus: Dar 
al-Fikr, cet III, 1997. 

al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-OGusyairiy. 
Mugaddimah Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Nasa'iy, Ahmad bin Ali bin Syu'aiyb. al-Du'afa' wa al-Matrukin. 
Beirut: Dar al-Ma “rifah, cet I, 1986. 

al-Ramahurmuziy, al-Hasan bin “Abd Rahman. al-Muhaddis al-Fasil 
baiyna al-Rawiy wa al-Wa'iy. Juz HI. Diedit oleh Muhammad 
“Ajjaj al-Khatib. Beirut: Dar al-Fikr, cet III, 1404 H. 

al-Raziy, Abd Rahman bin Muhammad bin Idris al-Hanzliy. al-Jarh 
wa al-Ta'dil. Jilid HX. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-“Arabiy, 
cet I, 1952. 


201 


Materi Kesebelas Menulis Ilmu Pengetahuan 


al-Sakhawiy, Abu al-Khairs Muhammad bin “Abd Rahman. Fath al- 
Mugis bi Syarh Alfiyah al-Hadis. Jilid INI. Riyad: Maktabah Dar 
al-Minhaj, cet I, 1426 H. 

al-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiyman bin Asy'as. Sunan Abi Daud. Juz 
III. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. 

al-Turmuziy, Abu Isa, Muhammad bin “Isa bin Suirah. Sunan al- 
Turmuziy. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. 


al-Zahabiy, Muhammad bin Ahmad. Siyar Alam al-Nubala'. Juz III. 
Diteliti oleh Syu'ayib al-Arnawut. Beirut: Muassasah al- 
Risalah, cet IX, 1413 H/1993 M. 

al-Zarkasyiy, Badr al-Ddin Muhammad bin Abdullah. al-Burhan fi 
Ulum al-Gur'an. Juz I. Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 
cet I, 1376 H/1957 M. 


202 





MATERI KEDUA BELAS 
PROFESIONALISME 


I Pendahuluan 


LD: era modern setiap orang dituntut melakukan 
segala sesuatu berdasarkan keahliannya, sekolah 
maupun perguruan tinggi menawarkan aneka keahlian bagi 
peserta didik. Islam sejak awal mengarahkan dan mengajarkan 
umatnya agar bersikap profesional dan menghargai keahlian 
orang lain. Keahlian atau spesialisasi di masa kini sangat dituntut 
seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan munculnya 
beragam problematika sosial yang tak mudah untuk diselesaikan. 
Spesialisasi yang dituntut dalam rangka meningkatkan mutu 
pekerjaan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan dengan 
baik, berkualitas tanpa memiliki efek negatif. Sikap profesional 
yang meliputi spesialisasi dan etos kerja sebagai salah satu cara 
untuk merealisasikan tujuan tersebut. 


II. Pembahasan 
A. Matan Hadis dan Terjemahnya 


Sae JB ya 33 eng er CL 
BSE ES ABE GE AE PIN AS TE GIS TE ga 


203 


Materi Kedua Belas Profesionalisme 


JB Bs an Pura ad 2 he an 


Je Kababi an Ah ke da Sit Ko SI Ja bai EN 3 
Je as Oa -ua AAN Ta RT, 
Je an KU ES BUSI ES 1 Je Ag 3:5 GE 
KEL P5 Ant Jne 


“Dari Abu Hurairah berkata, ketika Nabi saw berada di majelis 
sedang mengajari kaum (sahabat), datang seorang Arab Badui 
lalu bertanya:'kapan hari kiamat? namun Nabi saw meneruskan 
pengajarannya. Sebagian sahabat berkata sebenarnya Nabi saw 
mendengar (pertanyaan Badui) tapi tidak menyukai pertanyaan 
itu. Sahabat lainnya menyatakan Nabi saw memang tidak 
mendengar (pertanyaan Badui). Setelah usai (mengajar), Nabi saw 
bersabda: mana orang yang bertanya tentang kiamat? lalu Badui 
itu berkata: “ini aku orangnya ya Rasulallah' Nabi saw bersabda: 
jika amanah telah dihilangkan (disia-siakan) maka tunggulah 
kiamat (saat kehancuran) Badui itu bertanya? bagaimana 
menghilangkan amanah itu?” Nabi saw menjawab? jika 
disandarkan suatu urusan bukan pada ahlinya maka tunggulah 
kiamat (kehancuran itu).” 


« 


B. Makna Global dan Kandungan Utama Hadis 


Hadis ini berisi etika yang patut diperhatikan dalam 
proses belajar-mengajar. Seorang pengajar dituntut menjadi guru 
dan pendidik yang profesional, menjawab semua pertanyaan yang 
diajukan jika dia mengetahuinya, dengan cara melayani penanya 
satu demi satu. Sikap profesional juga berlaku dalam segala urusan, 
sehingga Nabi saw menyatakan urusan yang diberikan bukan 
pada orang yang berkompeten di bidangnya akan mendatangkan 
kehancuran. 


Amanah dalam hadis ini merujuk pada sesuatu yang harus 
dikerjakan tidak sekedar memenuhi tanggung jawab, tapi amanah 
harus pula dilaksanakan dengan cara-cara yang profesional. 


1 Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy (194-256 H), Sahih al-Bukhariy bi 
Hasyiah al-Sindiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, h. 24 (no. 59). 


204 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Memberikan tanggung jawab pada orang yang tak memiliki 
kemampuan atau keahlian di satu bidang sama halnya dengan 
menelantarkan amanah karena kehancuran pasti terjadi. 


Kiamat akan menimpa mereka yang tak bisa bertindak 
profesional sebagaimana tupoksinya. Bila kiamat sebagai 
kehancuran total alam semesta maka sikap tidak profesional 
mendatangkan kiamat terbatas bagi yang tidak profesional dan 
siapapun yang terlibat dengannya. 


C. Analisa Hadis 


1. Definisi Profesionalisme, Profesional dan Profesi. 


Kata profesionalisme dari profesi bersumber dari bahasa 
latin proffesio yang berarti janji: ikrar dan pekerjaan.? Orang yang 
berprofesi seperti memiliki janji dengan pekerjaannya, dia tekun, 
telaten dan berusaha melakukan yang terbaik akibat janjinya. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) profesi adalah bidang 
pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, seperti guru, dokter, 
insinyur dan sebagainya. Orang yang dapat menjalankan profesi 
tersebut memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya 
sehingga disebut profesional, sementara profesionalisme adalah 
mutu, kualitas, dan tindak tanduk yg merupakan ciri suatu profesi 
atau orang yg profesional. 


Profesi dalam Islam disebut &,41 (al-hirfah) berasal dari 
kata 8,— - &5& — &— (harafa-yahrifu-harfan) berarti condong 
dan berlaku adil termasuk pada keluarga, dapat juga dibaca 2,— 
Rel, - 2, — (harufa-yahrufu-harafatan) berarti pandai berkata- 
kata.“ Orang yang profesional akan berbuat adil dengan bekerja 
keras demi memenuhi kebutuhan keluarga, berbuat semaksimal 
mungkin untuk orang lain sesuai tuntutan profesinya. Orang 
profesional ibarat penceramah yang pandai dalam berkata-kata dan 


2 html,http://www.latin-dictionary.org/professio, — http://kamuslatin- 
indonesia.blogspot.com/2011/12/kamus-latin-indonesia-vOl-revisi diakses pada 
24-05-2014. 

3 Deprtemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2002), h. 897. 

“Ibrahim Anis dkk, Mujam al-Wasit (Cairo: t.p, 1972), juz I, h. 167. 


205 


Materi Kedua Belas Profesionalisme 


mampu menghipnotis siapapun yang mendengarnya. Kemampuan 
berbicara merupakan keahlian dan digunakan secara positif. 


Terkadang kata profesi juga disebut xxl (al-mihnah) 
berarti pekerjaan yang menuntut sang pekerja memiliki keahlian, 
kemahiran yang mendalam. Kesan yang muncul bahwa kata & 4 
lebih mengarah pada profesi seseorang yang bekerja juga dilandasi 
moral sementara 44! lebih mengarah pada bekerja secara fisik 
melayani orang lain. Analisa tersebut didukung oleh asar yang 
disandarkan pada Umar ra (w. 23 H): 


Male ya rle AA ayo 5 
“keahlian (profesi) kalian lebih sulit atasku dari kemiskinannya.” 


Menurut Majd al-Ddin Ibn al-ASir, kata-kata “Umar 
di antaranya berarti kalian yang tak memiliki profesi akan 
lebih menyulitkan aku dibanding dengan kemiskinan kalian.” 
Kemiskinan bisa ditutupi dengan memberikan pekerjaan atau 
harta benda tapi ketidakahlian dalam bekerja akan menciptakan 
angka pengangguran yang besar sekalipun telah diberikan harta 
sebagai modal untuk mengembangkan usaha atau membuka 
lapangan pekerjaan baru. 


Beberapa definisi di atas menunjukkan orang yang 
profesional adalah mereka yang memiliki kualifikasi istimewa 
terkait keahlian di bidang tertentu dan tak lepas dari tanggung 
jawab moral dalam menularkan keahlian tersebut pada pihak lain, 
sehingga tindakan mereka dikategorikan profesionalisme karena 
mutu, kualitas dan sikap mereka menunjukkan ke arah itu. 


2. Guru adalah Pendidik 


Di masa lalu bentuk profesi terbatas misalnya petani, 
nelayan dan pekerja kasar, namun pada era sekarang ini bentuk- 
bentuk itu sangat beragam, dari bentuk klasik tadi sampai profesi 


5 Ibrahim Anis, Mujam al-Wasit, juz II, h. 890: Muhammad Oal'ajiy dan 
Hamid Sadig Oanibiy, Mujam Lugah al-Fugaha' (Beirut: Dar al-Fikr, cet II, 1988), 
h. 467. 

SMajd al-Din Muhammad bin Mubarak, Ibn al-ASir (w. 606 H), al-Nihayah 
fi Garib al-Hadis wa al-Asar (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), jilid I, h. 370. 

7Ibn al-Asir, al-Nihayah, jilid I, h. 370. 


206 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


di masa kini seperti pegawai negeri, polisi/tentara, hakim, dokter 
dan sebagainya. Semua bentuk profesi tersebutmenuntutseseorang 
bersikap profesional sehingga pekerjaan dan pelayanannya untuk 
orang lain tidak sia-sia. 


Para ahli berusaha membuat kriteria orang yang dapat 
disebut profesional. Salah satu di antaranya adalah Soempomo 
Djojowadono, guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut 
merumuskan profesional sebagai berikut:? 

a. Mempunyai sistem pengetahuan yang isoterik (tidak dimiliki 
sembarang orang) 

b. Ada pendidikannya dan latihannya yang formal dan ketat 

c. Membentuk asosiasi perwakilannya. 

d. Ada pengembangan Kode Etik yang mengarahkan perilaku 
para anggotanya 

e. Pelayanan masyarakat/kemanusian dijadikan motif yang 
dominan. 

f. Otonomi yang cukup dalam mempraktekkannya. 


Kriteria bagi profesional di atas mengarah pada skill 
individu dalam keilmuan ataukeahlianyangdimiliki seseorangdan 
juga komitmen memberikan pelayanan pada pihak lain dilandasi 
dengan kode etik. Uraian profesional ini juga menunjukkan kalau 
profesional dapat dibentuk menjadi badan-badan atau kelompok 
seperti para guru, dosen secara berkelompok yang terikat dengan 
kewajiban mereka di satu perguruan tinggi tertentu. 


Di masa kini, profesi guru menjadi bahan pembicaraanyang 
tetap aktual disebabkan guru sebagai pendidik sejati tidak hanya 
bertugas menelurkan ilmu pengetahuan, namun memberikan 
contoh teladan melalui sikap dan akhlag mereka terhadap peserta 
didik. Islam sejak awal telah mencanangkan dua hal tersebut 
dengan beragam metode pengajaran bagi sang pendidik maupun 
peserta didik. Penggalan hadis && du . Aa PAI de AJ gua) (oa 
dalam hadis di atas hanya sebagain metode Nabi saw memberi 
pelajaran kepada penanya yang mengajukan pertanyaan di tengah 
Nabi saw sedang menjelaskan pelajaran. Berikut akan diuraikan 


#http://nsvn.wordpress.com/2013/10/23/definisi-pekerjaan-profesi- 
profesional-profesionalisme-menurut-para-ahli/ diakses 24-05-2014. 


PLN YA 


Materi Kedua Belas Profesionalisme 


tentang guru yang dinilai profesional dilihat dari aspek, a, skiil 
individu terkait penguasaan ilmu, b, akhlag guru profesional dan 
Cc, proses belajar mengajar yang profesional dalam pandangan 
Islam. 


a. Profesionalisme Guru Terkait Penguasaan Ilmu 
Pengetahuan 


Guru dalam pandangan Islam harus memiliki kecakapan 
terhadap ilmu yang akan diajarkan, kecakapan tersebut 
mencakup setidaknya lima hal berikut: 


1. Mengetahui dan memahami materi secara mendalam. 
Terkait dengan pemahaman mendalam terhadap sesuatu, 
terdapat banyak hadis yang menyebutkan secara eksplisit 
maupun implisit kalau seorang guru harus benar-benar 
paham terhadap apa yang diajarkan. Salah satu di antaranya 
Nabi saw bersabda: 


Manga Gain Da 0 dl dp ya 


“siapapun yang Allah swt inginkan kebaikan padanya, niscaya 
Allah akan senantiasa memberikan pada dia pemahaman 
(mendalam) dalam agama...” 


Hadis ini merujuk secara langsung pada mereka yang paham 
secara mendalam tentang masalah keagamaan, bukan berarti 
memahami ilmu pengetahuan umum tidak memerlukan 
pemahaman secara mendalam. Ilmu-ilmu umum terutama ilmu 
eksak membutuhkan pemahaman yang mendalam sehingga 
tak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan jatuhnya korban, 
misalnya rekonstruksi jembatan yang tidak sesuai standar ilmu 
tekhnik. 


Walaupun kemuliaan ilmu agama oleh sementara 
ulama dinilai memiliki keistimewaan tersendiri karena terkait 
kelangsungan kebahagiaan manusia di akhirat, namun ilmu 
pengetahuan umum tak kalah penting untuk dikuasai bahkan 
bila perlu non Muslim dapat menjadi guru dari seorang murid 
yang Muslim asalkan guru tersebut menguasai secara mendalam 


?al-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 28 (no. 71). 


208 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


ilmu yang diajarkan. Nabi saw menjadikan tawanan kafir yang 
cerdik dan pandai baca tulis agar mengajarkan ilmu mereka 
pada anak-anak muda Muslim,” Zaid bin Sabit (w4 41-45 H) 
mempelajari bahasa Suryaniy (bahasa yang dipakai Yahudi selain 
TIbraniy) atas perintah Nabi saw." Semua fenomena dan fakta 
ini menjelaskan seorang pendidik harus memiliki ilmu yang 
mendalam terkait bidang yang dia ajarkan, sehingga al-Gur'an 
menyatakan dengan tegas agar selalu bertanya pada mereka 
yang benar-benar mengerti, paham (OS:al-Nahl:43). 


2. Pengetahuan yang dimiliki sistematis. Sebagai pendidik, guru 
harus memiliki pengetahuan yang sistematis yaitu tersusun, 
satu demi satu materi diberikan pada peserta didik agar 
mereka paham, tak membingungkan, tahu menempatkan 
mana yang lebih awal untuk diajarkan dan mana berikutnya 
sehingga peserta didik mampu merealisasikan dalam 
kehidupan mereka. Sahabat “Abdullah bin Mas'ud (w. 35 H) 
berkata: 


pal dasi S OLI ya its kg dak ASI Jae gal 1ya Leadas ISI LS 
“dbal! oya ada 3 Ji Le ala Ge rama Ga 

“kami para sahabat jika jika belajar dari Nabi saw 10 ayat al- 
Gur'an, kami tidak mempelajari 10 ayat lainnya sampai kami 


tahu (paham) apa yang turun (terkandung) dari ayat ini dari 
pengamalan.” 


3. Mampu menjelaskan secara logis. Guru dalam menjelaskan 
materi hendaklah memberikan contoh logis yang mudah 
dicerna peserta didik. Nabi saw saat ditanya atau membuat 
permisalan terhadap sesuatu kadang menggunakan analogi 
maupun contoh logis lainnya. Arab Badui yang mencurigai 
isterinya selingkuh, dijawab oleh Nabi saw kalau induk unta 


1 Abu “Abdillah Muhammad bin Sa'ad al-Basriy al-Zuhriy (w. 230 H), 
al-Tabagat al-Kubra' (Beirut: Dar Sadr, t.th), juz II, h. 22. 

1 Abu Isa: Muhammad bin Isa bin Surah al-Turmuziy (w. 279 H), Sunan 
al-Turmuziy (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), juz IV, h. 328 (no. 2724). 

12 Abu Bakar “Abd Razzag bin Hammam al-San'aniy (126-211 H), 
Musannaf Abd Razzag, diedit oleh Habib al-Rahman al-A'zamiy, (Beirut: Maktabah 
al-Islamiy, 1403 H), juz III, h. 380. 


pig) 


Materi Kedua Belas Profesionalisme 


ada yang berbeda warna dengan anaknya, demikian pula 
warna kulit seorang anak dapat mengikuti salah satu dari 
pihak keluarga ayah maupun ibunya, sehingga anak itu tak 
harus mengikuti warna kulit orang tuanya.” Demikian pula 
Nabi saw menjelaskan permisalan orang beriman dengan 
salah satu pohon, mampu dipahami oleh Ibn Umar (w. 74 
H) tapi dia malu menjawab lantaran dia masih kecil kalau 
pohon yang dimaksud adalah pohon kurma sebelum Nabi 
saw memberitahu jawabannya.“ 


. Berwawasan luas. Guru harus berwawasan luas, menjelaskan, 


menetapkan dan berbuat sesuatu mampu dikaitkan dengan 
perkembangan yang aktual dengan melihat dampak positif 
maupun negatifnya. Rasul saw telah mencontohkan hal- 
hal tersebut misalnya melalui perjanjian Hudaibiyyah (6 H), 
pengutusan sahabat ke luar daerah untuk dakwah menjalin 
ikatan keimanan dan kerja sama dengan berbagai pihak 
melalui surat kepada Kaisar, Kisra, Negus dan lainnya." Guru 
selain mengajar juga dituntut memiliki skill kerja sama 
dengan pihak terkait dalam rangka memajukan pendidikan 
dan pengajaran. 


. Mengetahui kondisi audensi. Guru sebagai pendidik harus 


mengetahui kondisi peserta didik, dari aspek kemampuan 
memahami materi dan keseharian peserta didik. Nabi saw 
ibarat dokter yang dapat mendiagnosa pasiennya, satu 
persatu sahabatdatangdan mengajukan satupertanyaan yang 
sama pada Nabi saw, tapi sahabat yang bertanya memperoleh 
jawaban berbeda-beda. Pertanyaan sahabat tentang amalan 
apa yang paling utama atau paling baik, dijawab oleh Nabi 
saw bahwa amalan yang paling baik/utama yaitu: (1) shalat 
pada waktunya, (2) perbuatan baik yang rutin walau sedikit, 
(3) beriman pada Allah dan Rasul-Nya, (4) membaca al-Our'an 
sampai selesai lalu diulangi lagi dari awal dan (5) berpuasa." 


18 al-Bukhariy, Sahih..., juz III, h. 297 (no. 5305). 
4 al-Bukhariy, Sahih..., juz 1, h. 28 (no. 72) 
15 3I-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 26 (no. 64): II, h. 136, 145 (no. 2700, 2731), III, h. 71, 


72, 89 (no. 4341, 4349, 4423) 


210 


1Sal-Bukhariy, Sahih...,juz1, h. 14,125, 245 (no.26, 527, 1132), a-Turmuziy, 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Nabi saw mengajarkan pada pendidik untuk memahami dan 
mengetahui kondisi keseharian peserta didik. 


b. Profesionalisme Guru Terkait Akhlag, Etika dan Sikap 


Adapun terkait dengan akhlag, etika dan sikap seorang 
pendidik, Islam juga merumuskan lima hal yang harus dimiliki 
sang pendidik profesional, kelima hal tersebut sebagai berikut: 


1. Niat yang Ikhlas. Guru yang profesional memiliki niat yang 
ikhlas, baik saat mengajarkan ilmu kepada peserta didik 
maupun tatkala dia menambah ilmu pengetahuan untuk 
dirinya. Cukup banyak hadis yang menyatakan bahwa 
untuk memulai sesuatu disertai dengan niat yang ikhlas 
karena Allah swt (lihat materi kesatu). Rasulullah saw juga 
bersabda: 


2 J3 Ol Aap SAI ag GR AA as HI Ia SE 33 
"H3 BN ISSN 


“barang siapa menuntut ilmu dengan maksud membanggakan 
diri dengan ilmu itu terhadap ulama atau berdebat dengan orang 
bodoh, atau dia menginginkan manusia menatapnya (menjadi 
perhatian), niscaya Allah swt akan memasukkannya di neraka 
Jahannam.” 


2. Berakhlag Mulia. Guru yang profesional memiliki akhlag 
yang mulia karena dalam pandangan Islam, guru tak 
lebih berfungsi meneruskan perjuangan Nabi saw dalam 
berdakwah. Segenap akhlag mulia, terpuji layak bahkan 
harus dimiliki seorang guru. Nabi saw sebagai guru utama 
semua umat Islam diangkat menjadi Rasul karena ketinggian 
akhlagnya, bahkan tak keliru jika dinyatakan konsideran 
pengangkatan Nabi saw menjadi utusan Allah swt lantaran 
akhlagnya yang mulia (OS: al-Galam, 4). Mengembangkan 
akhlag mulia merupakan tugas utama Rasul saw: 


Sunan..., juz IV, h. 437 (no. 2957), Ahmad bin Syu'ayib al-Nasaiy (w. 303 H), Sunan 
al-Mujtaba li al-Nasaiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid II, vol IV, h. 168-169 (no. 
2218). 

7 Abu Muhammad “Abdullah bin Bahram al-Darimiy, Sunan al-Darimiy 
(Beirut: Dar al-Fikr, 2005), juz I, h. 77-78 (no. 378) 


211 


Materi Kedua Belas Profesionalisme 


MENEYI po Ka ma tag Lal 


“hanyasanya aku diutus untuk menyempurnakan kemulian 
akhlag.” 


Guru yang berakhlag mulia secara otomatis juga harus menjauhi 
sifat sombong, riya' dan iri maupun akhlag tercela (al-akhlag al- 
mazmumah) lainnya. Tiga sifat yang disebutkan pertama banyak 
menimpa penunut ilmu pengetahuan. 


1. Teladan yang Baik. Keteladanan yang baik adalah sesuatu 
yang tak terpisahkan dari profil guru yang profesional. 
Guru menjadi teladan baik untuk semua peserta didik 
bahkan masyarakat di sekitarnya karena Islam menilai 
kalau mentrasfer ilmu pengetahuan layak dibarengi dengan 
tindakan yang konkrit terutama bagi guru agama, teladan 
merupakan keharusan. Guru dapat memberikan teori 
sekaligus praktek nyata dari teori-teori itu. Rasulullah saw 
dicintai oleh semua sahabat ra lantaran Nabi saw tidak 
sekedar sebagai teoritis belaka, namun Nabisaw juga memulai 
realisasi teori-teori akhlag dalam bentuk nyata. Firman Allah 
swt OS: al-Ahzab, 21 dan pernyataan Aisyah ra tentang akhlag 
Nabi saw adalah al-ur'an” sebagai bukti bagi siapapun 
yang ingin melihat al-Gur'an berjalan maka Nabi saw adalah 
contoh konkrit teladan kitab suci itu. Rasul saw bersabda: 


PAN Ea TN AAS KI IS ga AN Olah SA GA YA SI 


“sungguh kebaikan ini merupakan aneka perbendaharaan, dan 
perbendaharaan itu memiliki kunci-kunci. Beruntunglah orang 
yang Allah swt jadikan kunci (teladan) kebaikan dan penutup 
keburukan dan celakalah mereka yang Allah jadikan kunci 
(teladan) keburukan dan penutup (penghalang) kebaikan.” 


8 Ahmad bin Husein Abu Bakar al-Baihagiy (w. 458 H), Sunan al-Kubra, 
diedit oleh Mustafa “Abd Oadir al-“Ata' (Beirut: Dar al-Baz, 1994), juz X, h. 192. 

19 Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisaburiy al-Ousyairiy (206-261 H), 
Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid I, h. 331 (no. 746). 

20 Abu “Abdillah Muhammad bin Yazid al-Oizwiniy, Ibn Majah (w. 273 
H), Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), jilid I, h. 91 (no. 238). 


212 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


Terdapat sekian banyak hadis yang merujuk pentingnya 
keteladanan yang baik, salah satu riwayat Muslim yaitu: 


“siapa saja yang menunjukkan (jalan) pada satu kebaikan, maka 


dia akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang 
mengerjakan kebaikan itu.” 


1. Bersahabat. Guru yang profesional juga bersikap sebagai 
sahabat kepada peserta didik. Menjadi sahabat dari orang 
berilmu menjadikan seseorang merasa nyaman, tidak takut 
tapi segan karena wibawa orang berilmu sebagai teladan 
yang baik. Persahabatan menjadikan peserta didik tidak 
malu untuk menyampaikan apa yang tak dia pahami, Nabi 
saw memberi beberapa panduan dalam mengajar agar guru 
bersikap sabar, memudahkan dan tidak memberatkan. Hadis 
materi kedua belas ini menunjukkan Nabi saw dikenal tidak 
protokoler tapi familiar sehingga Arab Badui tak segan-segan 
bertanya bahkan di saat-saat penting Nabi saw berdakwah. 


Dalam banyak peristiwa hal seperti itu terjadi, pernah 
Nabi saw tidak marah apalagi menghukumi Arab Badui yang 
kencing di masjid, padahal sahabat saat itu sudah naik pitam. 
Nabi saw hanya menyuruh agar mereka menyiram bekas kencing 
itu sambil berpesan Islam itu mudah tidak menyulitkan.?2 


2. Menjiwai Profesi sebagai Pendidik. Guru yang profesional 
merasakan betapa penting ilmu pengetahuan disebarkan 
pada sesama, sehingga apapun yang dihadapi guru dalam 
persoalan belajar-mengajar akan ditekuni dengan baik. 
Guru profesional tak mengenal lelah mencari inspirasi, 
metode agar peserta didik paham dan dapat merealisasikan 
hasil belajar. Guru yang menjiwai profesinya akan telaten, 
berusaha tampil prima dalam mengajar, menekuni dan tak 
kenal putus asa walau tempat tugasnya masih tergolong sulit, 
baik transportasi maupun komunikasi. Ketekunan menekuni 
profesi dinyatakan oleh Nabi saw: 


2 Muslim, Sahih..., jilid II, h.217-218 (no. 1893) 
2 al-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 62 (no. 220-221). 


213 


Materi Kedua Belas Profesionalisme 


Yasin Ol ls aa Jas ISI 303 Ja Al Ul 


“Sungguh Allah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia senantiasa 
mencintai salah satu dari kalian apabila melakukan suatu 
pekerjaan, dia lakukan dengan meyakinkan (sempurna).” 


Hasil suatu pekerjaan menjadisempurna tentudilakukan dengan 
semangat, tekun, telaten dan bahkan indah sejak awal sehingga 
mampu meuyakinkan siapapun yang melihatnya. Mungkin film 
Laskar Pelangi yang sempat popular dapat dicontohkan tentang 
guru yang menjiwai profesinya sebagai pendidik. Demikian di 
antara sifat-sifat profesional yang wajib dimiliki setiap guru 
dilihat dari aspek akhlag dan sikap. 


a. Profesionalisme Guru Terkait Tata Cara dalam Proses 
Belajar-Mengajar 
Imam al-Nawawiy (631-676 H/1233-1278 M) merinci etika 
dan tata cara bagi mereka yang mempelajari al-Our'an, di antara 
rincian yang akan disebutkan dapat diaplikasikan oleh setiap 
guru dan pelajar yang terlibat dalam proses belajar mengajar 
ilmu apapun. Di antara tata cara proses belajar mengajar dalam 
kitab al-Tibyan fi Adab Hamlah al-gur'an yaitu: 

1. Berpenampilan bersih. Baju yang digunakan baik peserta 
didik terutama pendidik haruslah bersih, rapi sesuai norma- 
norma Islam dan etika masyarakat. 

2. Tempat belajar luas. Tempat yang dipakai dalam proses 
belajar mengajar dapat menampung peserta didik tanpa 
berdesak-desakan agar terjadi kenyamanan sehingga transfer 
ilmu pengetahuan mudah diterima. Di masa sekarang banyak 
sekolah, perguruan tinggi yang telah memiliki fasilitas sangat 
memadai bahkan lengkap di ruang belajar, perpustakaan dan 
tempat-tempat penting lainnya. 

3. Menghindari kesibukan lain. Bagi peserta didik sebisa 
mungkin menghindari kesibukan lain ketika masih dalam 


2 al-Baihagiy, Syu'ab alIman, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 
H/1990 M), juz IV, h. 335. 

24 Point-point tersebut diolah dan di analisa dari Yahya bin Syaraf al- 
Ddin al-Nawawiy, al-Tibyan fi Adab Hamlah al-gur'an (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1994), 
h. 44-49. 


214 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


proses belajar mengajar. Orang yang sibuk dengan pekerjaan 
atau aktifitas lain sementara dia sedang menempuh studi, 
secara umum dapat mempengaruhi studinya karena kurang 
kosentrasi sehingga ilmu yang diperoleh tidak maksimal, 
keterlambatan waktu bahkan tidak dapat menyelesaikan 
studinya. 

4. Bertanya dan berdiskusi. Bertanya dan berdiskusi merupakan 
salah satu point penting dalam proses belajar-mengajar, 
karena melalui pertanyaan banyak hal yang peserta didik 
dapatkan dari sang guru, dan itu tidak akan didapat melalui 
proses belajar biasa. Pertanyaan maupun diskusi juga 
membuka wawasan dan membantu memahamkan peserta 
didik lain yang malu bertanya. Hadis utama materi ini yang 
mengisahkan Arab Badui bertanya namun Rasul saw belum 
langsung menjawab karena Nabi saw ingin mendidik agar dia 
tidak bertanya di saat guru tengah menjelaskan ilmu pada 
orang lain. Selain itu, peristiwa tersebut menurut Ibn Hajar 
jugamengandung beberapamanfaat yaitu, a)memperhatikan 
pertanyaan penanya walau pertanyaan itu pasti tidak 
memiliki jawaban seperti pertanyaan kapan tiba kiamat, b) 
peserta didik mengulang pertanyaan jika belum memahami 
jawaban pendidik, dan guru sebagai pendidik menjelaskan 
lebih spesifik pertanyaan yang diajukan seperti pertanyaan 
Badui bagaimana menghilangkan amanah?, c) ilmu itu 
didapat dengan tanya jawab, diskusi dan sejenisnya.” 

5. Menerima keterangan sakit peserta didik. Menurut al- 
Nawawiy keterangan sakit peserta didik lebih utama dengan 
keterangan dokter atau orang yang berkompeten.“ Di 
masa kini banyak sekolah dan perguruan tinggi tidak akan 
menerima keterangan sakit dari pelajar dan mahasiswa jika 
tidak memiliki keterangan dokter. 

6. Kosentrasi. Jangan sibuk sendiri saat guru menerangkan 
misalnya berbicara atau berbisik-bisik dengan teman 
sebangku dan membuat kegaduhan di kelas. 


25 Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar al-Asgalaniy, Fath al-Bariy bi Syarh Sahih al- 
Bukhariy (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz I, h. 193. 
26 Al-Nawawiy, al-Tibyan..., h. 47. 


216 


Materi Kedua Belas Profesionalisme 


7. Meminta Izin. Saat masuk kelas ucapkan salam demikian 
pula ketika hendak pulang. Ucapan salam jangan dilakukan 
jika peserta didik terlambat karena dapat menyebabkan 
kosentrasi kelas menjadi terganggu. Termasuk dalam kategori 
ini, peserta didik jangan menyerobot tempat duduk di depan 
kecuali kosong atau di suruh oleh guru. 


3. Analogi Kiamat Untuk yang Tidak Profesional 


Majd al-Ddin Ibn al-Asir menukil kalau semua kata al-sa'ah 
(&s Jl) dalam al-Guran merujuk pada arti hari kiamat. Ternyata 
kata al-sa'ah dalam al-ur'an juga merujuk pada arti kematian 
(kiamat kecil, OS: al-An'am,31) dan juga bagian waktu tertentu 
(OS:al-Taubah:117). Kata al-sa'ah dipakai untuk makna kiamat karena 
dalam waktu yang sebentar itu terdapat di dalamnya urusan yang 
besar (kiamat) maka disebut dengan al-sa'ah. Dalam hadis Rasul 
saw., kata al-sa'ah selain merujuk pada hari kiamat juga pada arti 
bagian tertentu dari siang dan malam atau bahkan bagian kecil 
dari keduanya.” 


Jl oya Bae Reli GLS Se ygap bag Ale ASI oo all 05 
Ve, 


Dalam hadis ini kataal-sa'ah bagian dari waktu tertentu yang 
Rasulullah saw lalui bersama para isterinya, siang ataupun malam. 
Sementara kata al-sa'ah yang diartikan kiamat, sesungguhnya juga 
dapat diartikan dengan kehancuran, sekalipun belum kiamat. 
Seperti dialog Nabi saw dengan Arab Badui di penggalan hadis 
utama ini yaitu: 


8 Il Y hg ISI JB er0oI HS JB 0 Jas8 BLN ca 13... 
isl j3 adal 

Makna al-sa'ah bukan hanya kiamat saja, tapi juga amanah 

yang diselewengkan. Kehancuran akan menimpa mereka yang 
menyelewengkan amanah maupun mereka yang menyerahkan 


amanah itu pada yang orang yang tidak profesional, termasuk 
mereka yang menyetujui walaupun hanya dalam hati. Menarik 


27 Ibn al-ASir, al-Nihayah..., jilid II, h. 422. 
2 al-Bukhariy, Sahih..., juz I, h. 71 (no. 268) 


216 


Jejak-jejak Cahaya Nabi Muhammad saw (Kontekstualisasi Hadis) 


diperhatikan kehancuran saat kiamat disamakan dengan 
kehancuran akibat memberikan tugas, pekerjaan dan tanggung 
jawab pada orang yang tidak profesional, sebab kedua-keduanya 
merujuk pada kehancuran. 


Kehancuran kiamat lebih berkonotasi pada hancurnya 
fisik, sementara kehancuran akibat menyerahkan sesuatu bukan 
pada orang yang profesional dapat menyebabkan kehancuran 
atau kerusakan sesuatu dalam pekerjaan seperti orang yang tak 
pandai membetulkan mesin pesawat lalu dibebankan padanya, 
dapat dipastikan pesawat tersebut menjadi rusak. Amanah yang 
diberikan bukan pada mereka yang profesional seperti memilih 
pemimpin yang tak berakhlag juga memastikan kehancuran 
moral. Persamaan kehancuran di hari kiamat dengan kehancuran 
akibat tidak profesional terletak pada hancurnya moral dapat 
menyebabkan korban fisik dan sebaliknya hancurnya fisik di hari 
kiamat diawali dengan kehancuran moral, karena di antara tanda- 
tanda kiamat dalam hadis bila terjadi banyak pertumpahan darah 
(perang),” demikian mengenai al-sa'ah dalam tinjauan hadis. 


D. Biografi Perawi Sahabat Abu Hurairah (w. 58/9 H) 


Biografi tentang Abu Hurairah yang bernama Abd Rahman 
bin Sakhr berasal dari suku al-Dausiy telah dijelaskan di materi 
ketiga, hadis tentang Iman, Islam, Ihsan dan hari kiamat. 


KEPUSTAKAAN 


Al-Gur'an 

Anis, Ibrahim dkk. Mujam al-Wasit. Juz HI. Cairo: t.p, 1972. 

al-Asgalaniy, Ahmad bin “Ali: Ibn Hajar. Fath al-Bariy bi Syarh Sahih 
al-Bukhariy. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. 


al-Baihagiy, Ahmad bin Husein Abu Bakar. Sunan al-Kubra. Juz X. 
Diedit oleh Mustafa “Abd Oadir al-“Ata'. Mekkah: Dar al- 
Baz, 1994. 


, Syu'ab al-Iman. Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 
1410 H/1990 M. 


2 Al-Bukhariy, Sahih..., juz 1, h. 227 (no. 1036). 


DANA 


Materi Kedua Belas Profesionalisme 


al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhariy bi Hasyiah 
al-Sindiy. Juz HII. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Darimiy, Abu Muhammad “Abdullah bin Bahram. Sunan al- 
Darimiy. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 2005. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2002. 

Ibn al-ASir, Majd al-Din Mubarak bin Muhjammad. al-Nihayah fi 
Garib al-Hadis wa al-Asar. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1979. 

Ibn Majah, Abu “Abdillah Muhammad bin Yazid al-Gizwiniy. Sunan 
Ibn Majah. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 2004. 

Ibn Sa'ad, Abu “Abdillah Muhammad al-Basriy al-Zuhriy. al-Tabagat 
al-Kubra' . Juz II. Beirut: Dar Sadr, t.th. 

al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ousyairiy. Sahih 
Muslim. Jilid HI. Beirut: Dar al-Fikr, 1995. 

al-Nasaiy, Ahmad bin Syu'ayib. Sunan al-Mujtaba li al-Nasaiy. Jilid II, 
vol IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1999. 

al-Nawawiy, Yahya bin Syaraf al-Ddin. al-Tibyan fi Adab Hamlah al- 
Our'an. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1994. 

Oal'ajiy, Muhammad dan Hamid Sadig Oanibiy. Mujam Lugah al- 
Fugaha'. Beirut: Dar al-Fikr, cet II, 1988. 

al-San'aniy, Abu Bakar “Abd Razzag bin Hammam. Musannaf Abd 
Razzag. Juz III. Diedit oleh Habib al-Rahman al-A'zamiy. 
Beirut: Maktabah al-Islamiy, 1403 H. 

al-Turmuziy, Abu Isa, Muhammad bin “Isa bin Surah. Sunan al- 
Turmuziy. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 2003. 


INTERNET 
html,http://www.latin-dictionary.org/profession diakses pada 24- 
05-2014 
http://kamuslatin-indonesia.blogspot.com/2011/12/kamus-latin- 
indonesia-vOl-revisi 24-05-2014 
http://nsvn.wordpress.com/2013/10/23/definisi-pekerjaan-profesi- 
profesional-profesionalisme-menurut-para-ahli/ diakses 
24-05-2014. 














218 


BIODATA PENULIS 





Dr. Ja'far Assagaf, M.A. lahir di Ternate, Jum'at 19 Safar 1396 
H/ 20 Pebruari 1976 M. Anak bungsu dari pasangan Syekh bin Abu 
Bakar Assagaf (w. 1990 M) dan “Alwiyyah binti Idrus Albar (w. 1998 
M) menempuh pendidikan dasar di SD Islamiyyah IV (1982-1988) 
dan MI Alchairat Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. 
Pendidikan menengah pertama (SMP) ditempuh di Pesantren 
Alchairat Pusat Palu Sulawesi Tengah (1988-1991) dan lulus dengan 
ijazah negeri maupun ijazah pondok. Penulis melanjutkan 
perantauan mencari ilmu di Pondok Pesantren Dar al-Nasyi'in di 
Lawang-Malang (1991-1994) dan meneruskan di Pondok Pesantren 
Dar Lughah wa al-Da'wah (sekitar April 1994- September 1995) 
Jawa Timur, setahun sebelumnya lulus dari MA Alchairat melalui 
ujian persamaan (UPER). Selama studi di tiga pondok itu, penulis 
selalu meraih juara I dan II kelas dan juara umum. Agustus 1995 
lulus tes masuk di IAIN Sunan Ampel cabang Malang jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab, dan IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan 
Tafsir-Hadis yang akhirnya menjadi pilihan utamanya. Awal tahun 
1997, mutasi dari IAIN Sunan Ampel Surabaya ke IAIN Alauddin 
cabang Ternate di jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan lulus 1999 
dengan predkiat cumlaude. Tahun 2000-2002 menimba ilmu dan 
meluaskan pemikiran di kawasan Ciputat UIN Syahid jurusan 
Tafsir-Hadis dan selesai sebagai magister terbaik (cumlaude) di 
wisuda Pebruari 2003. Atas rekomendasi dan izin Prof Dr. Said Agil 
al-Munawwar, MA, MENAG di era Presiden Megawati, ayah Maya- 
Miya ini melanjutkan studi S3 di almamater lama UIN Syahid 
sejak 2004-2008. Selain kuliah tanpa henti, penulis juga sempat 


PAW) 


Biodata Penulis 


mengajar di STAI Pondok Pesantren Nur al-Iman al-Asriyyah 
Parung Bogor (2005-2007), sebelumnya juga pernah mengajar di 
SMA Alchairat Ternate saat aktif sebagai mahasiswa S1 (1997-1999). 
Selain aktif berdakwah di kawasan Maluku Utara, penggemar sepak 
bola ini juga menjadi ketua Komisi Fatwa MUI provinsi Maluku 
Utara (2010-2015), Ketua Sumber Daya Guru Alchairat pusat Palu 
(2010-2014) dan Dewan Penasehat GP Anshor Maluku Utara (2010- 
2014). Penulis disertasi berjudul “Hubungan Muslim dengan Non- 
Muslim dalam Perspektif Hadis” ini juga kerap kali terlibat dialog 
dengan berbagai aliran Islam dan aktif menulis artikel keagamaan 
(2009-2010) serta mengasuh rubrik “ABUM, Anda Bertanya Ustad 
Menjawab” di Malut Post (2011-2012). Sejak 2002-2012 sebagai dosen 
tetap di IAIN Ternate (dulu STAIN), dan tahun 2013 lelaki tunggal 
dari enam bersaudara ini mutasi ke Solo, Jawa Tengah sebagai 
dosen tetap Hadis dan Ilmu Hadis di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Surakarta. 


220 


